


Peneliti: 

Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz 


'^AKA Al** 




































































DAFTAR ISI 


DAFTAR ISI.vii 


_ KITABUL BUYU' _ 

34. KITAB JUAL-BELI.2 

1. Tentang Firman Allah Azza wa Jalla .4 

2. Perkara yang Halal telah Jelas, Perkara yang Haram 

telah Jelas dan Antara Keduanya Terdapat Perkara yang 
Syubhat.13 

3. Penafsiran tentang "Syubhat".17 

4. Perkara Syubhat yang Harus Dijauhi.24 

5. Orang yang Beranggapan Bahwa Was-was dan yang 

Sepertinya Tidak Termasuk Syubhat.26 

6. Firman Allah Azza wa jalla, (Qs. Al Jumu'ah (62): 11).31 

7. Orang yang Tidak Peduli dari mana la Mendapatkan Harta 32 

8. Perdagangan dalam Al Bazzi (Pakaian/Perabot Rumah 

Tangga) dan Selainnya.33 

9. Keluar untuk Berdagang.37 

10. Perdagangan di Laut.40 

11. Firman-Nya,(Qs. Al JurmTah (62):11). 44 

12. Firman Allah, ( Nafkahkanlah Sebagian dari Hasil Usaha 

Kamu yang Baik-Baik) .46 


FATHUL BAARI — vii 
















13. Barangsiapa Ingin Lapang (Luas) Rezekinya.48 

14. Nabi SAW Membeli dengan Tidak Tunai.50 

15. Usaha Seseorang dan Pekerjaan Tangarmya.52 

16. Mudah dan Murah Hati dalam Membeli Maupun Menjual, 

dan Barangsiapa MenuntutSuatu Hak Hendaklah 
Menuntutnya dengan Menjaga Kehormatan Diri.62 

17. Memberi Tangguh Kepada Orang yang Berkecukupan.64 

18. Memberi Tangguh kepada Orang yang Kesulitan.69 

19. Apabila Penjual dan Pembeli Saling Menjelaskan dan 

Tidak Menyembunyikan serta Saling Menasihati.71 

20. Menjual Kurma Campuran.77 

21. Tukang Daging dan Tukang Potong (Jagal).79 

22. Apa yang Dihilangkan oleh Dusta dan Menyembunyikan 

Cacat dalam Jual-beli.80 

23. Firman Allah, "Hai Orang-orang yang Beriman, Janganlah 
Kalian Memakan Riba dengan Berlipat Ganda." 

(Qs. Aali Imraan(3): 130).81 

24. Pemakan Riba, Saksi dan Penulisnya.83 

25. Pemberi Riba.87 

26. Allah Memusnahkan Riba dan Menyuburkan Sedekah, 

Allah Tidak Menyukai Orang yang Tetap dalam 
Kekufuran dan Selalu Berbuat Dosa.91 

27. Tidak Disukainya Sumpah dalam Jual-beli.93 

28. Tukang Sepuh.94 

29. Ahli Gigi dan Pandai Besi.96 

30. Tukang Jahit.98 

31. Tukang Sulam (Tenun).99 

32. Tukang Kayu.100 

33. Imam (Pemimpin) Membeli Kebutuhannya Sendiri.102 

34. Membeli Hewan dan Keledai.103 

35. Pasar-pasar pada Masa Jahiliyah yang Dipakai untuk 

Jual-beli pada Masa Islam.106 

36. Membeli Unta yang Mengidap Penyakit Al Him dan 

Belang.107 

37. Menjual Senjata Saat Terjadi Fitnah dan Selainnya.111 

38. Penjual Minyak Wangi dan Menjual Kesturi.114 

39. Tukang Bekam.116 

40. Memperdagangkan Apa yang Tidak Disukai untuk 

Dipakai Laki-laki maupun Wanita.117 

41. Pemilik Barang Lebih Berhak dalam Hai Tawar-Menawar. 120 


viii — FATHUL BAARI 






























42. Berapa Kali Diperbolehkan Khiyar (Memilih).122 

43. Apabila Tidak Ditetapkan Masa Khiyar, Maka Apakah 

Boleh Melakukan Jual-beli?.125 

44. Penjual dan Pembeli Berhak Memilih (Khiyar) Selama 

Keduanya Belum Berpisah.126 

45. Apabila Salah Seorang dari Keduanya Menawarkan 
Pilihan kepada Pihak yang Lainnya Setelah Jual-beli, 

maka Jual-beli tidak Dapat Dibatalkan Lagi (Mengikat).142 

46. Apabila Penjual Berhak Memilih (Khiyar), maka Apakah 

Jual-beli Diperbolehkan?.145 

47. Apabila Seseorang Membeli Sesuatu laiu 

Menghibahkannya Saat itu juga Sebelum Keduanya 
Berpisah dan Penjual Tidak Mengingkari Perbuatan 
Pembeli, atau Seseorang Membeli Budak laiu 
Membebaskannya.147 

48. Tidak Disukainya Tipu Muslihat dalam Jual-Beli.156 

49. Tentang Pasar-pasar.160 

50. Tidak Disukai Berteriak-teriak di Pasar.172 

51. Takaran untuk Penjual dan Pemberi.175 

52. Takaran yang Disukai.180 

53. Keberkahan Sha’ dan Mud Nabi SAW. 183 

54. Jual-Beli Makanan dan Penimbunan.185 

55. Menjual Makanan Sebelum Serah-Terima dan Menjual 

Sesuatu yang Tidak Dimiliki.189 

56. Orang yang Berpendapat bahwa Apabila Seseorang 
Membeli Makanan yang Tidak Ditakar atau Ditimbang, 
maka Hendaknya Tidak Menjualnya Hingga Membawa 

ke Tempatnya, serta Etika dalam Hai Tersebut.195 

57. Apabila Membeli Barang Kebutuhan atau Hewan laiu 

Diletakkan di Tempat Penjual atau Mati Sebelum 
Serah-Terima.198 

58. Seseorang Tidak Membeli Apa yang Dibeli Saudaranya dan 

Tidak Menawar Apa yang Ditawar Saudaranya hingga la 
Memberi Izin atau Meninggalkan.203 

59. Jual-Beli Muzayadah (Lelang).207 

60. Jual-Beli Najasy dan Orang yang Mengatakan bahwa 

Jual-Beli Seperti itu Tidak Diperbolehkan.211 

61. Jual-Beli Gharar (mengelabui) dan Habalil Habalah . 216 

62. Jual-Beli Mulamasah .222 

63. Jual-Beli Munabadzah .223 


FATHUL BAARI — ix 


























64. Larangan bagi Penjual untuk tidak Memerah Unta, Sapi, 
Kambing dan semua Hewan dalam waktu beberapa hari .. 231 

65. Apabila Seseorang Tidak Suka, maka Dia Boleh 

Mengembalikari Hewan yang Di -tashriyah, dan dalam 
memerahnya [Diganti dengan] Satu Sha' Kurma.257 

66 . Menjual Budak Pezina.258 

67. Menjual dan Membeli Bersama Wanita.261 

68 . Apakah Orang Kota Melakukan Jual-Beli untuk Orang 

Dusun Tanpa Upah? Apakah la Menolongnya atau 
Menasihatinya?.262 

69. Orang yang Tidak Suka Bila Orang Kota Melakukan 

Jual-Beli untuk Orang Dusun Disertai Upah.268 

70. Orang Kota Tidak Membeli untuk Orang Dusun dengan 

Sistem Makelar.270 

71. Larangan Menyongsong Para Pedagang Berkendaraan 

[dari Dusun].273 

72. Batas Akhir Menyongsong.280 

73. Apabila Seseorang Membuat Syarat-syarat yang Tidak 

Halal pada Jual-Beli.283 

74. Menjual (Barter) Kurma dengan Kurma.285 

75. Menjual (Barter) Anggur Kering dengan Anggur Kering 

dan Makanan dengan Makanan.285 

76. Menjual (Barter) Syair dengan Syair . 287 

17. Menjual (Barter) Emas dengan Emas.292 

78. Menjual (Barter) Perak dengan Perak.293 

79. Menjual (Barter) Dinar dengan Dinar Tidak Secara Tunai.. 297 

80. Menjual (Barter) Perak dengan Emas Tidak Secara Tunai... 302 

81. Menjual (Barter) Emas dengan Perak Secara Tunai.304 

82. Jual-beli Muzabanah, yaitu Menjual Kurma Kering dengan 
Kurma Basah dan Menjual Anggur Kering dengan 

Anggur Basah serta Jual-Beli Ariyah .306 

83. Menjual (Barter) Kurma Basah yang Masih Berada di Atas 

Pohon dengan Emas atau Perak.316 

84. Penafsiran Ariyah.324 

85. Menjual Buah Sebelum Masak.336 

86 . Menjual Kurma Sebelum Tampak Masak.345 

87. Apabila Seseorang Menjual Buah Sebelum Masak, laiu 

Terkena Penyakit (Hama), maka la Menjadi Tanggungan 
Penjual.346 

88 . Membeli Makanan Tidak Dengan Tunai.351 


x — FATHUL BAARI 

























89. Apabila Seseorang Hendak Menjual (Barter) Kurma 

dengan Kurma yang Lebih Baik Mutunya.351 

90. Orang yang Menjual Kurma yang Telah Dikawinkan 

atau Tanah yang Ditanami atau Disewa.357 

91. Menjual (Barter) Tanaman Pangan dengan Makanan 

BerdasarkanTakaran.363 

92. Menjual Kurma Berikut Pohonnya.365 

93. Jual-Beli Mukhadharah . 366 

94. Menjual ]ummar dan Memakannya.368 

95. Orang yang Memberlakukan Urusan di Setiap Negeri 

Sesuai Kebiasaan Mereka Baik dalam Masalah Jual-Beli, 
Sewa-Menyewa, Takaran Maupun Timbangan, dan 
Sunnah Mereka Sesuai Niat dan Madzhab mereka yang 
Terkenal.369 

96. Orang yang Berserikat Menjual kepada Rekan Serikatnya . 375 

97. Menjual Tanah dan Rumah serta Barang-barang yang 

Dimiliki Bersama Sebelum Dibagi.377 

98. Apabila Seseorang Membeli Sesuatu untuk Orang Lain 

Tanpa Izinnya, Laiu Orang itu Menyukainya.379 

99. Melakukan Jual-Beli dengan Orang-orang Musyrik dan 

Orang-orang yang Memerangi Islam.384 

100. Membeli Budak dari Orang Kafir yang Memerangi Islam 

dan Menghibahkan serta Memerdekakannya.385 

101. Kulit Bangkai Sebelum Disamak.396 

102. Membunuh Babi.397 

103. Tidak Boleh Mencairkan Lemak Bangkai dan Menjual 

Lemaknya.398 

104. Menjual Gambar yang Tidak Memiliki Ruh serta Hal-hal 

yang tidak Disukai.405 

105. Pengharaman Jual-Beli Khamer.407 

106. Dosa Menjual Orang yang Merdeka.408 

107. Perintah Nabi SAW kepada Orang-orang Yahudi untuk 

Menjual Tanah Mereka Ketika Diusir.411 

108. Menjual (Barter) Budak dengan Budak dan Hewan 

dengan Hewan Tidak Secara Tunai.413 

109. Jual-Beli Budak.417 

110. Jual-Beli Mudabbar . 418 

111. Bolehkah Bepergian dengan Budak Wanita Sebelum 

Dipastikan Rahimnya Kosong dari Janin?.427 

112. Jual-Beli Bangkai dan Patung.431 


FATHUL BAARI — xi 


























113. Harga Anjing 
Penutup. 


xii —FATHUL BAARI 













<&\ 


34. KITAB JUAL-BELI 


•rtj 1 ’ faj Cp ] J^’J) j* f' J>j 

O ^ ^9 i S > Hz / ^ ^ * f *., ^?0 's 

.(,»>,; j o öj\äJ Jj>J jl aj jij 


Firman Allah, “Da« ^//a /2 menghalalkan jual-beli dan 
mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah (2): 275) 

Serta firman-Nya, “ Kecuali jika muamalah itu adalah 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kumu" (Qs. Al 
Baqarah (2): 282) 


Keterangan : 

(Bismillahirrahmanirrahim . Kitab jual-beli. Firman Allah, “ Dan 
Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." Serta firman- 
Nya, “ Kecuali jika muamalah itu adalah perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu"). Demikian yang disebutkan oleh 
kebanyakan perawi, sementara An-Nasafi dan Abu Dzar tidak 
menyebutkan kedua ayat tersebut. 

Kata Al Buyu ' merupakan bentuk jamak dari kata Al Bai Kata 
tersebut diungkapkan dalam bentuk jamak karena perbedaan jenis 
jual-beli. Makna dasar kata Al Bai’ (menjual) adalah memindahkan 
kepemilikan kepada orang lain dengan bayaran harga tertentu. 
Sedangkan Asy-Syira ' (membeli) adalah menerima kepemilikan yang 


2 — FATHUL BAARI 


dipindahkan tersebut. Terkadang kata Al Bai ’ juga digunakan dalam 
makna Asy-Syira ', demikian sebaliknya. 

Para ulama sepakat memperbolehkan jual-beli, karena sebagian 
besar kebutuhan seseorang itu ada pada kepemilikan orang lain, 
sementara orang itu tidak ingin memberikan kepadanya. Maka, adanya 
syariat jual-beli merupakan sarana untuk mencapai apa yang 
dimaksudkan tanpa ada unsur keterpaksaan. 

Ayat pertama yang disebutkan di atas merupakan hukum dasar 
yang memperbolehkan jual-beli. Para ulama telah mengemukakan 
beragam pendapat mengenai ayat tersebut. Namun, pendapat yang 
lebih benar adalah bahwa ayat tersebut bersifat umum yang telah 
dikhususkan. Maksudnya, ayat tersebut bersifat umum, mencakup 
semua jenis jual-beli, sehingga konsekuensinya semua jenis jual-beli 
itu diperbolehkan. Akan tetapi, syariat telah melarang dan 
mengharamkan beberapa jenis jual-beli. Dengan demikian, ayat itu 
bersifat umum dalam hai diperbolehkannya jual-beli, tetapi khusus 
pada jenis-jenis jual-beli yang tidak dilarang syariat. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat 
umum, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang bersifat khusus. 
Sedangkan menurut pendapat yang lain, ayat tersebut bersifat mujmal 
(global) dan telah dijelaskan secara rinci oleh Sunnah (hadits). 
Pendapat-pendapat yang dikemukakan berkonsekuensi bahwa kata 
mufrad (dalam bentuk tunggal) yang diberi imbuhan ‘ alif dan 'lam ’ 
di awalnya akan mempunyai makna yang umum. 

Pendapat keempat menyatakan bahwa huruf alif dan lam pada 
kata Al Bai’ dalam ayat tersebut menunjukkan sesuatu yang telah 
diketahui. Ayat tersebut turun setelah diperbolehkan dan 
diharamkannya beberapa jenis jual-beli, maka maksud firman-Nya 
“Dan Allah menghalalkan jual-beli ” adalah jenis jual-beli yang 
sebelumnya telah dihalalkan oleh syariat. Sementara dalam penjelasan 
Imam Syaffi diketahui bahwa jual-beli yang tidak sah tetap 
dinamakan sebagai jual-beli, meski seseorang yang bersumpah untuk 
tidak melakukan transaksi jual-beli, laiu ia melakukan salah satu jenis 


FATHUL BAARI 


3 



jual-beli yang tidak sah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, 
karena sumpah itu didasarkan pada 'urfsyar 

Ayat berikutnya menunjukkan tentang diperbolehkannya 
perdagangan dalam transaksi jual-beli yang tunai, sedangkan ayat 
yang pertama menunjukkan transaksi jual-beli yang tidak tunai. 


1. Tentang Firman Allah Azza wa Jalla 


i ja 1j£lj 1 J \jjP2\i fcCaJl iili) 

I1 j\ ÕjIjjJ Ijlj lijj t) jäJüJj 

Älj ÕjIäsJ 1 JA J J^iijl JA <&1 JL£ U Ji 2)^jJJ 

öp II *)j jtdb ijisls V) «j& (pfy > 

o ./• / 0 X **X X 

■ (f^U J ü* 0 


“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- 
banyak supaya kamu beruntung. Dan Apabila mereka melihat 
perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya 
dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). 
Katakanlah, ‘Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada 
permainan dan perniagaan’, dan Allah sebaik-baik Pemberi rezeki.” 
(Qs. Al Jumu’ah (62): 10-11) 

Serta firman-Nya, u Janganlah kamu saling memakan harta 
sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." 

(Qs. An-Nisaa' (4): 29) 


4 — FATHUL BAARI 


' 0 & 1, J f. J 0 J 0 y y yO ^ ' \ I ~ ^ °^tl •" 

{ j Mj> ~J' i_y. y.'j *«—jj -Uä^ j ~>-I : Jli {j,jJ^y' jp 

*" * y ✓ “ /• /• / 

* 0 ^ li * °S' * °' r * i "f i X 0 \° 0 JJ-*®'' ^ ^ ^ o-' % i ''f *". f 

Oo-X^tJ' ^r-Ni / u> J[ üjJ y£ pjl ! Jli <up <ü)l j o^j ui J) 
JJ y>rl^Ji JC Cl ; j jj jjb" j jÜjj aJiP dii Jj? <ÜI J j~*j jP 

jij* jj ijLojC- JjUj Jl-J A-ip dii Ji^ Aili Jj—J jP 0jl-b-o ^ 

J' C-!i~j Jlj^S/L JjJ a> ,»A i (jl5^ jj__prl^J' J- 4 Cjj 

J * ^ > S 0 i y ° y ° ' y ö A \ / 8 ^ 

tljjlp lil -JJilj C^jüaj J.J-« ^ip j*J-Jj A-lp Aili AüI J yyj 

< —~^’J S*^ jC^j^I jj“ jj>-I Jiio OliJj .1 j~2 lil ixäj-lj 

aüI Jjv- j Jli Jij tjj~Pj Jp- ^pl ÄiJaJl j-STi^» j^ LjL^d Ij«l 

s. i * , i ', > „ » f js. ^ ^ . - f- ^ <' V J 

(_J>- Aj jj -X>-1 Ja^j jJ AjI 1Aj-L>cj ^ j»^Lw J A-lp <0)1 

a^oj cjjäi li ^^Pj N] <jjj aJ| £*äj |vj ei_ä> ^ÜL«i ^^vzsl 

Jj Aliui j*JIjj aIIp Jjl Jj> dil Jj~>-j ^jvÜ Cl { J^>- t^Jp 

J- 4 viiij Jt-Ü-J aIU dil dil J yyj ÄJläi O-^-J lii 



2047. Dari Az-Zuhri, ia berkata: Sa’id bin Al Musayyab dan 
Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku bahwa 
Abu Hurairah RA berkata, “Sesungguhnya kalian mengatakan bahwa 
Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, dan 
kalian mengatakan, mengapa orang-orang Muhajirin dan Anshar tidak 
ada yang meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW seperti halnya 
Abu Hurairah? Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan 
Muhajirin telah disibukkan dengan transaksi jual-beli di pasar-pasar, 
sedang aku senantiasa mendampingi Rasulullah SAW dengan perut 
kenyang. Karena itu, aku selalu hadir apabila mereka tidak hadir, dan 
aku hafal ketika mereka lupa. Adapun saudara-saudaraku dari 
kalangan Anshar, mereka sibuk oleh urusan harta benda mereka. 


FATHUL BAARI 


5 



Sedang aku adalah orang yang miskin di antara penghuni Shuffah, aku 
hafal saat mereka lupa. Rasulullah SAW telah bersabda pada satu 
hadits yang beliau ceritakan, ‘ Sesungguhnya tidak seorang pun yang 
membentangkan kainnya hingga aku menyelesaikan pembicaraanku 
ini, kemudian ia mengumpulkan kembali kainnya, melainkan ia hafal 
semua apa yang aku katakan Maka aku membentangkan kainku 
hingga ketika Rasulullah SAW menyelesaikan pembicaraannya, aku 
mengumpulkannya ke dadaku. Maka, sejak itu aku tidak lupa 
sedikitpun apa yang diucapkan Rasulullah SAW.” 


r » s $ 6.. * ts J , t * tits ts ts s t t s 

Ji -M 1 J* <sä* J* y. Ji\ J* 

* X * ****** 

jJl-j 4p äSil «oil IüjlS lil :a!p <üi1 

* * * * ■ / 

t*^lx 1 ^J>\ JlÜ 4*1* (jrij 

XX ' , ® - * { * x 0 xx 

i * I * | ^ ''t* ‘ » X x * ^ ^ xx 0 ' £ * 9 • 0 * ».* * f Q X . • ) 

1^13 tlfl-LP (^1 UW2J wiil 

Ji cäJUS JLP Ö J lii :Jl5 ci- 

jlp 4 ’jii *sy :jis ^õjiij 4 * <34 4 

✓ xx * * * * * 

' 0 ^ U * °*f • I 1 / ^ x x. x t- ' \« «• ® X X xf*^ 

$.b>- ü‘ Clx-J cjAäJi £->\j ^ !Ji3 Jb3u 

x X * * * * 

ijlš IjJLxj aJp ^ <-)_^-xj Jlü ‘ a yš-v? yl <u1p 

X x * x 

äiy 4 j j :Jli 4" -Jli .jCaj^i ^ äi y>\ iJlS xj ijlš <.»jü 

* * - x 

jjjt ^ Ji** -L-is jx oiy jf- 

* * X * * * * 

. aCij 


2048. Dari Ibrahim bin Sa’ad, dari bapaknya, dari kakeknya, dia 
berkata: Abdurrahman bin Auf RA berkata, “Ketika kami datang ke 
Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakanku dengan Sa’ad bin 
Ar-Rabi. Maka Sa’ad berkata, ‘Sesungguhnya aku adalah orang 


6 


FATHUL BAARI 


Anshar yang paling banyak hartanya, maka aku akan membagikan 
setengah hartaku untukmu. Laiu lihat siapa di antara dua istriku yang 
lebih engkau sukai, maka aku akan menceraikannya untukmu. Setelah 
ia halal, engkau boleh menikahinya’.” Dia berkata, “Abdurrahman 
berkata kepadanya, ‘Aku tidak memerlukan hai itu. Dimanakah pasar 
di sini?’ Sa’ad menjawab, ‘Pasar QainuqaL” Dia berkata, “Pagi hari 
Abdurrahman pergi ke pasar tersebut dengan membawa keju dan 
samin.” Dia berkata, “Kemudian dia senantiasa pergi di pagi hari. 
Tidak lama kemudian, Abdurrahman datang [kepada Rasulullah] dan 
masih ada bekas minyak wangi padanya. Laiu Rasulullah SAW 
bertanya, ‘ Apakah engkau telah menikahT Dia menjawab, ‘Benar’. 
Rasulullah SAW bertanya lagi, ‘ Dengan siapaV Dia menjawab, 
‘Dengan seorang wanita Anshar’. Rasulullah SAW bertanya, ‘ Berapa 
besar (mahar) yang engkau berikanV Dia menjawab, ‘Emas seberat 
atau sebesar biji kurma’. Maka Nabi SAW bersabda, ‘ Adakan 
walimah [pesta] meskipun dengan seekor kambing 


.©X f 0 X 0 0 | J 0^ " J * [ ' . " 0 ' ° ^ 

q)\ J JJ, 'JZj JJ 'fLj JU & JU ^ 

^Jli i^JLow,w Li 1 J Ui c li SjCjj õl5j t^jljaj*yi 

(jip J-i cdlilij JUt JJ füJl ijjlj :Jli .J^-jjlj 

* ✓ / / “ ^ / X 

Jj& 1 ^Jli llajl lU* ^~*Jl 

jj jiis J Jui s>J > >J JU J ^ -S>i ii ji- 

.jUftl ^ Sijil JJ,j3j iili J^J J :Jli CJJ JU il 

✓ / /• 

/ /■ x* x / / ^ ^ / 0 ^ ✓ / 

:Jli .i_**i /jA oljj Ojj jl t_~*i ( j^« oljj :Jli *?lJJl li :Jli 

^ ✓ JSS ** ^ 

.5ütü jj jj 


FATHUL BAARI — 7 



2049. Dari Humaid, dari Anas RA, dia berkata, “Abdurrahman 
bin Auf datang ke Madinah, laiu Nabi SAW mempersaudarakannya 
dengan Sa’ad bin Ar-Rabi’ Al Anshari. Sa’ad adalah seorang yang 
kaya raya. Sa’ad berkata kepada Abdurrahman, ‘Aku akan 
membagikan setengah hartaku untukmu dan aku akan 
menikahkanmu’. Abdurrahman berkata, “Semoga Allah memberkahi 
keluarga dan hartamu. Tunjukkanlah kepadaku (jalan) ke pasar!’ 
Tidaklah dia kembali hingga membawa keju dan samin. Dia 
membawakannya untuk penghuni rumahnya. Kami pun tinggal 
beberapa saat —atau apa yang dikehendaki Allah— hingga dia datang 
dan masih ada bekas minyak wangi padanya. Nabi SAW bertanya, 
‘Bagaimana keadaanmuT Dia menjawab, ‘Wahai Rasulullah! Aku 
telah menikah dengan seorang wanita Anshar'. Beliau bertanya lagi, 
‘Apa yang engkau berikan kepadanyaT Dia menjawab, ‘Emas sebiji 

-atau seberat biji— [kurma]’. Nabi SAW bersabda, ‘ Adakanlah 

walimah [pesta] meskipun dengan seekor kambing 


jliJJl jij Jš> 15oJUf :Jli ULglp 'Sf-> 2/°' 

!cJ yš 44^3 015^ Uis y lil jU 

j ° ii' f' * ^ ' ° ° • i \ °«f ^ o 

UI ji y ^ j* jwaä i jkui Oi 


■u^ 


2050. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Ukazh, Majannah dan 
Dzul Majaz adalah nama pasar pada masa jahiliyah. Ketika Islam 
datang, seakan-akan mereka takut terjerumus ke dalam dosa (untuk 
mendatangi pasar-pasar tersebut), maka turunlah ayat ‘ Tidak ada dosa 
atas kamu untuk mencari karunia dari Tuhan kamu’ di musim haji. 
Demikian Ibnu Abbas membacanya.” 


8 — FATHUL BAARI 



Keterangan Hadits: 


j^SCU Jp\y j£■ di *ll) JJsdJlj 5 *^ri 'jAS"t3 Sl 


(Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalart 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka di antara kamu). Ayat yang pertama merupakan 
syariat diperbolehkannya jual-beli, berdasarkan perintah untuk 
mencari karunia Allah SWT, termasuk di dalamnya perdagangan dan 
semua jenis mata pencaharian. 


Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang makna “perintah” 
yang terdapat dalam ayat tersebut. Mayoritas ulama berpendapat 
bahwa perintah tersebut bermakna mubah (boleh), karena hai itu 
berarti telah menyelisihi Ahli Kitab, dimana mereka telah dilarang 
melakukan transaksi jual-beli pada hari Sabtu. Maka, larangan seperti 
ini tidak berlaku bagi kaum muslimin. 


Ad-Dawudi berkata, “Perintah tersebut bermakna ibahah (boleh) 
bagi orang yang berkecukupan dan orang yang tidak mampu berusaha, 
tetapi bermakna wajib bagi mereka yang mampu dan tidak memiliki 
sesuatu agar ia tidak meminta-minta, dimana perbuatan seperti itu 
adalah haram baginya di saat mampu untuk berusaha.” Penafsiran 
kedua ayat ini secara mendetail akan diterangkan pada pembahasan 
tentang tafsir surah Al Jumu’ah. 

Sementara itu, salah seorang pensyarah Shahih Bukhari 
mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dia mengatakan, 
“Sesungguhnya ayat-ayat yang disebutkan di atas sangat jelas 
membolehkan perdagangan, tetapi ayat yang terakhir lebih dekat 
kepada bentuk larangan melakukan jual-beli”. Maksudnya adalah 
firman Allah, “Dan apabila mereka melihat perdagangan atau 
permainan .. .” dan seterusnya. 

Sesungguhnya perdagangan yang dimaksud berkaitan dengan 
sifat-sifat yang disebutkan, dimana sifat-sifat tersebut menyebabkan 
dicelanya perdagangan yang dimaksud. Apabila perdagangan yang 
dilakukan jauh dari sifat-sifat yang disebutkan, maka perdagangan itu 


FATHUL BAARI 


9 



tidak tercela. Nampaknya, yang dimaksudkan Imam Bukhari dari ayat 
tersebut sehubungan dengan judul bab di atas adalah lafazh, ‘j* 

ist Jjai (dan carilah karunia Allah). Sedangkan masalah perdagangan 
telah disebutkan pada bab tersendiri setelah delapan bab. 

Pada ayat kedua, perdagangan yang diperbolehkan adalah 
perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Adapun maksud 
kalimat ( harta-harta kamu) adalah hendaknya harta setiap 

orang itu tidak dibelanjakan dalam hal-hal yang diharamkan, atau juga 
bermakna “Jangan sebagian kamu mengambil harta sebagian yang 
lain”. 

' ^ * * * 

Menurut kesepakatan ulama, kalimat pengecualian ofiä oi *ij 

{kecuali dalam bentuk...) di sini tidak terkait dengan kalimat 
sebelumnya ( istitsna ' munqathi"). Maksudnya adalah, janganlah 
kalian memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Namun, 
jika harta tersebut didapatkan melalui perdagangan atas dasar suka 
sama suka, maka itu tidak batil. 

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Sa’id, dari Nabi SAW, 
jp O' UJl (Sesungguhnya jual-beli adalah yang dilakukan 

dengan suka sama suka). Ath-Thabari meriwayatkan dari riwayat 
mursal Abu Qilabah bahwa Nabi SAW bersabda, jp OUlj 1}yü *} 

Cöj (Tidaklah dua orang yang melakukan transaksi jual-beli berpisah 

kecuali setelah saling meridhai). Para perawi hadits ini tergolong 
tsiqah (terpercaya). 

Dari jalur Abu Zur’ah bin Amr; apabila menjual sesuatu, maka 
dia berkata kepada orang itu, “Berilah aku pilihan (ikhiyar )”. 
Kemudian dia mengatakan bahwa Abu Hurairah berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, jp Sll ^ { J*c~ õuli Sl (Tidaklah dua 

orang berpisah —yakni dalam transaksi jual-beli — kecuali disertai 
suka sama suka [ridha /).” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu 


10 — FATHUL BAARI 



Daud. Adapun mengenai masalah khiyar (pilihan) akan dibahas 
kemudian. 


Dari jalur Sa’id dari Qatadah disebutkan bahwasanya dia 
membaca ayat ini seraya berkata, “Perdagangan adalah salah satu 
rezeki Allah bagi siapa yang mencarinya dengan jujur.” Kemudian 
Imam Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini. Yang 
pertama adalah hadits Abu Hurairah RA. 


<uLo 


?>) 


jj (Sa 'id bin Al Musayyib dan Abu 


Salamah telah mengabarkan kepadaku). Demikian yang tercantum 
dalam riwayat Syu’aib. Di akhir pembahasan tentang ilmu disebutkan 
melalui jalur Malik dari Az-Zuhri, dia berkata “Diriwayatkan dari Al 
A’raj”. Adapun yang benar adalah Az-Zuhri telah meriwayatkan dari 
mereka semua, tetapi riwayatnya dari Al A’raj telah disebutkan secara 
ringkas. 


Pada pembahasan tentang komitmen terhadap Kitab dan 
Sunnah, melalui jalur Sufyan dari Az-Zuhri, disebutkan dengan lafazh 
yang lebih lengkap. Sedangkan penjelasan hadits ini telah diterangkan 
pada pembahasan tentang ilmu. Adapun yang dimaksud di tempat ini 
adalah perkataan Abu Hurairah, j&> õiT jj^rlglii j* ^'y-\ ö\j 

(sesungguhnya saudara-saudaraku kxium Muhajirin 
disibukkan oleh transaksi jual-beli [shafaq] di pasar-pasar). 


Makna dasar kata Shafaq adalah menepuk tangan, tetapi yang 
dimaksudkan adalah transaksi jual-beli. Karena, kebiasaan yang 
berlaku di kalangan orang Arab adalah, apabila transaksi jual-beli 
telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka mereka menepukkan 
tangan satu sama lain sebagai isyarat bahwa kepemilikan tersebut 
dinisbatkan kepada tangan. Seakan-akan tangan masing-masing telah 
memegang apa yang menjadi konsekuensi transaksi tersebut. 


Adapun yang dijadikan dalil adalah terjadinya hai itu pada 
zaman Nabi SAW, pengetahuan dan persetujuan beliau dalam masalah 
ini. 


FATHUL BAARI— 11 



JLi Js- (dengan perut kenyang ). Maksudnya, makannya 
dipenuhi atau dijamin. 

Maksud kalimat “apabila telah halal ” adalah apabila telah 
selesai masa iddah-nya. 

Hadits Abdurrahman akan diterangkan pada bagian walimah 
[pesta], dalam pembahasan tentang nikah. Ibnu At-Tin berkata, 
“Kalimat ini diucapkan oleh Sa’ad sebelum Nabi SAW memohon 
kepada kaum Anshar agar menanggung beban kaum Muhajirin dan 
memberi mereka separuh dari hasil buah-buahannya.” 

^ainuga') adalah nama salah satu kabilah Yahudi, 

# 

dimana penamaan pasar tersebut dinisbatkan kepada mereka. 

jl*li £j'ii (senantiasa pergi di pagi hari). Yakni, beliau terus- 
menerus pergi ke pasar untuk berdagang. 

Hadits ketiga di bab ini adalah hadits Anas tentang kisah 
Abdurrahman bin Auf. Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur 
Humaid dari Tsabit, dan dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas. 
Namun, tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Anas telah 
menerima hadits itu dari Abdurrahman bin Auf, kecuali yang tersebut 
pada riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i dari Abdul Aziz, dari 
Anas, dia berkata, “Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, dia 
berkata, Qš- <*#' Jj-* 1 } ^0 (Rasulullah SAWmelihatku 

sedang padaku ..Laiu disebutkan hadits secara lengkap. 

Maksud disebutkannya kedua hadits ini adalah menjelaskan 
kesibukan sebagian sahabat untuk berdagang pada masa Nabi SAW, 
serta persetujuan beliau atas hai itu. Laiu di dalamnya disebutkan 
bahwa rezeki yang didapat dengan cara berdagang dan yang 
sepertinya lebih utama daripada rezeki yang didapat melalui 
pemberian ( hibah ) atau yang sepertinya. 

Hadits keempat adalah hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan 
pasar-pasar di masa jahiliyah dan Islam tidak melarang untuk datang 


12 — FATHUL BAARI 



dan melakukan transaksi jual-beli di pasar-pasar tersebut. Hadits ini 
telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. 

Adapun maksud 'j-LiÜ ( mereka takut terjerumus dalam dosa) 

adalah mereka tidak berdagang di pasar-pasar tersebut pada musim 
haji untuk menghindari dosa. Menurut bacaan Ibnu Abbas, yang 
memberi tambahan “Jii mawaasimil hajji” (di musim haji) termasuk 
bacaan yang syadz (menyalahi yang umum). Namun, bacaan tersebut 
dinukil melalui sauad yang shahih, sehingga menjadi hujjah, tetapi 
tidak termasuk Al Qur'an. 


2. Perkara yang Halal telah Jelas, Perkara yang Haram telah 
Jelas dan Antara Keduanya Terdapat Perkara yang Syubhat 


# **. li " . • " - * - f ■* ». > i, f ° * * ' > 'i s 

J* Jt’ J*' if. 

: J ya Aili j j~!Uj jj dlCjJJl IJ li 

' ' ~ ' ii ' ' 

•*( i'£ a . ' - * o. i * » i . -'ifi - S ' *'\' A > . 

a Jj$ Ji’ U-)Ap~ Jj) UjA?- Aili A»P jj Jp *üip Aili 

iil jk yi ^ 'j! üCjfll ^ : Jli ^ 

0 i f 0 " i'®"* * ^ % * 0 . * OS x // / 0^ 

(i/^ <üii -bP 4iP 

^ * s ' ^ 

^ f 11 l'' ^ ^ ^ ^ ^ Q m * s 0 . | ✓ 0 £. * 0 ^ £ 0 £ . J 9 ✓ ^ » J 

^ ^y. .*aiA* .(Jxi 

f • ^ . 1 f ° * o > t s > i % 

°Jj* ÜUA+* b ^>*1 UjUj>- 4JP ÄHI 

^ 0 * S 

-uil jj ^il Jli : Jli ilp <uil ^3 Jbi ^ diJJJJl ^p JbiÜtJl 

^ ~ f * s s s ~ s / 

i " ■',1' ; 0 - '• •> *' >' 1,' * *' *\lt' (, ' t' ' V 

b> Jy J+J jy 1 U -g-... J j t^j-o ^1 Jz> J!>V>JI IjJLaj aJp 

4j Ülio Ca JLP fj^-l 3/>J cJyl OLZ-I CJ OlT 3r* ^ 




FATHUL BAARI — 13 



J y>- *Jjj toil lüiij . õLcLd C« *jljj 01 dXOjl ^ r a 

/- S ~ S / lr jr Jf 

0 y O 

*'..' > . f ■> , . o f - . 


2051. Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepadaku, Ibnu Abi Adi telah menceritakan kepadaku dari Ibnu ‘Aun, 
dari Asy-Sya’bi, dia berkata: Aku mendengar An-Nu’man bin Basyir 
RA berkata, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda....” Ali bin 
Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah telah 
menceritakan kepada kami, Abu Farwah telah menceritakan kepada 
kami dari Asy-Sya’bi, dia berkata, “Aku mendengar An-Nu’man bin 
Basyir dari Nabi SAW....” Abdullah bin Muhammad telah 
menceritakan kepadaku, Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada 
kami dari Abu Farwah, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya’bi 
berkata, “Aku mendengar An-Nu’man bin Basyir RA dari Nabi 
SAW...” Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Abu Farwah, dari Asy- 
Sya’bi, dari An-Nu’man bin Basyir RA, dia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, ‘ Perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah 
jelas, dan antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (samar). 
Barangsiapa meninggalkan perkara yang diragukan mengandung 
dosa, maka ia akan lebih meninggalkan perkara yang telah jelas 
mengandung dosa. Barangsiapa berani melakukan apa yang 
diragukan dosanya, maka dikhawatirkan ia akan jatuh pada perkara 
yang nyata dosanya. Semua maksiat adalah larangan Allah. 
Barangsiapa mengelilingi sekitar larangan Allah, maka 
dikhawatirkan akan menjatuhkannya [ke dalam larangan tersebut].” 


Keterangan Hadits : 

{Bab perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah 
jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat). Dalam 
bab ini disebutkan hadits An-Nu’man bin Basyir, seperti lafazh judul 
bab disertai tambahan. Imam Bukhari menyebutkannya melalui dua 


14 — FATHUL BAARI 



jalur periwayatan dari Asy-Sya’bi, dari An-Nu’man. Sedangkan yang 
kedua melalui dua jalur dari Abu Farwah, dari Asy-Sya’bi. Pertama, 
dia menyebutkan melalui jalur Abdullah bin Aun dari Asy-Sya’bi, 
kemudian dari jalur Ibnu Uyainah dari Abu Farwah, dari As-Sya"'bi. 
Telah disebutkan bahwa Ibnu Uyainah mendengar langsung dari Abu 
Farwah, tetapi pada jalur yang lain disebutkan bahwa Abu Farwah 
mendengar langsung dari Asy-Sya’bi. 

Dalam Musnad- nya, Al Humaidi telah meriwayatkan dari Ibnu 
Uyainah, dan dinyatakan bahwa Abu Farwah telah menceritakan 
langsung kepada Ibnu Uyainah. Abu Farwah mendengar langsung dari 
Asy-Sya’bi, dan Asy-Sya’bi mendengar langsung dari An-Nu’man bin 
Basyir, kemudian An-Nu’man mendengar langsung dari Rasulullah 
SAW. 


Kemudian Imam Bukhari menyebutkan jalur periwayatan 
Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Farwah dengan menyebutkan lafazh 
riwayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nu’aim dalam 
kitab Al Mustakhraj. 


Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Ash-Shahih, dan Al Ismaili 
melalui jalurnya telah menukil riwayat Sufyan bin Uyainah dengan 
lafazh, Üli jj ^j fry-j jj ( Sesungguhnya perkara 

yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas, dan perkara 
yang samar (syubhat) ada diantara keduanya. 

\ * U 

Kemudian di bagian akhir disebutkan, -üll J**- viiU JÜj 

* - ^ ^ ' 

i 0 

{sedap raja mempunyai daerah larangan, dan daerah 
larangan Allah di muka bumi adalah kemaksiatan kepada-Nya). 


Sedangkan Abu Daud, An-Nasa'i dan lainnya telah 
menyebutkan riwayat Ibnu Aun dengan lafazh, i!j jj JbUJi ot 

* f I * * * | • • j® ^| J * f/ / . / tfx % *t 0 i r ^ . «• •'#, % Jf ./J sOss ® #/ 

OJ : oüa ,J o u> j —4 Jjäj UUHj— ^ 

ji Olj tikl&j OI iiiyj Jji Ojj 4^?- li <ittl OJj 
'* isu iil Illit jj äj^J' Jallsxj {Sesungguhnya perkara yang halal telah 


FATHUL BAARI — 15 


j elas, dan sesungguhnya perkara yang haram telah jelas, dan di 
antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar —terkadang 
beliau mengucapkan “serupa ”— dan aku akan memberikan 
perumpamaan untuk kohan; sesungguhnya Allah menetapkan daerah 
larangan, dan sesungguhnya daerah larangan Allah adalah apa yang 
diharamkan-Nya. Sesungguhnya barangsiapa melepaskan hewan 
gembalaan di sekitar daerah larangan, maka dikhawatirkan akan 
bercampur dengannya, karena barangsiapa yang bercampur dengan 
suatu keraguan dikhawatirkan akan menyeberangi [memasukijnya). 

Abu Farwah yang dimaksud adalah Urwah bin Al Harits Al 
Hamadani Al Kufi. Di samping itu, di kalangan perawi juga terdapat 
Abu Farwah yang bernama Muslim bin Salim Al Juhani Al Kufi. 
Riwayatnya tidak ada dalam Shahih Bukhari, kecuali satu hadits 
dalam pembahasan tentang cerita para nabi. 

•**%°+**'* 

£j.. .jj js* (perkara yang halal telah jelas, dan 

perkara yang haram telah jelas... dan seterusnya). Di sini terdapat 
upaya untuk membagi hukum menjadi tiga, dan ini merupakan 
pembagian yang benar, karena suatu perkara tidak akan lepas dari tiga 
keadaan ini. Pertama , disebutkan dalam nash agar dikerjakan disertai 
ancaman bagi yang meninggalkannya. Kedua , disebutkan dalam nash 
agar ditinggalkan disertai ancaman bagi yang melakukannya. Ketiga, 
tidak ada keterangan dalam nash baik perintah maupun larangannya. 

Bagian yang pertama adalah perkara halal yang telah jelas, dan 
bagian kedua adalah perkara haram yang telah jelas pula. Maksud 
“perkara yang halal telah jelas ” adalah tidak membutuhkan 
penjelasan, dimana setiap orang telah mengetahuinya. Sedangkan 
bagian ketiga adalah perkara yang syubhat (samar), sehingga tidak 
diketahui apakah ia halal atau haram. Perkara yang demikian 
sepantasnya untuk dijauhi, karena apabila temyata perkara tersebut 
haram, maka orang yang menghindarinya akan terlepas dari dosa. 
Namun, jika ternyata halal, maka orang yang menjauhinya akan 
mendapatkan pahala. 


16 —FATHUL BAARI 



Dua hukum yang pertama (yakni halal dan haram) terkadang 
disebutkan pada satu perkara sekaligus. Apabila diketahui hukum 
yang ditetapkan lebih akhir dari keduanya, maka ia masuk dalam 
perkara yang jelas. Tetapi apabila tidak diketahui, maka masuk bagian 
yang syubhat. 

Penafsiran tentang syubhat akan saya sebutkan setelah bab ini. 
Maksud perkara yang syubhat adalah perkara yang samar bagi 
sebagian orang berdasarkan sabda Nabi SAW, j* 'HJa 

tidak diketahui oleh kebanyakan manusia). Pembahasan secara 
mendetail beserta hadits ini telah disebutkan pada bab “Keutamaan 
Orang yang Menyucikan Diri untuk Ägama dan Kehormatannya” 
dalam pembahasan tentang iman. Namun, kebanyakan para imam ahli 
hadits menyebutkan hadits ini dalam pembahasan tentang jual-beli, 
sebab perkara syubhat dalam muamalah (interaksi sosial) sering 
terjadi. Perkara ini juga memiliki kaitan dengan masalah nikah, 
binatang buruan, menyembelih, makanan dan minuman, serta masalah 
lainnya. 

Pada hadits di atas terdapat dalil tentang bolehnya menjelaskan 
cacat perawi (jarh ) dan kebaikannya {ta ’dil), sebagaimana dikatakan 
oleh Al Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah. 

Sebagian ulama menyimpulkan tentang larangan untuk 
mengatakan halal atau haram dalam masalah yang tidak ada nashnya, 
karena hai itu termasuk perkara yang belum jelas. Akan tetapi sabda 
Nabi SAW “/a tidak diketahui oleh kebanyakan manusia ” 
menunjukkan bahwa sebagian mereka telah mengetahuinya. 


3. Penafsiran tentang “Syubhat” 


{j* 0c—«lj \j> i jlI— Jüj 

•d£.y. y £ J\ 


FATHUL BAARI — 17 



Hassan bin Abu Sinan berkata, “Aku tidak pemah melihat 
sesuatu yang lebih ringan daripada wara’. Tinggalkanlah apa yang 
meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” 


ot jA\ l)I A1P J ÕjU>rji djJ A-jLP A>wsL® <ÜJl wLP UjJj>- 

cj*JH j aJLp aÜiI JÜ 'li Qj' olpji o>s.Iä- «.ISj— 

Jtij ^J^s aSj i_i-S" :Ju j*J—j <uip aüI j ^*p y 3 


.^13' õlil ^1 aZ\ ‘ukf oi 15" 


2052. Abdullah bin Abi Mulaikah menceritakan dari Uqbah bin 
Al Harits RA bahwasanya seorang wanita hitam datang dan mengaku 
telah menyusui keduanya. Laiu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau 
berpaling dan tersenyum seraya bersabda, “ Bagaimana, sementara 
sudah dikatakanT Adapun istrinya saat itu adalah anak perempuan 
Abu Ihab At-Tamimi. 


015" loJli Aili ÄOjLp jS> jS^\ ÄjJp jP jJ J^ 

“ / / / ^ / / / 

£ ^ 0 Ox 0 * ^ l f 0 ^ 

°*vj jJ j ' y^3 y y Jju " ^ eri ■ J ^ p jJ y ^ 

x ^ ^ ^ / ^ ^ / 

: Jlij j ^1 Aw «Ji-l ^oül ^»Lp 015" llls :oJl5 .«waJli 

f i- ' f > • »•' 


õjJj ^>-\ ! JIä3 Aä^j ^ ~LP .A-3 J-^-P 

i :jÜ- Jlä jUlj aIÜp ÄI Jifi ^Jli ^Jl lijlliš .Aõly Jy 3Jj 
jjlj ^1 lÄÜj y *4^ J'** V Ai 015" g^' Jj' tAili Jj— j 

✓ ^ ^ ^ S \ ^ * * * % tss 

^ , 1 1 aJLp ^Ju /? Aül L5^ 


y&ljJJj ^1 Ijiil jJjjl Ij»i— j aJp Aili J^ (*-j Jj AjP i 


18 


PATHUL BAARI 



2053. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah RA, 
dia berkata, “Utbah bin Abi Waqqash berpesan kepada saudaranya 
Sa’ad bin Abi Waqqash bahwasanya anak sahaya [walidah] Zam’ah 
adalah anak saya. maka ambillah ia.” Aisyah berkata, “Pada tahun 
penaklukan kota Makkah, ia diambil oleh Sa’ad bin Abi Waqqash 
seraya berkata, 'Anak saudaraku, dia telah berpesan kepadaku agar 
mengambil anak ini'Abdu bin Zam’ah berkata, “Dia saudaraku dan 
anak hamba sahaya bapakku, dilahirkan di atas tikar tempat tidur 
bapakku.” Laiu keduanya bergegas menemui Rasulullah SAW. Sa’ad 
berkata, “Wahai Rasulullah! Ini anak saudaraku, dia telah berpesan 
kepadaku untuk mengambil anaknya.” Abdu bin Zam’ah berkata, 
“Anak itu saudaraku, ia anak hamba sahaya bapakku, ia dilahirkan di 
atas tikar tempat tidur bapakku.” Nabi SAW bersabda, “Anak itu 
adalah untukmu, wahai Abd bin Zam’ah Kemudian Nabi 
melanjutkan sabdanya, “Anak adalah bagi pemiliki tempat tidur 
(suami) dan pezina tidak memiliki hak terhadap anak.'’’ Laiu beliau 
SAW bersabda kepada Saudah binti Zam’ah, “ Berhijablah dari anak 
itu.'" Karena, beliau melihat bahwa anak itu mirip dengan Utbah. 
Kemudian anak itu tidak pernah melihat Saudah sampai ia menemui 
Allah (meninggal dunia). 


JJ ^Jll Jt : Jli aIp «usi pjG- jj °ji> j p 

^ ^ ^ ^ /• /* ** ✓ ^ 

blj sikj lil :Jläi ‘(j^lytül j& «-Hj aJLp 

°- ’ o / ' ' t , „ f a> * , fi ' ° ^ ' j* __ 

^■15"" ^J^ji c<^l ^ :oJLs . j j5u ‘W-’ 

^ ^ /■ 

Jj isj J Jf °J >i dr juUii JU JJ!j 

•* / ✓ X 

Ji ’fZJ;jj iur Ji. iifi v : jii õit 


FATHUL BAARI — 19 



2054. Dari Asy-Sya’bi, dari Adi bin Hatim RA, ia berkata, “Aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak panah, maka beliau 
bersabda, ‘Apabila anak panah ilu mengenai [hewan buruannya] 
dengan ujungnya yang tajam, maka makanlah. Apabila mengenainya 
dengan bagian yang tumpul laiu ia mati, maka janganlah dimakan, 
karena ia mati bukan dengan alat yang tajam'. Aku berkata, ‘Wahai 
Rasulullah! Aku melepas anjingku dengan menyebut nama Allah, laiu 
aku dapati bersamanya anjing lain di dekat binatang buruan yang aku 
tidak menyebut nama Allah atasnya, dan aku tidak tahu mana di antara 
kedua anjing itu yang menangkapk Nabi SAW bersabda, ‘Jangan 
dimakan, sesungguhnya engkau hanya menyebut nama Allah atas 
anjingmu dan tidak menyebut nama Allah atas anjing yang lain 


Keterangan Hadits : 

(.Bab penafsiran syubhat). Dalam hadits An-Nu’man bin Basyir 
yang terdahulu disebutkan, j* 4*1» 51 Oi 

{Sesungguhnya perkara yang syubhat itu tidak diketahui oleh 
kebanyakan orang). Ini menunjukkan bahwa sebagian orang 
mengetahuinya. Imam Bukhari bermaksud mengetahui cara mengenali 
hal-hal yang syubhat tersebut untuk dijauhi. Pertama, Imam Bukhari 
menyebutkan batasan sesuatu yang syubhat, kemudian hadits-hadits 
yang dapat dijadikan pegangan tentang tingkatan-tingkatan perkara 
syubhat yang harus dijauhi. Laiu dia menyebutkan bab tentang perkara 
syubhat yang dianjurkan untuk dijauhi, dan bab tentang perkara 
syubhat yang makruh untuk dijauhi. 

Penjelasannya adalah; pada dasamya hukum sesuatu itu bisa 
haram, mubah, atau masih diragukan. Bagian pertama, seperti 
binatang buruan yang haram untuk dimakan sebelum disembelih. 
Apabila masih diragukan, maka tetap dianggap haram, kecuali apabila 
diyakini bahwa faktor yang mengharamkannya sudah tidak ada. Inilah 
yang diisyaratkan hadits Adi bin Hatim. 


20 —FATHUL BAARI 



Bagian kedua, seperti bersuci. Apabila seseorang telah bersuci 
secara sah, maka tidak dianggap batal, kecuali oleh hadats yang 
diyakini, dan inilah yang diisyaratkan dengan hadits Abdullah bin 
Yazid di bab ketiga. Di antara contohnya adalah seorang yang 
memiliki istri dan budak, laiu dia rägu apakah telah menceraikan 
istrinya atau telah membebaskan budaknya, maka keraguan ini tidak 
memberi pengaruh apapun dan keduanya tetap dianggap sebagai hak 
miliknya. 

Bagian ketiga, adalah sesuatu yang tidak diketahui hukum 
dasarnya, laiu diragukan apakah dilarang atau diperbolehkan, maka 
dalam kondisi seperti ini lebih utama untuk ditinggalkan. Inilah yang 
diisyaratkan oleh hadits pada bab kedua tentang kurma yang jatuh. 

tfij üC**- J li j ( Hassan bin Abu Sinan berkata). Dia adalah 

Hassan bin Abi Sinan Al Bashri. Dia adalah salah seorang ahli ibadah 
pada masa tabi’in. Riwayatnya tidak ada dalam kitab Shahih Bukhari 
selain di tempat ini. Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd dan Abu 
Nu’aim dalam kitab Al Hilyah menyebutkan perkataan ini melalui 
sanad yang maushul dari Hassan bin Sinan dengan lafazh, ^ ciXi I jj 

^ (.Apabila engkau rägu pada sesuatu, maka tinggalkanlah ). 

Dalam riwayat Abu Nu’aim melalui jalur lain disebutkan, “Yunus bin 
Ubaid berkumpul bersama Hassan bin Sinan. Yunus berkata, ‘Aku 
tidak pemah menghadapi sesuatu yang lebih sulit daripada wara’. 
Hassan bin Sinan berkata, ‘Aku tidak pemah menghadapi sesuatu 
yang lebih mudah bagiku daripada hai tersebut’. Yunus bertanya, 
‘Bagaimana demikian?’ Hassan menjawab, ‘Aku meningalkan apa 
yang meragukanku kepada apa yang tidak meragukanku, maka aku 
pun merasa tenteram’.” 

Sebagian ulama mengatakan, “Hassan telah berbicara sesuai 
dengan kedudukannya, sikap ‘meninggalkan’ yang dia isyaratkan 
terkadang lebih berat bagi kebanyakan orang daripada harus 
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sulit”. Laiu perkataan 
“Tinggalkah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak 


FATHUL BAARI — 21 



meragukanmu ” telah disebutkan melalui jalur marflu', sebagaimana 
diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al 
Hakim dari hadits Al Hasan bin Ali. 


Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Anas yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari hadits Ibnu Ümar yang 
diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam kitab Al Mujam Ash- 
Shaghir, dari hadits Abu Hurairah dan Watsilah bin Al Asqa’, serta 
dari perkataan Ibnu Ümar dan Ibnu Mas’ud maupun selain keduanya. 

CUi Jt (, meragukanmu ). Maksudnya, apabila engkau rägu terhadap 

sesuatu, maka tinggalkanlah. Meninggalkan sesuatu yang meragukan 
merupakan dasar yang mulia dalam masalah wara’. 


Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Athiyah As-Sa’di 
dari Nabi SAW, ll« ijJL?- <u l' Sl li J*- j* ü£> dl lükil £j£ 


^ (Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang 

yang bertakwa hingga ia meninggalkan apa yang tidak dilarang 
karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang ). 


Al Khaththabi berkata, “Untuk menjauhi sesuatu yang 
diragukan, adalah dengan bersikap wara’. Dalam hai ini dibagi 
menjadi tiga; wajib, mustahab (disukai) dan makruh (tidak disukai). 
Syubhat yang wajib dijauhi adalah sesuatu yang bila dilakukan akan 
berkonsekuensi dikerjakannya perbuatan yang haram. Syubhat yang 
disukai untuk ditinggalkan adalah seperti berbisnis dengan seseorang 
yang kebanyakan hartanya adalah harta haram. Sementara syubhat 
yang makruh ditinggalkan adalah keringanan-keringanan yang 
disyariatkan, dimana seseorang meninggalkannya karena didorong 
oleh sikap yang berlebihan. 


Hadits pertama adalah hadits Uqbah bin Al Harits tentang 
menyusui. Adapun yang dijadikan dalil adalah sabda Nabi 
“j Bagaimana sementara sudah dikatakan Hai ini memberi asumsi 
bahwa Nabi SAW memerintahkannya berpisah dengan istrinya karena 
ucapan wanita tersebut yang mengaku telah menyusui keduanya. Ada 


22 —PATHUL BAARI 



kemungkinan perkataan itu benar, sehingga mereka dianggap 
mengerjakan perbuatan yang haram. Oleh sebab itu. Nabi SAW 
memerintahkannya berpisah dengan istrinya sebagai bentuk sikap 
hati-hati menurut pandangan kebanyakan ulama. Namun, sebagian 
ulama mengatakan bahwa Nabi SAW telah menerima kesaksian 
wanita meski hanya satu orang dalam masalah tersebut. 

Hadits kedua adalah hadits Aisyah tentang kisah anak hamba 
sahaya Zarrfah, yang akan diterangkan pada pembahasan tentang 
hukum waris. Adapun kalimat yang dijadikan dalil adalah V 

(berhijablah dari anak itu, wahai Saudah), meski beliau telah 

memutuskan bahwa anak tersebut adalah saudara laki-lakinya dari 
bapaknya. Akan tetapi ketika beliau melihat ada kemiripan yang jelas 
dengan selain Zam’ah, maka beliau memerintahkan Saudah untuk 
menutup dirinya dari anak tersebut sebagai bentuk sikap hati-hati, 
menurut pendapat kebanyakan ulama. 

Sementara itu, Ad-Dawudi menanggapi bahwa hadits ini tidak 
termasuk dalam persoalan di atas. Laiu perkataan ini dijawab oleh 
Ibnu At-Tin, bahwa kaitannya dengan masalah syubhat adalah ditinjau 
dari sisi bahwa syubhat adalah sesuatu yang menyerupai perkara yang 
halal dan yang haram. Penjelasannya dari kisah di atas adalah; 
keputusan anak tersebut sebagai hamba sahaya Zam’ah 
berkonsekuensi bahwa Saudah tidak perlu menutup diri darinya, 
sedangkan kemiripannya dengan Utbah mengharuskan Saudah untuk 
menutup dirinya dari anak tersebut. 

Ibnu Al Qishar berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan 
Saudah agar berhijab, karena seorang suami berhak melarang istrinya 
berhubungan dengan saudara laki-laki si istri ataupun kaum 
kerabatnya yang lain.” 

Ulama yang lain berkata, “Bahkan Nabi SAW mewajibkan yang 
demikian itu karena kerasnya masalah hijab di kalangan para istri 
Nabi SAW. Apabila hai serupa terjadi pada selain beliau, niscaya 
tidak ada kewajiban untuk berhijab seperti terjadi pada diri seorang 


FATHUL BAARI 


23 



Arab badui, dimana Nabi bersabda kepadanya, ‘ Barangkali ia 
dipengaruhi oleh garis keturunan \” 

Hadits ketiga adalah hadits Adi bin Hatim tentang berburu 
binatang. Adapun yang dapat dijadikan dalil adalah kalimat, ui) 

ij* (•~ J (4j ^4^ yj* (sesungguhnya engkau hanya menyebut 

nama Allah atas anjingmu dan tidak menyebut nama Allah alas anjing 
yang lain). Nabi SAW menjelaskan kepadanya tentang alasan 
larangan memakan binatang tersebut, yaitu tidak menyebut nama 
Allah SWT. 


4. Perkara Syubhat yang Harus Dijauhi 


* \ 0 ' „ / Il 0 ^ * q * 9 * . \' 0 - ' 

4J_P 4-2x-lk> j LjJj>- 

' t * ' 

j j£j ji :jui äL ä-vil-j *414 aüI y> : Ju 

S * s s s 

jp Üp 4il °J* flii J li j .4^^ 4* 

' ' ' ' * ' 

' *' * 0 ^ ^ ^ A ^ 

,^^1 ^ ^lp 1 ! JU *u!p ^1 ^4^ 


2055. Dari Thalhah dari Anas RA, ia berkata, “Nabi SAW 
menemukan kurma yang jatuh, maka beliau bersabda. ‘ Seandainya 
tidak dikhawatirkan bahwa kurma ini adalah sedekah (zakat), 
sungguh aku akan memakannya 

Hammam berkata dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, ‘Aku mendapati kurma yang jatuh di atas tempat 
tidurku 


Keterangan Hadits : 

£j...j»CU JlSj ( Hammam berkata... dan seterusnya). Imam 
Bukhari menyebutkannya dengan sanad yang maushul dalam 


24 


FATHUL BAARI 


pembahasan tentang Luqathah (barang temuan) dengan lafazh, p 



Ots * - 

tpHi (Sesungguhnya aku pulang kepada keluargaku, dan aku 

mendapati kurma jatuh di tempat tidurku. Aku mengambil untuk 
memakannya. Kemudian aku khawatir bila ia adalah kurma sedekah, 
maka aku meletakkannya). 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Karmani tidak mengingat riwayat 
Hammam, oleh sebab itu ia berkata, “Kelengkapan hadits di atas tidak 


fs S * * s 0 t. O s s ^ s 

disebutkan, yaitu lafazh, äiaU? dpi ji ( Seandainya tidak 


dikhawatirkan bahwa kurma itu adalah sedekah, sungguh aku akan 
memakannya)." 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, inti penyebutannya di tempat ini 
adalah adanya keterangan tentang tempat ditemukannya kurma 
tersebut, yaitu tempat tidur Nabi SAW. Meski demikian, beliau tidak 
memakannya, dan ini menunjukkan sikap wara’ beliau. 

Al Muhallab berkata, “Barangkali Nabi SAW membagi sedekah 
(zakat), kemudian kembali kepada keluarganya dan ada kurma yang 
menempel di kain beliau laiu jatuh di tempat tidurnya. Jika tidak 
demikian, maka apa perbedaan hai ini dengan perbuatan beliau yang 
memakan daging yang disedekahkan kepada Barirah.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada keterangan bahwa tidak 
ada harta sedekah di rumah Nabi sehingga harus ditakwilkan seperti di 
atas. Bahkan ada kemungkinan kurma itu dibawa untuk orang-orang 
yang berhak menerima zakat di rumah Nabi, tetapi terlambat untuk 
diserahkan, atau harta sedekah yang dibawa ke rumah beliau untuk 
dibagikan dan masih ada sisanya. 


Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Amr bin Syu’aib dari 
bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, oti pp dXt- üll J-e pi jjja? 

OlT lp L>°/ä li (t^irü 5p CJJcrj Jt :Jli l U ai JIää ,2ÜÜ 

* " ' * 

ppi ajüii p p ji žph cJtr aib p? ui siiudi p p uaip 


FATHUL BAARI — 25 



(pada suatu malam, Nabi SAW merasa gelisah dan tidak bisa tidur, 
maka dikatakan kepadanya, “Apakah yang membuat Anda tidak dapat 
tidur?” Beliau menjawab, “ Sesungguhnya aku mendapatkan kurma 
jatuh dan aku memakannya. Kemudian aku ingat kurma sedekah yang 
ada pada kami, aku tidak tahu apakah kurma itu kurma sedekah atau 
kurma keluargaku. Itulah yang menyebabkanku tidak bisa tidur. ). 

Riwayat ini dipahami sebagai suatu peristiwa yang berbeda 
dengan peristiwa sebelumnya. Ketika Nabi SAW memakan kurma dan 
merasa gelisah, maka setelah itu apabila beliau menemukan kurma 
dan merasa rägu, beliau langsung meninggalkannya sebagai sikap 
hati-hati. Ada pula kemungkinan bahwa saat memakannya, beliau ada 
dalam posisi menetapkan syariat. 

Al Mühal lab berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW 
meninggalkannya untuk menjauhi kemaksiatan dan syubhat, bukan 
sebagai kewaj iban; karena menurut hukum dasar bahwa segala sesuatu 
yang ditemukan di rumah seseorang, maka hukumnya mubah sampai 
ada keterangan yang menyatakannya haram.” 

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi SAW diharamkan memakan 
harta sedekah (zakat) meskipun hanya sedikit. 


5. Orang yang Beranggapan Bahwa Was-was dan yang 
Sepertinya Tidak Termasuk Syubhat 


V ' A Jt ✓ / ž s 9 s ' 0 0 s 

jUl-j <llp AWl yrr-5' J>\ AmS ’ J* Cf- ^ ü* 

jf irp J>■ cSf: Jii r<hU\ Jül ib. 'hU\ j CJ 

oiU-3 Ci i .N '.IsJ' 0*' ^3 “ bto - 

.o^ji cC j \ 

2056. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, dia berkata, 
“Diadukan kepada Nabi SAW tentang seseorang yang mendapatkan 


26 — FATHUL BAARI 



sesuatu dalam shalatnya, apakah ia harus memutuskan shalat? Beliau 
bersabda, 'Tidak, hingga ia mendengar suara atau mendapati 
[menciumj bau \” 

Ibnu Hafshah berkata dari Az-Zuhri, “Tidak ada wudhu kecuali 
engkau mencium bau atau mendengar suara.” 


w }\ iui p \/jri\ Si fkk i3yt cj ö\ ik j jLj 

.ojlS"j A«lp aüI I j ami aJlP Aüi *111 (J J JUii 


2057. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, 
bahwa suatu kaum berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suatu 
kaum datang kepada kami dengan membawa daging, dan kami tidak 
mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah saat menyembelih 
atau tidak?” Rasulullah SAW bersabda, “ Sebutlah kalian nama Allah 
dan makanlah 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang beranggapan bahwa was-was dan yang 
sepertinya tidak termasuk syubhat). Judul bab ini disebutkan untuk 
menjelaskan tidak disukainya sikap berlebihan dalam wara’ [untuk 
menjauhi sesuatu yang syubhat], 

Al Ghazali berkata, ‘ Wara’ memiliki beberapa tingkatan. 
Pertama, wara’ orang-orang shiddiq, yaitu meninggalkan sesuatu 
yang tidak seyogyanya bukan karena niat menguatkan diri untuk 
ibadah. Kedua, wara’ orang-orang yang bertakwa, yaitu meninggalkan 
apa yang tidak mengandung syubhat karena khawatir akan menyeret 
pada perbuatan haram. Ketiga, wara’ orang-orang shalih, yaitu 
meninggalkan sesuatu yang memiliki kemungkinan haram dengan 
syarat kemungkinan itu berdasar. Apabila tidak berdasar, maka ia 


FATHUL BAARI 


27 



termasuk wara’ orang-orang yang was-was.” Dia melanjutkan, 
“Setelah itu adalah wara’ para saksi, yaitu meninggalkan perbuatan 
yang membuat kesaksian tidak diterima, yakni mencakup yang haram 
maupun yang tidak haram.” 

Di sini, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan sikap wara’ 
orang-orang yang was-was, seperti seseorang yang tidak mau makan 
binatang buruan karena khawatir binatang tersebut milik seseorang. 
Atau, seperti orang yang tidak mau membeli apa yang ia butuhkan 
dari orang yang tidak ia kenal hanya karena ia tidak tahu apakah harta 
orang itu halal atau haram, meski ia tidak melihat tanda-tanda yang 
menunjukkan haramnya harta orang itu. Atau, seperti seseorang yang 
tidak mau melakukan sesuatu karena suatu hadits yang disepakati 
kelemahannya serta tidak dapat dijadikan hujjah, maka dalil yang 
membolehkannya lebih kuat sedangkan penakwilannya j auh dari 
kebenaran. 

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama 
adalah perkataannya “Diriwayatkan dari Az-Zuhri” dalam riwayat Al 
Humaidi “Dari Sufyan bahwa Az-Zuhri telah menceritakan kepada 
kami”. 

■ui- jp p-J jj” j Lp jp ( dari Abbad bin Tamim, dari pamarmya). 

' * - ' ' 

Dia adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini. Dalam riwayat Al 
Humaidi disebutkan, “Sa’id bin Al Musayyab dan Abbad bin Tamim 
telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Zaid.” Sementara 
dalam pembahasan tentang thaharah (bersuci) disebutkan dari Abu 
Nu’aim dari Sufyan. Pemaparannya memberi asumsi bahwa jalur 
periwayatan Sa’id adalah mursal, sedangkan jalur periwayatan Abbad 
memiliki sanad yang maushul. Namun Al Mizzi tidak menyinggung 
perbedaan ini dalam kitab Al Athraf. 

t-ašcr- jjj J li j (fbnu Abi Hafshah berkata). Namanya adalah 

Muhammad, yang dipanggil Abu Salamah. Nama bapak Abu Hafshah 
adalah Maisarah Al Bashri yang menetap di Al Jazirah. Al Karmani 
mengira Muhammad dan Salim bin Abi Hafshah serta Umarah bin 


28 


FATHUL BAARI 


Abi Hafshah adalah kakak beradik, padahal tidak demikian. Karena, 
nama bapaknya Salim tidak diketahui dan dia berasal dari Kufah, 
sedangkan bapaknya Umarah bemama Nabit yang juga berasal dari 
Bashrah. Akan tetapi, Maisarah adalah mantan budak Nabit yang 
berkebangsaan Arab. Dalam periwayatan hadits, tingkat Salim bin 
Hafshah lebih tinggi daripada kedua sahabatnya. 

£j.. <■ yVj V (i tidak ada wudhu... dan seterusnya). Atsar Ibnu Abi 

Hafshah tersebut telah dinukil oleh Imam Ahmad melalui beberapa 
jalur periwayatan. Laiu sampai kepada kami melalui sanad yang 
singkat dalam Musnad Abu Al Abbas As-Sarraj dengan lafazh, “Telah 
diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, 
dari Nabi SAW”, sama seperti lafazh riwayat yang mu ’allaq. 


Sebagian pensyarah memahami perkataan Imam Bukhari dari 
Az-Zuhri “Tidak ada wudhu... dan seterusnya” secara zhahimya saja. 
Menurut mereka, kalimat ini adalah perkataan Az-Zuhri. Akan tetapi, 
sesungguhnya tidak seperti yang dia duga berdasarkan apa yang saya 
kutip dari kitab Musnad Imam Ahmad dan Musnad As-Sarraj. Imam 
Bukhari biasa meringkas riwayat seperti ini. Adapun secara lengkap, 
kalimat tersebut adalah: Diriwayatkan dari Az-Zuhri melalui sanad 
seperti di atas dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada ■wudhu....' 1 ' 
(Al Hadits). Contoh seperti itu adalah riwayat yang disebutkan pada 
pembahasan tentang shaum (puasa) di bab “Apabila Seseorang 
Berbuka di Bulan Ramadhan kemudian Matahari Muncul”, dimana 
Imam Bukhari menyebutkan hadits dari riwayat Abu Usamah, dari 
Hisyam bin Urwah, dari Fathimah, dari Asma', dia berkata, ^ tfjai 1 


cJdk ^JLIjj «uit «õu {Kami berbuka pada masa 


Nabi SAW kemudian matahari muncul). Dikatakan kepada Hisyam, 
“Apakah mereka diperintahkan mengganti?” Dia menjawab, “Harus 
mengganti.” Imam Bukhari berkata, ijla i\ ^jii U>Ua cJul> Jlij 

f' (Ma ’mar berkata, “Aku mendengar Hisyam berkata, ‘Aku tidak 


tahu apakah mereka mengganti atau tidak ”). Riwayat ini juga tidak 
disebutkan secara lengkap, dimana seharusnya dikatakan: Aku 


FATHUL BAARI— 29 



mendengar Hisyam dari Ma’mar, dari Hisyam, 1 sama seperti sanad 
dan matan terdahulu, hanya saja pada bagian akhimya disebutkan, J li* 

y ; JUi iv ai ijilf OCJi (Seseorang berkata kepada Hisyam, 

“Apakah mereka mengganti atau tidak? ” Hisyam berkata, Aku tidak 
tahu. ”). 

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar dengan redaksi yang 
sama seperti itu, laiu saya menyebutkannya dari Musnad Abdu bin 
Humaid melalui sanad yang singkat dari Abdurrazzaq, dari Ma’mar: 
Aku mendengar Hisyam meriwayatkan dari Fathimah, dari Asma’... 
disebutkan hadits seperti di atas, laiu dikatakan, 'ya*' J li* 

V :JUi iv i (Seseorang berkata kepada Hisyam, “Apakah 
mereka mengganti atau tidak? ” Dia menjawab, “Aku tidak tahu .). 


Catatan 

Ibnu Abi Hafshah telah meringkas matan riwayat ini sehingga 
mengurangi maknanya, karena lafazhnya mencakup keterangan 
apabila keraguan tersebut teijadi dalam shalat maupun di luar shalat. 
Sementara riwayat murid-murid Imam Az-Zuhri mengkhususkan 
bahwa yang demikian itu bagi mereka yang berada dalam shalat. 
Maksudnya, keluamya angin dari orang yang sedang shalat 
merupakan hai yang sering terjadi, berbeda dengan hal-hal lain yang 
membatalkan shalat. Artinya, tidak membatasi perkara yang 
membatalkan wudhu pada keluamya angin (kentut). 

Kedua adalah hadits Aisyah tentang menyebut nama Allah 
dalam menyembelih. Hadits ini dijadikan dalil bahwa menyebut nama 
Allah bukan syarat sahnya menyembelih, sebagaimana ia juga 
dijadikan sebagai dalil bahwa menyebut nama Allah bukan syarat 
yang membolehkan makan hewan sembelihan. Penjelasan lebih lanjut 
serta jawaban atas tanggapan yang dikemukakan dan seluruh 


1 Pada catatan käki cetakan Bulaq disebutkan, “Demikian yang tertera pada naskah-naskah shahih 
Bukhari”. 


30 


FATHUL BAARI 



bahasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang hewan 
sembelihan. 

Hadits ini merupakan dasar tentang berbaik sangka terhadap 
sesama muslim; dan urusan seorang muslim senantiasa ditanggapi 
dengan positif, khususnya mereka yang hidup di zaman tersebut. 


6. Firman Allah Azza wa Jalla, l I jl I jfj lil j 


“Apabila Mereka Melihat Perniagaan atau Permainan Mereka 
Pergi kepadanya” (Qs. Al Jtumi’ah (62): 11) 


ä\ 'jpj :Jli JÜ, 'J* 

9 ' " " * ' 

J^xJ cJLSI il j^il 

&-J ^ \ ^ C. Qi 

(© IjJaiJl j' 5 \j\j !i)3) cJjj 


2058. Dari Salim, dia berkata: Jabir RA telah menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Ketika kami sedang shalat bersama Rasulullah 
SAW, tiba-tiba datang satu kafilah dagang dari Syam dengan 
membawa makanan, laiu mereka berpaling kepadanya hingga tidak 
tersisa bersama Nabi SAW kecuali 12 orang, maka turunlah ayat, 
“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan mereka 
pergi kepadanya." 


Keterangan Hadits : 

{Bab firman Allah Azza wa Jalla, "Apabila mereka melihat 
perniagaan atau permainan, maka mereka berpaling kepadanya"). 
Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan dengan j udul bab ini 
bahwa meskipun perdagangan itu termasuk perbuatan terpuji ditinjau 
dari sisi kedudukannya sebagai mata pencaharian yang halal, tetapi 


FATHUL BAARI — 31 



terkadang bisa tercela apabila lebih didahulukan dari sesuatu yang 
seharusnya lebih utama darinya. 

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang 
kisah berpalingnya orang-orang dari Nabi SAW saat berkhutbah, 
sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang Jum’at, dan 
sebagiannya akan diterangkan pada tafsir surah Al Jumu’ah. 


7. Orang yang Tidak Peduli dari mana la Mendapatkan Harta 


V f" * ** i " . " f • - * ?. • ' • - 

aJLp AUl aJII ä ji j* ^ Ajä-w j£- 

( y»\ AIa \a (. M üC*j ijü 

0 £ 

•rO^' f' 


2059. Dari Sarid Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Akan datang kepada manusia suatu masa 
dimana seseorang tidak peduli apa yang ia ambil; apakah dari yang 
halal atau dari yang haram.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta). 
Judul bab ini mengisyaratkan celaan bagi mereka yang tidak selektif 
dalam mencari harta. 

* g, ' t 

oU) ^\3i Je (akan datang pada manusia suatu masa). 

Dalam riwayat Ahmad dari Yazid, dari Ibnu Abi Dzi’b disebutkan, 
oUj jrftllt Jš- jJÜ (Sungguh akan datang kepada manusia suatu 

masa). 

Dalam riwayat An-Nasari melalui jalur lain disebutkan, Js- 

^ ^ A O A ^ f & S AA 

f j' õ- 0 J&' ^ (Akan datang pada 


32 — FATHUL BAARI 



suatu masa dimana seseorang tidak lagi peduli dari mana ia 
mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau yang 
hararni). 

Riwayat ini dinukil oleh An-Nasa'i melalui jalur Muhammad 
bin Abdurrahman dari Asy-Sya’bi, dari Abu Hurairah. Dalam kitab Al 
Athraaf Al Mizzi melakukan kekeliruan dimana ia mengira bahwa 
Muhammad bin Abdurrahman adalah Ibnu Abi Dzi’b. Oleh karena itu, 
ia menyebutkan riwayat An-Nasa'i bersama jalur periwayatan Imam 
Bukhari ini dari Ibnu Abi Dzi’b. padahal sebenamya tidak seperti 
yang ia duga, karena sesungguhnya saya tidak menemukan keterangan 
demikian pada semua naskah yang sempat saya teliti dari An-Nasa'i 
kecuali dari Asy-Sya’bi, dari Sa’id. 

Adapun Muhammad bin Abdurrahman, saya kira adalah Ibnu 
Abi Laila, bukan Ibnu Abi Dzi’b, karena saya tidak mengetahui jika 
Ibnu Abi Dzi’b pemah menukil riwayat dari Asy-Sya’bi. 

Ibnu At-Tin berkata, “Nabi SAW mengabarkan hai ini sebagai 
peringatan tentang fitnah (ujian) harta, dan ini termasuk sebagian 
tanda kenabian, dimana beliau mengabarkan sesuatu yang tidak teijadi 
pada masanya. 

Sebab adanya celaan tersebut adalah menyamakan antara cara 
yang halal dan yang haram. Namun, apabila tidak demikian, maka 
mencari harta melalui cara yang halal bukan termasuk perkara yang 
tercela. 


8. Perdagangan dalam Al Bazzi (Pakaian/Perabot Rumah 
Tangga) dan Selainnya 


* * * + «•» + / 


FATHÜL BAARI— 33 


jj* Jp- ii} ^33_j OyuXsj fjäil 015" :äSlä Jlšj 

.äi J\ Vy$ J~&\ > > g % Ijte ^ JJ ä' 


Firman Allah Azza wa Jalla, “ Laki-laki yang tidak melalaikan 
mereka perniagaan dan tidak pula jual-beli daripada berdzikir 
(mengingat) kepada Allah” (Qs. An-Nuur (24): 37) 

Qatadah berkata, “Mereka itu biasa melakukan transaksi jual- 
beli dan berdagang. Akan tetapi, apabila turun kepada mereka salah 
satu hak Allah, niscaya mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan 
maupun jual-beli dari berdzikir (mengingat) kepada Allah hingga 
mereka menunaikan hak tersebut kepada Allah.” 


jl Uj 


(»' 'O ? ' \\- " l" 

J* d^ l/- ] U* (-^ 

ÜP Äi fijf ^ ^ >J Lir :Jii Jljjl 

lijjÄ- jj ^J-dajsJl <u1p Aili (_5^ s> jJ' ijLai 

x ✓ / . o 

^ 0 i ./- / .^0 -* 0 J O ^ ^ j "0 * >0 » 

d^ y>Uj jL.i jj ^ d* 

S 0 s ** ^ ^ ^ 

JJ “tjjj 1 J jip JJ S-lyjJl ClJlÄ (Jl g ».o.ll Vj 1 U-w La-gjl (. 

ü* ^ / / ^ ^ 

Äip ÄI Jh> ÄI J^L-J jLp jTprl5 l!r :SMü jP jjjf 

✓ -j / / / / * * 

^ ^ o / /-/ ^ p / A ^ \ Q ^ ^ ^ s / 

ülS" Oj ijLä3 k_3 IäJL-^3 

✓ / / / ^ 

^ ^ s s Q J z / ^ 

*)\i f.iÄj d)ir ojj 4 i3j 

^ J' s# ^ 


2060-2061. Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku 
dari Abu Al Minhal, dia berkata, “Aku pemah berdagang [jual-beli] 
uang, laiu aku bertanya kepada Zaid bin Arqam RA, maka dia berkata, 
‘Nabi SAW bersabda...’.” Al Fadhl bin Ya’qub telah menceritakan 
kepadaku, Al Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami. 


34 —FATHUL BAARI 



ia mengatakan bahwa Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar dan Amir 
bin Mush’ab telah mengabarkan kepadaku bahwa keduanya 
mendengar Abu Al Minhal berkata: Aku bertanya kepada Al Barra' 
bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang jual-beli uang, maka keduanya 
berkata, “Kami dahulu berdagang pada masa Rasulullah SAW, laiu 
kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jual-beli uang, maka 
beliau bersabda, ‘ Apabila dilakukan secara tunai, maka tidak 
mengapa; dan apabila pembayarannya ditunda (nasfah), maka tidak 
diperbolehkan , 


Keterangan Hadits : 


(Bab perdagangan dalam Al Bazzi [pakaian/perabot rumah 
tangga] dan selainnya). Demikian yang tercantum dalam kebanyakan 
riwayat. Perkataan “dan selainnya” tercantum dalam riwayat Al 
Ismaili dan Karimah. Ada perbedaan mengenai lafazh Al Bazzi, 
apakah huruf akhimya adalah zai. Padahal dalam hadits tidak ada 
keterangan khusus tentang perdagangan Al Bazzi, tetapi hai itu 
disimpulkan dari keumuman salah satu mata pencaharian yang mubah. 

Ibnu Asakir melakukan revisi dengan mengatakan bahwa yang 
benar adalah Al Barri (daratan), dan lafazh ini lebih sesuai dengan 
j udul bab berikutnya, yaitu bab “Perdagangan di Lautan”. Demikian 
pula lafazh yang disebutkan oleh Ad-Dimyathi. Dalam tulisan tangan 
Al Quthb Al Halabi, saya menemukan keterangan yang menunjukkan 
bahwa dalam riwayat Ibnu Baththal dan selainnya disebutkan dengan 
lafazh Al Burri (gandum). Adapun mereka yang mengatakan bahwa 
pendapat yang menyatakan huruf akhir lafazh tersebut adalah huruf 
ra' telah terjadi perubahan saat penyalinan naskah [dimana seharusnya 
adalah huruf zai] sungguh telah melakukan kekeliruan, sebab tidak 
ada dalam ayat maupun hadits serta atsar yang menguatkan salah satu 
lafazh tersebut. 


(<&> y* j* Vj «jt*J "i Jtsrj) J*-j jp Üjšj (Dan firman 


Allah Azza wa J alla, "Laki-laki yang tidak melalaikan mereka 


FATHUL BAARI — 35 



perniagaan dan tidak pula jual-beli daripada berdzikir (mengingat) 
kepada Allah ”). Maksudnya, adalah penafsiran firman Allah tersebut. 

Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas 
bahwa yang dimaksud adalah perniagaan tersebut tidak menyebabkan 
mereka lalai untuk mengeijakan shalat wajib. Sebagian ulama 
menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk memuji mereka yang 
meninggalkan perdagangan. 

fyäl' :õilä JlSj (Qatadah berkata, “Mereka itu 

biasa melakukan jual-beli... dan seterusnya”.). Saya tidak 
menemukan riwayat ini dinukil dengan sanad yang maushul sampai 
kepada Qatadah. Perkataan serupa telah sampai kepada kami dari Ibnu 
Ümar sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, bahwasanya dia 
berada di pasar dan iqamat untuk shalat dikumandangkan, laiu mereka 
menutup kedai-kedai dan masuk masjid, maka Ibnu Ümar berkata, 
“Pada mereka turunlah ayat..laiu dia menyebutkan ayat di atas. 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud sama seperti 
itu. Dalam kitab Al Hilyah dari Sufyan Ats-Tsauri disebutkan, ijftT 

ÄpUkJi üjplb Sl j OyjQj (Mereka biasa jual-beli 

dan tidak meninggalkan shalat-shalat fardhu secara berjamaah). 


Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Arqam 
dan Al Barra' tentang jual-beli uang (money changing; exchange). 
Masalah ini akan dijelaskan pada bab “Menjual Perak dengan Emas 
Tidak Secara Tunai” setelah 60 bab lebih. 


Adapun letak hubungan hadits ini dengan j udul bab di atas 



(keduanya adalah pedagang pada masa Rasulullah SA IV). 

Nampaknya, masalah ini tidak diketahui oleh Al Quthb, 
sehingga saya membaca dalam tulisan tangannya, “Tidak seorang pun 
di antara pensyarah Shahih Bukhari yang menyebutkan korelasi antara 
j udul bab dengan hadits ini”. 


36 —FATHUL BAARI 


Catatan 


Abu Minhal yang tersebut dalam sanad riwayat di atas bukan 
Abu Minhal sahabat Abu Barzah Al Aslami yang disebutkan dalam 
hadits tentang mawaqit (miqat haji). Nama Abu Minhal di tempat ini 
adalah Abdurrahman bin Muth’im, sedangkan nama sahabat Abu 
Barzah adalah Sayyar bin Salamah. 

Imam Bukhari menyebutkan sanad kedua dengan jalur yang 
agak panjang, karena ada tambahan seorang perawi yang bemama 
Amir bin Mush’ab bersama Amr bin Amr bin Dinar dalam riwayat 
Ibnu Juraij dari Abu Minhal. Amir bin Mush’ab tidak memiliki 
riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini. 


9. Keluar untuk Berdagang 


(in °ja \°j£\j i j iii Sjjj 

Firman Allah Azza wa J alla, “Bertebaranlah di muka bumi dan 
carilah daripada karunia Allah." (Qs. Al Jumu’ah (62): 10) 


0 " * . * -O. « - ) 4 *f ts f O ts* O s s t s 

CA ' ^yy oi ^ y, XyS- j* tUiP jp 

^ ^ > > 


-^y^* 015" AjlTj- a 3 05jj jUi Üp ÄI 

* I 1° / * o 0 ^ j «■' o ^ O^O f O 'J*. } * * * Q > 

.o IjjojI : ,j~y *111 -Op Oj-/? j>Jl ;<JlJLs j**p ^j-* 

0 Ü 5 { js’ LS iOli : J Lõi .jJJij y>^i L 5 " :JUi :oLpjO <( «f j lii :JJ> 
0 -U 'i/ lljJlÄi jCäj^I ^1 (jiiaJli .iulib 

II-* ^ ® -* { i 0 ' f ^ & 0^? ^ j* st y o i ^ y 

(JLä3 c {J?*\+**+i ^ju *\*jl*jj y)\ lj*^1 1 Jlä 


FATHUL BAARI— 37 


.õjiiJ ^1 r -^ju (jlj—(J j 'L^lA 

2026. Dari Atha', dari Ubaid bin Umair bahwa Abu Musa Al 
Asy’ari meminta izin kepada Ümar bin Khaththab RA, tetapi dia tidak 
diberi izin —seakan-akan dia sibuk— maka Abu Musa kembali. 
Setelah Ümar selesai dari kesibukannya, dia berkata, “Bukankah tädi 
aku mendengar suara Abdullah bin Qais? Izinkanlah dia (untuk 
masuk).” Dikatakan, “Dia telah kembali.” Maka, Ümar 
memanggilnya. Abu Musa berkata, “Kami diperintah demikian.” 
Ümar berkata, “Datangkan bukti kepadaku mengenai hai itu” Abu 
Musa berangkat menuju majelis-majelis orang Anshar dan bertanya 
kepada mereka. Laiu mereka mengatakan, “Tidak ada yang menjadi 
saksi atasmu mengenai hai ini, kecuali salah seorang yang paling 
muda di antara kami, yaitu Abu Sa’id Al Khudri.” Kemudian Abu 
Musa pergi dengan Abu Sa’id Al Khudri. Laiu Ümar berkata, 
“Apakah tersembunyi bagiku hai ini yang termasuk urusan Rasulullah 
SAW? Aku telah dilalaikan oleh transaksi di pasar-pasar.” 
Maksudnya, keluar untuk berdagang. 


Keterangan Hadits : 

(Bab keluar dalam rangka perniagaan dan firman Allah Azza 
wa Jalla, “Bertebaranlah di muka bumi dan carilah daripada karunia 
Allah."). Ibnu Baththal berkata, “Ini merupakan pembolehan setelah 
adanya larangan [untuk berdagang].” Hai ini sama seperti firman 
Allah, 'ifj (Apabila kamu telah tahallul [keluar dari 

ihram] maka berburulah). 

Menurut Ibnu Al Manayyar, Imam Bukhari bermaksud 
menerangkan tentang bolehnya melakukan perniagaan meski harus 
menempuh perjalanan yang j auh, berbeda dengan mereka yang 
bersikap ekstrim dan tidak mau pergi ke pasar, seperti yang akan 
dijelaskan. 


38 — FATHUL BAARI 




<d öiji <&• ÄI \^e'j (-JÜaixil jj ^Js- Diislit ls^y> lil 01 


(bahwasanya Abu Musa meminta izin kepada Ümar, (etapi tidak 
diberi izin). Bisyr bin Sa’id menambahkan dari Abu Sa’id seperti yang 
akan disebutkan pada pembahasan tentang isti ’dzan (minta izin), $ 

üSü ditxli' (Bahwasanya ia memohon izin [sebanyak] (iga kali). 


dJJjj üT : Jläi (Dia berkata, 


“Kami diperintah demikian”). 


Pada riwayat yang telah disebutkan bahwa Abu Musa berkata, JtŽ 


Jijj °^’NA OifsLi iil ijJLj Qš- äi äi J °jL) 


(Rasulullah SAW bersabda, Apabila salah seorang di antara kamu 
minta izin (untuk masuk rumah) sebanyak tiga kali, laiu tidak diberi 
izin, maka hendaklah ia kembali [pulang]). 


Ai*-’ {Dia pergi dengan Abu Sa’id). Dalam riwayat 

sebelumnya disebutkan, dJJJu lL) <d* äi *_Ul jt. yj. (Aku 

mengabarkan kepada Ümar dari Nabi SAW tentang hai itü). Pada 
riwayat ini terdapat dalil bahwa perkataan sahabat “Kami diperintah 
mengerjakan ini...” dikategorikan sebagai hadits marfu’ (dinisbatkan 
kepada Nabi SAW). Pandangan ini semakin kuat apabila pemyataan 
itu disebutkan sebagai suatu dalil. 


Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa seorang sahabat 
senior yang serius mendampingi Nabi SAW terkadang tidak 
mengetahui sebagian urusan beliau dan hanya mendengar dari orang 
yang berada di bawah tingkatannya. 

Sebagian ulama mengklaim, kesimpulan dari hadits tersebut 
menujukkan bahwa Ümar tidak menerima khabar (hadits) yang hanya 
dinukil oleh satu orang. Padahal tidak demikian, karena pada sebagian 
jalur periwayatan disebutkan bahwa Ümar berkata, õi J\ 

(Sesungguhnya aku ingin menguatkan). 


FATHUL BAARI — 39 



Ümar bin Khaththab telah menerima khabar (hadits) Adh- 
Dhahhak bin Sufyan dalam masalah diyat (denda orang membunuh) 
serta yang lainnya. 


4* Ä\ J4 iili >1 > 'J* Ü* 'JÄ :’j*± jui 

äjUj Jj (Ümar berkata, “Apakah tersembunyi 


bagiku hai ini yang termasuk urusan Rasulullah SA W? Aku telah 
dilalaikan oleh transaksi di pasar-pasar. ” Maksudnya, keluar untuk 
berdagang). 


Ümar bin Khaththab mengatakan bahwa kesibukan berdagang 
merupakan perkara yang melalaikan, karena hai itu telah 
menjadikannya lalai sehingga tidak dapat senantiasa menyertai Nabi 
SAW; dan dia mendengar hadits Nabi SAW melalui orang lain. Ümar 
tidak bermaksud bahwa dia tidak menyertai Nabi SAW sama sekali. 
Ümar merasa perlu keluar (ke pasar) untuk mencari nafkah guna 
menghidupi keluarganya serta menjauhkan diri dari meminta-minta. 


Adapun Abu Hurairah RA adalah sahabat yang belum menikah, 
sehingga lebih banyak menyertai Nabi SAW. Sedangkan kesempatan 
Ümar untuk menyertai Nabi SAW sudah diketahui secara umum, 
seperti yang akan disebutkan pada biografmya. 


Dalam arti yang luas, perkara yang melalaikan mencakup semua 
yang dapat menjadikan seseorang lalai, baik yang haram atau yang 
halal. Sedangkan yang dimaksud dalam syariat adalah khusus perkara 
yang haram. 


10. Perdagangan di Laut 


^ ^ ^ *- ^ '-\ j^^ ^ ^ jj ^ ^ 

<jJj) OTyül ^ Äi sjio N Jlij 

/• X ✓ “ ✓ /” * 

o o * . oJo ^ o^o 

: diliiij (<ÜÄa3 1 yc. Ä5j 4J düi)' 




40 —FATHUL BAARI 


dJüS y i JÜji ^ >1: jio 



Mathar berkata, “Tidak mengapa dengannya, dan apa yang 
disebutkan dalam Al Qur'an tidak lain adalah kebenaran.” Kemudian 
dia membaca ayat, “Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan 
supaya kamu mencari dari karunia-Nya (Qs. An-Nahl (16): 14) 
Lafazh Al Fulk artinya kapal, bentuk tunggal dan jamaknya sama. 

Mujahid berkata, “Kapal bergerak disertai gemuruh membelah 
angin, dan tidak ada kapal yang dapat bergerak disertai gemuruh 
membelah angin kecuali kapal-kapal yang besar.” 


f ® t 0 * 0 Z j 9 * 9 * y 

cf yj* cf- -y- cy 


; o ; o. 


> 5> 


'j Jüj 

4jf jJLj <u1p ül jLe SjLj Q Jc-Zsz& I 

.ÕJ-xkJl .41^1 J\ ry- jA'^i y>. °cy 

dudit Jli 4 ul jlp 


2063. Al-Laits berkata, Ja’far bin Rabi’ah telah menceritakan 
kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah RA, dari 
Rasulullah SAW, “Sesungguhnya beliau menceritakan seorang läki¬ 
läki dari bani Israil untuk keluar berlayar di lautan laiu menyelesaikan 
keperluannya.” Beliau menyebutkan hadits selengkapnya. 


Abdullah bin Shalih telah menceritakan kepadaku, Al-Laits 
telah menceritakan kepadaku mengenai hai itu. 


Keterangan Hadits : 

(Bab perdagangan di laut). Maksudnya, diperbolehkannya 
berlayar di lautan untuk berdagang. Pada sebagian naskah disebutkan, 
“dan selainnya”. Apabila lafazh ini akurat, maka ini mengukuhkan 


FATHUL BAARI 


41 


pendapat mereka yang membaca Al Burr (gandum) atau Al Bazzi 
(pakaian/perabot rumah tangga) pada bab sebelumnya. 

../Joa J\1j (.Mathar berkata... dan seterusnya). Dia adalah 

Mathar Al Warraq Al Bashri, seorang tabi’in yang terkenal. Dalam 
riwayat Al Hamawi disebutkan, “ Mutharrif berkata.. .” Namun ini 
adalah perubahan yang terjadi saat penyalinan naskah. Adapun orang 
yang memberinya sifat Al Warraq (pembuat kertas dan penyalin 
naskah) adalah Al Mizzi, Al Quthb dan selainnya. 

Al Karmani berkata, “Secara zhahir, dia adalah Ibnu Al Fadhl 
Al Marwazi (guru Imam Bukhari).” Seakan-akan yang membuatnya 
berpandangan demikian adalah; bahwa mereka yang menyebutkan 
para perawi dalam Shahih Bukhari secara tersendiri seperti Al 
Kalabadzi— tidak menyebutkan Al Warraq tersebut di atas. 
Sementara Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin 
Syaudzab dari Mathar Al Warraq yang membolehkan berlayar di 
lautan, dan ia biasa mengatakan, “ Tidaklah Allah menyebutkan 
sesuatu di dalam Al Qur an melainkan bahwa itu adalah kebenaran . 
Alasan Mathar memahami ayat ini sebagai dalil yang membolehkan 
berlayar untuk berdagang, adalah karena ayat tersebut menjelaskan 
nikmat yang diberikan, sekaligus merupakan bantahan bagi mereka 
yang melarang berlayar di lautan. Hai ini akan diterangkan pada 
pembahasan tentang j ihad. 

IfjJ gJaiij k-tjii tjÜJi : (Al fulk [bahtera] artinya kapal, 

bentuk tunggal dan jamaknya sama). Ini adalah pendapat mayoritas 
ahli bahasa, sebagaimana diindikasikan oleh firman Allah dalam surah 
Yaasiin (36) ayat 41, viilib J (dalam bahtera yang penuh 

muatan), dan firman-Nya dalam surah Yuunus (10) ayat 22, bj J&- 

Ijj viilib J (sehingga apabila kamu berada di dalam 

' * * " 

bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang 
ada di dalamnya). Beliau menyebutkan bentuk tunggal dan jamak kata 
tersebut dengan satu lafazh. 


42 — FATHUL BAARI 


J...JVij (Mujahid berkata... dan seterusnya). Al Firyabi 

menyebutkan dengan sanad yang lengkap dalam tafsir- nya, demikian 
pula Abdu bin Humaid melalui jalur lain. Menurut Iyadh, kebanyakan 
perawi menukil dengan lafazh “ As-Sufuna” (yakni baris fathah pada 
huruf akhir), sementara Al Ashili menukil dengan lafazh “ As-Sufunu ” 
(yakni baris dhammah pada huruf akhir). Sebagian ulama 
membenarkan versi pertama berdasarkan bahwa angin yang membawa 
kapal bergerak pergi dan kembali. Adapun versi Al Ashili didukung 
oleh makna zhahir ayat Al Qur'an, dimana perbuatan tersebut 
dinisbatkan kepada kapal itu sendiri. Allah berfirman dalam surah An- 
Nahl (16) ayat 14, <uš ( bahtera [kapal] berlayar padanya). 

Makna lafazh “ tamkharu ” adalah membelah. Dikatakan 
“makharat safinah ” apabila kapal membelah air seraya mengeluarkan 
suara. Ada juga yang mengatakan bahwa makna “ makhara” adalah 
suara itu sendiri. Seakan-akan Mujahid hendak mengatakan bahwa 
kapal membelah lautan dengan suara gemuruhnya melalui perantaraan 
angin. Sedangkan perkataan “dan tidak ada yang dapat bergerak 
disertai gemuruh membelah angin kecuali kapal-kapal yang besar", 
yakni suara gemuruh saat kapal berlayar hanya dapat dihasilkan oleh 
kapal-kapal yang besar, dan tidak dihasilkan oleh kapal-kapal yang 
kecil. 

* * / ^ 

Jlšj ( Al-Laits berkata... dan seterusnya). Ini adalah 

penggalan hadits yang disebutkan secara lengkap oleh Imam Bukhari 
dalam pembahasan tentang kafalah (jaminan) seperti yang akan 
disebutkan. Kaitannya dengan j udul bab cukup j elas, dimana syariat 
umat sebelum kita adalah syariat bagi kita apabila tidak ditemukan 
keterangan yang menghapusnya, terutama apabila Nabi SAW 
menyebutkannya untuk menguatkan atau memuji pelakunya. Ada pula 
kemungkinan maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini adalah 
untuk menjelaskan bahwa berlayar mengarungi lautan lepas telah 
dikenal sejak dahulu, sehingga dikatakan bahwa hukumnya adalah 
mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. 


FATHUL BAARI 


43 



ijLgj .V°U ' Jlä j? *»' (Abdullah bin Shalih telah 

menceritakan kepadaku, Al-Laits telah menceritakan kepada kami 
seperti itu ). Ini merupakan penegasan bahwa riwayat mu’allaq yang 
telah disebutkan memiliki sanad yang maushul. Perkataan ini tidak 
tercantum pada kebanyakan riwayat dalam kitab Ash-Shahih , dan Abu 
Dzar hanya menyebutkan di tempat ini. Demikian pula yang 
tercantum dalam riwayat Abu Al Waqt. 


11. Firman-Nya, tjiaili tj$J jt õjl*J tjtj Apabila Mereka 

Melihat Perniagaan atau Permainan Mereka Pergi kepadanya". 
(Qs. Al Jumu’ah (62): 11) 


.(iili jjfi y'j 8jl*J J^j) oji J* 

^ ^ pi lil iyir j^&r, Oir :$sii jii} 

.iiii Ji ijljJ JS- äi Jr* õ* J* r^‘ ^ 


Firman Allah Jalla Dzikruhu, “ Laki-laki yang tidak melalaikan 
mereka perniagaan dan tidak pula jual-beli dari berdzikir 
(mengingat) kepada Allah." (Qs. An-Nuur (24): 37) 

Qatadah berkata, “Mereka itu biasa melakukan jual-beli serta 
berdagang. Akan tetapi apabila turun kepada mereka salah satu hak 
Allah, niscaya mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan maupun jual- 
beli dari berdzikir (mengingat) kepada Allah hingga mereka 
menunaikan hak tersebut kepada Allah.” 


J o XX 


oJlJ' : Ju <up äi j j>\ ä- jp -ÄJJl jj j*JlÄ jp 

JÄp >-| j»U5l ,_/2jijU iäjtÄÄÜl <uip ÄI (JÄ» j*- 4 


44 —FATHUL BAARI 



JJ I j iZtL>\ \'j£ j\ ijfj lilj) <i)}\ aü cJ JS 



2064. Dari Salim bin Abu Al Ja’d, dari Jabir RA, ia berkata, 
“Suatu kafllah datang, sementara kami shalat Jum’at bersama Nabi 
SAW. Laiu orang-orang berpaling kecuali 12 orang laki-laki. Maka 
turunlah ayat “ Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan 
mereka pergi kepadanya dan meninggalkanmu dalam keadaan 
berdiri 


Keterangan Hadits : 

(Bab firman-Nya, “ Apabila mereka melihat perdagangan atau 
permainan mereka berpaling kepadanyd’\ dan firman-Nya, “ Laki-laki 
yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan tidak pula jual-beli 
dari berdzikir (mengingat) kepada Allah , \ dan Qatadah berkata, 
“Mereka itu biasa... dan seterusnya). Semua itu tercantum dalam 
riwayat Al Mustandi. Dia mengulang kembali apa yang telah 
disebutkan pada bab terdahulu. 

Dalam riwayat selainnya, kalimat di atas tidak dicantumkan, 
kecuali dalam riwayat An-Nasafi, dimana dia menyebutkannya di 
tempat ini dan tidak menyebutkannya pada tempat sebelumnya. 
Namun, dalam naskah Ash-Shaghani kalimat tersebut disebutkan 
kembali. Hai ini mendukung keterangan yang dinukil dari Abu Dzar 
Al Harawi bahwa naskah sumber Shahih Bukhari yang terdapat pada 
Al Firabri menyebutkan tambahan-tambahan pada catatan käki. 
Sepertinya penyalin naskah meletakkan tambahan tersebut di tempat 
yang sesuai menurutnya. Dari sini, maka terjadi perbedaan dalam 
mendahulukan sesuatu atau mengakhirkannya. 

Di tempat ini ditambahkan bahwa sebagian mereka mengambil 
sikap hati-hati sehingga menulis tambahan tersebut di dua tempat 
sekaligus, sehingga menyebabkan pengulangan. Sementara itu, 
sebagian pensyarah Shahih Bukhari memaksakan diri untuk 


FATHUL BAARI — 45 



menjelaskan alasan pengulangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa 
penyebutan ayat di tempat ini adalah sebagai celaan secara 
tekstualnya. Sedangkan penyebutannya di tempat tersebut merupakan 
pengkhususan waktunya, yaitu saat tidak sedang mengerjakan shalat 
atau mendengar khutbah. 


12. Firman Allah, li ja l (Nafkahkanlah Sebagian 

dari Hasil Usaha Kamu yang Baik-Baik). 


yj» J ii :cJii 41 * & Iffj li Ü ^ li 

OlSf Sj fl^ 3 d/* e -äfl jl 'il j ÄI ls^ 3 
^ diJi jL* üjliÜj cL-Äi”’ llj cC~I<dl IÄ Lfi 

' ' ' ' ' j' y j, 

. 0 / ^ 0 / 


2065. Dari Abu Wail, dari Masruq, dari Aisyah RA, dia 
berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘ Apabila seoremg wanita menajkahkan 
sebagian makanan di rumahnya tanpa menimbulkan kerusakan, maka 
baginya pahala atas apa yang dia nafkahkan, bagi suaminya apa 
yang dia usahakan, dan bagi penjaga perbendaharaan seperti itu, 
sebagian mereka tidak mengurangi sedikitpun pahala sebagian yang 
lain 


* t S, M>s \ s - 'sost .A r • - '° ' 

1^3 ^jJi J? 4JlP Aili j Ojij* wl l j*** J& 

^ x 7 " ✓ st* 

aÜ o J>\ Ü 4^jj «'lil c-iül lil :Jli (Jij ei- 


ÄI 


o f ^ . o . 
,ö ^>r 1 


2066. Dari Ma’mar, dari Hammam, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


46 — FATHUL BAARI 


“Apabila seorang wanita menafkahkan sebagian hasil usaha 
suaminya tanpa perintah darinya, maka baginya setengah pahala 
suaminya. ” 


Keterangan Hadits : 

(Bab firman-Nya “Nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha 
kamu yang baik-baik”). Yakni, penafsiran ayat tersebut. Ibnu Baththal 
meriwayatkan bahwa pada naskah asli Shahih Bukhari tercantum, 'jlS' 

(,makanlah ), sebagai ganti »jÄõJt ( nafkahkanlah ). Dia mengatakan 

bahwa lafazh tersebut keliru. Demikian pula yang saya lihat dalam 
riwayat An-Nasafi, dan dia menyebutkan ayat yang dimaksud pada 
pembahasan tentang zakat dengan benar. Telah disebutkan pula 
nukilan dari Mujahid, menurutnya bahwa maksud penafsiran ayat 
tersebut adalah perdagangan. 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari Nabi 
SAW, ja õl^Ji c-üJi ü» (Apabila seorang wanita menajkahkan 

sebagian makanan di rumahnya), yang telah dijelaskan pada 
pembahasan tentang zakat. 


Kemuadian dia menyebutkan hadits Abu Hurairah dengan 
lafazh, a/r' <Jüü a Ja\ fš> jp fyrj) ja äl^Jl c-üh li] (Apabila 


seorang wanita menafkahkan dari hasil usaha suaminya tanpa 
perintahnya, maka baginya setengah pahala suaminya). Riwayat ini 
menjadi bantahan bagi mereka yang mengkhususkan pada nafkah 
yang telah mendapatkan izin dari suami. Namun, lebih utama jika 
dipahami bahwa yang dinafkahkan adalah harta yang telah 
dikhususkan suami untuk istrinya. Apabila sang istri menafkahkannya, 
maka benar dikatakan harta itu dari hasil usaha suami, sehingga dia 
mendapatkan pahala. Adapun tentang “tanpa izin suami”, mungkin 
dipahami bahwa sang suami telah memberi izin kepada istrinya secara 
global, sementara yang dinafikan adalah izin secara terperinci. Untuk 
itu, hadits di atas harus dipahami dalam kerangka salah satu dari dua 


FATHUL BAARI 


47 



makna ini; sebab apabila harta tersebut milik suami, dan istri 
menafkahkannya tanpa izin darinya, maka ia akan mendapatkan dosa. 

Adapun sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah “ Maka 
bagi (istri)nya setengah pahala (suami)nya , \ dipahami apabila tidak 
ada yang membantunya untuk merealisasikan sedekah tersebut. 
Berbeda dengan hadits Aisyah yang di dalamnya disebutkan bahwa 
pembantu juga akan mendapatkan pahala seperti itu. Atau, makna 
setengah pada hadits Abu Hurairah adalah; jika pahala suami dan istri 
dikumpulkan maka sang istri mendapatkan setengahnya. Pada 
hakikatnya, masing-masing mereka mendapatkan satu pahala penuh, 
tetapi mereka terdiri dari dua orang sehingga pahala itu seakan-akan 
terbagi menjadi dua, dan masing-masing mendapatkan setengahnya. 


13. Barangsiapa Ingin Lapang (Luas) Rezekinya 


) o y i, ^ J Oy \ y y [i., ® ff o - y 0 ^ i. ' > J £ y J » 

<up aüi LSj&y'* y* (JLs 

✓ # / ' ' ' 

0 i s O* * J ✓ o y ^ t * '\S s o,' I * i». t o 

43 ^^j ^3 4j Y3 «1 Õ' 0 • (J ^ 4^L£* AÜ» 





a _/' ts® ^ 


2067. Dari Muhammad (yakni Az-Zuhri), dari Anas bin Malik 
RA, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapa ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, 
maka hendaklah menyambung hubungan kekeluargaan '.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab barangsiapa ingin lapang [luas] rezekinya). Kalimat 
pelengkap dari kalimat bersyarat ini tidak disebutkan. Seharusnya 
kalimat selanjutnya adalah; hendaklah ia menyambung hubungan 
kekeluargaan. Dari sini dapat disimpulkan tentang bolehnya mencintai 


48 —FATHUL BAARI 


hai seperti ini. berbeda dengan mereka yang tidak menyukainya secara 
mutlak. 

Kata Al Atsar pada hadits di atas bermakna “usia yang tersisa”. 
Seorang penyair berkata: 


J&- \S]ei,\ Sl JiI ii Sjlui 


Seseorang selagi hidup akan terbentang baginya harapan, 
tidak berhenti hingga häbis sisa usia. 


Menurut ulama, maksud keluasan dalam rezeki adalah diberinya 
keberkahan. Sedangkan keluasan pada umur adalah diberinya 
kekuatan fisik. Karena, mempererat hubungan kekeluargaan adalah 
sedekah, sementara sedekah dapat mengembangkan harta dan 
menambahnya, maka ia pun tumbuh dan suci karenanya. Rezeki 
seseorang ditulis saat ia masih dalam perut ibunya. Oleh karena itu, 
butuh kepada penakwilan ini. Atau, yang dimaksud adalah rezeki itu 
ditetapkan berdasarkan dilaksanakannya syarat tersebut, seperti 
dikatakan; apabila dia mempererat hubungan kekeluargaan maka 
rezekinya berjumlah sekian. Tetapi jika tidak, maka rezekinya 
berjumlah sekian saja. Atau maksudnya, adalah namanya selalu 
dikenang meskipun telah meninggal dunia. 

Sementara itu, At-Tirmidzi mengemukakan pendapat yang 
terkesan ganjil. Menurutnya, yang dimaksud adalah singkatnya waktu 
dia di alam barzakh”. 

Ibnu Qutaibah berkata, “Ada kemungkinan umur seseorang 
ditulis selama 100 tahun dan bonus 20 tahun. Apabila dia mempererat 
hubungan kekeluargaan, maka bonus pun diberikan.” 

Ulama selainnya berkata, “Apa yang tertulis di sisi malaikat 
yang ditugaskan mengurus hai tersebut tidak seperti yang ada pada 
ilmu Allah, dimana apa yang ditulis di sisi malaikat bisa mengalami 


FATHUL BAARI 


49 



perubahan”. Maksudnya, bahwa interaksi sosial itu sangat berkaitan 
erat dengan apa yang nampak, sedangkan sesuatu yang tidak nampak 
[batiniyah] merupakan hai yang tersembunyi dan tidak dikaitkan 
dengan hukum. Dengan demikian, sesuatu yang diketahui oleh 
malaikat dapat mengalami perubahan; bisa bertambah, berkurang atau 
dihapuskan. 

Semua mempunyai hikmah yang besar, yaitu menyampaikan 
kepada mukallaf (orang yang dikenai beban syar’i) tentang keutamaan 
berbuat baik dan buruknya memutuskan hubungan kekeluargaan 
(silaturrahim). Masalah ini akan diterangkan secara panjang lebar 
pada pembahasan tentang takdir. Sedangkan penjelasan tentang 
mengutamakan orang yang kaya terhadap orang yang miskin akan 
disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati (Ar-Raqa'iq). 


14. Nabi SAW Membeli dengan Tidak Tunai 


fLj 4* Ai y* õf äi 'j* 

» " v * * >s y - ,y f f. * » y e 

.JjO?- JA Uji J* UUI? 


2068. Dari Al A’masy, dia berkata: Kami menceritakan di 
hadapan Ibrahim tentang gadai ketika membeli dengan tidak tunai, 
maka dia berkata, “Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari 
Aisyah RA bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang 
Yahudi dengan pembayaran sampai waktu yang telah ditetapkan, dan 
beliau menggadaikan baju besinya.” 


aIIp ÄI Jip ^ÄJl ^jl <ül Äi °J* õSlä °jt* 

a! l äIp äi yy j^'j Aiiii j 


50 —FATHUL BAARI 


✓ Of,-'' ' |0 JA ✓ o 1° V I 0 ^ ° ' ' t' \\ 

l ^^ A ' L® I OjAi JJÜ j <JLfc I ij>^y&i 

/ ✓X / /> >■ ^ 

^ J, <» J $ / A i* y , 

.*.- o >• 50 ^ ^ . . x <1 i ^ ' 0 1 ^ ■''i t'' + * * 17 / .° 

oJup v—f' w^ j j ^ f' w^ aJL^j aJLp 4Üi ü’ 

..^ o ^ ✓ o , 

. 0 V*rf-«J 


f ^ 50 } S S O /O 


2069. Dari Qatadah, dari Anas RA bahwasanya dia berjalan 
kepada Nabi SAW dengan membawa roti yang terbuat dari gandum 
serta kuah daging yang mulai basi. Nabi SAW telah menggadaikan 
baju besi miliknya di Madinah kepada seorang Yahudi, laiu beliau 
mengambil gandum darinya untuk kebutuhan keluarganya. Sungguh 
aku telah mendengar beliau bersabda, “Tidak ada di sõre hari pada 
keluarga Muhammad satu sha ’ gandum dan tidak pula satu sha ’ biji- 
bijian [makanan /”. Padahal, beliau memiliki 9 orang istri [yang 
menjadi tanggungan beliau]. 


Keterangan Hadits : 

(Bab Nabi SAW membeli dengan tidak tunai). Ibnu Baththal 
mengatakan bahwa ulama sepakat memperbolehkan membeli tidak 
dengan tunai. Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali Imam Bukhari 
berandai-andai adanya seseorang yang berpendapat bahwa Nabi SAW 
tidak membeli dengan pembayaran yang diakhirkan, karena itu 
termasuk utang. Maka, dia bermaksud menolak pandangan tersebut. 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits dari Aisyah 
yang menyatakan bahwa Nabi SAW telah membeli gandum dengan 
pembayaran yang dilakukan kemudian pada waktu yang telah 
ditetapkan, dan beliau menggadaikan baju besinya. Pembahasan kedua 
hadits ini akan dijelaskan secara mendetail pada awal pembahasan 
tentang rähn (gadai). 


FATHUL BAARI— 51 



15. Usaha Seseorang dan Pekerjaan Tangannya 


uJ :cJU \^s- -oil 4 -OOIp 01 äjy- yp 

ä* X "* ^ '• 

✓ > i * s & 4 ' 

.0 f M s0 y' O S > 0 s O S s O. ,0 * 0 ~ e -( ll~ > Os s t . 

Aj yt* y*-*j rj>^j y LS ^ _y>- 0' ^yy j*0p J-aJ : J li yj-l^aJI 

*" y y X “ / ✓ “ / ^ 

> % ^ o y* * * r ,o ii j. • > u , 

(^JLojl \*Xjb JyA L5* ^ ^J-0 LjAA\3 

/ " ' * ~ ' ' ' ' ' 

0. ✓ 0 ,0 > ?. 
• 4^3 ' 


2070. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA, dia berkata, 
“Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq memegang tampuk pemerintahan, dia 
berkata, ‘Sungguh kaumku teiah mengetahui bahwa mata 
pencaharianku tidak mampu untuk menutupi kebutuhan keluargaku, 
sementara aku disibukkan oleh urusan kaum muslimin. Maka, 
keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini, dan aku mencari 
nafkah untuk kaum muslimin pada harta itu’.” 


üir :lyp -oil ZJJ\s- cJli :Jü «jy- *y l ^l ‘J* 

“ ✓ / * * 

J * s ' ' s O ^ ^ £ J s * S s q' s ^ \ 0 } S Q £ 

0_j^J Ol^j y g .~flil (JL«-P yL*j A-Ip -Oil ^1^-3 -Oil J i^aU»w?1 
° *• -f • / « -- -«.s ^ -v ^ ®-*i- -7 ' ,-•? • 'i 

ü* 8 'jJ .ya~upl y J-AS pjJ 

.ÄOdlp 


2071. Dari Abu Al Aswad, dari Urwah, dia berkata: Aisyah RA 
berkata, “Para sahabat Rasulullah SAW adalah pekerja untuk 
(memenuhi kebutuhan) diri mereka, maka tercium dari mereka bau 
yang kurang sedap. Laiu dikatakan kepada mereka, ‘Seandainya 
kalian mändi’.” Hammam meriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, 
dari Aisyah RA. 


52 — FATHUL BAARI 



ÄI L5 i^ J Aili J y* j ^jP <UP ÄI L? V='J ^1-iiuJl ^ jlAx* jJl>- ^jp 

y y " y ✓ / ✓ y y y 

coo; y> jrt of y^ i> li aui j^f jrf c. : jii jJLj 4^ 

.oJü y«_p J^Ij õli ^L*Jl aJLp ijta aü! OI j 


2072. Dari Khalid bin Ma’dan, dari Al Miqdam RA, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak ada satu makanan punyang 
dimakan oleh seseorang lebih haik daripada dia memakan dari hasil 
usaha tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS makan dari 
hasil usaha tangannya 


oi xy x äi äi jyy y^ sjj» 4 x y f iü y^ 

y y y „ y y 

ojj y, ^1 jrfc n/ oir r yi)i x yii sys 


2073. Dari Hammam bin Munabbih, bahwa Abu Hurairah telah 
menceritakan kepada kami dari Rasulullah SAW, “Sesungguhnya 
Daud AS tidak makan kecuali dari hasil usaha tangannya ” 


+ . ' ' »y ®y y . 'f ' ' > .Oy ® y©-». ©y |©y ©y# 1 0 ^ 

aWI j 0 jijb £-«-* AjI iw^jP ^ _r A«P A--P ^jp 

jj^f 0 ^ :( xy aIp äi Jl? äi jyy j li ijy; ^ 

^yy°y®f • K f ' f rf® ' 0 J t * 0 '' ® t. i ^ ® ^ 

.AxJLäj j) AJäjcJ J U~j ü> 4J o^g-b <Aj>- 


2074. Dari Abu Ubaid (mantan budak Abdurrahman bin Auf) 
bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Hendaknya seseorang di antara kamu mencari kayu 
bakar satu ikat laiu membawa di atas punggungnya, niscaya hai itu 
akan lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang 
baik ia memberi atau menolaknya. ” 


FATHUL BAARI — 53 



JU :ju & iil ^ J. £)\ s 4 4 '4> J>. 4^ 4 

jXiU 41:4 :rtj *Ji\ 


2075. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Zubair bin 
Awwam RA, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘ Hendaknya 
seseorang di antara kamu mengambil tali-temalinya ... 


Keterangan Hadits : 

(Bab usaha seseorang dan pekerjaan tangannya). Penyebutan 
“pekerjaan tangan” setelah kata “usaha” merupakan penyebutan kata 
yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum, sebab cakupan 
kata “usaha” lebih luas, bisa saja berupa kerja tangan ataupun yang 
lainnya. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usaha yang 
paling utama. Al Mawardi berkata, “Pokok usaha adalah pertanian, 
perdagangan dan keterampilan. Adapun usaha terbaik yang paling 
sesuai dengan mazhab SyafPi adalah perdagangan.” Dia melanjutkan, 
“Adapun menurutku, usaha yang paling baik adalah pertanian, karena 
lebih dekat kepada sikap tawakal.” 

Akan tetapi, Imam An-Nawawi menolaknya dengan 
mengemukakan hadits Al Miqdam yang terdapat di bab ini, dimana 
yang benar menurutnya (usaha yang paling baik) adalah dari hasil 
usaha tangan sendiri. Dia berkata, “Apabila pertanian merupakan 
usaha terbaik, karena termasuk pekerjaan tangan, adanya tawakal dan 
manfaat bagi manusia dan binatang, serta akan menjadi bahan 
makanan, maka saya katakan bahwa ada pekerjaan tangan yang lebih 
baik daripada itu, yaitu apa yang didapatkan dari harta benda orang- 
orang kafir dengan berjihad, yang merupakan usaha Nabi SAW dan 
para sahabatnya. Ini adalah usaha yang paling mulia, karena dapat 
menegakkan syariat Allah serta merendahkan posisi musuh-musuh- 
Nya di samping manfaat yang akan didapatkan di akhirat kelak.” Dia 
melanjutkan, “Barangsiapa tidak melakukan usaha dengan tangannya, 


54 


FATHUL BAARI 


maka usaha pertanian adalah lebih utama baginya berdasarkan alasan 
yang telah kami kemukakan.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hai itu berdasarkan pendapatnya 
tentang adanya manfaat yang dirasakan orang lain. Sementara manfaat 
yang demikian tidak hanya terbatas pada usaha pertanian, bahkan 
semua manfaat hasil keterampilan tangan dapat dirasakan oleh orang 
lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu memiliki tingkatan yang 
berbeda sesuai perbedaan keadaan dan individu. Adapun pengetahuan 
yang sebenamya ada pada Allah SWT. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pekerjaan tangan menjadi lebih 
utama dibandingkan usaha-usaha lainnya apabila dilakukan dengan 
ikhlas, seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara syaratnya adalah 
hendaknya seorang pekeija tidak berkeyakinan bahwa rezeki itu 
berasal dari usahanya, tetapi dari Allah melalui usahanya. 

Di antara keutamaan pekerjaan tangan adalah menyibukkan diri 
dengan urusan-urusan mubah sehingga dapat mengurangi 
pengangguran, permainan, dan yang sepertinya. Selain itu, juga dapat 
menjaga kehormatan diri dari kehinaan meminta-minta serta 
ketergantungan kepada orang lain. 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Yang 
pertama tentang perdagangan, kedua tentang pertanian, dan ketiga 
serta yang sesudahnya tentang keterampilan (profesi). 

(mata pencaharian). Abu Bakar hendak mengisyaratkan 

bahwa dia bekeija untuk kebutuhan keluarganya dengan cara 
berdagang, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Hai ini 
merupakan pemyataan awal tentang alasan untuk melegitimasi harta 
kaum muslimin apabila dia membutuhkannya. 

cJUi j (dan aku disibukkari). Maksudnya, urusan pemerintahan 

telah menyibukkan dirinya sehingga tidak dapat dengan leluasa 
mencari rezeki. 


FATHUL BAARI — 55 



Ibnu Sa’ad dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dengan sanad yang 

shahih dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, tS-AJi 

' * ' 

:cJti <u ijiiyü 5jU^|t cJi>o a^* ^5U ^ a'j U • J^ 'cj& 

laka iii uuLo Otsi” 4 <üUL^ J-^s^u diiS” a_p liti Ujiiu oU uis 

sak* j* LjJi aü JC' «üii : Jlii ^*p ^i U# (Ketika Abu Bakar 


menderita sakit yang membawa pada kematiannya, maka dia berkata, 
“Perhatikanlah kelebihan pada hartaku sejak aku masuk dalam 
pemerintahan, laiu kirimkanlah kepada khalifah sesudahku. ” Ketika 
dia meninggal dunia, kami memperhatikan hartanya dan ternyata 
terdapat seorang budak yang biasa mengurus anak-anaknya, dan 
seekor unta yang biasa menyiram kebunnya. Kami pun mengirim 
keduanya kepada Ümar, maka Ümar berkata, “Rahmat Allah atas 
Abu Bakar, sungguh aku kelelahan sesudahnya 


Ibnu Sa’ad meriwayatkan melalui jalur Al Qasim bin 

* * 

Muhammad dari Aisyah RA sama seperti itu dengan tambahan, oi 


Jsj JT ^akj"j jlJJLlli iSylt JÜJo 'KõlJ > olST ( Sesungguhnya 


pelayan tersebut adalah pandal besi yang biasa membuat pedang 
untuk kaum muslimin dan melayani keluarga Abu Bakar). 


Dari jalur Tsabit dari Anas juga seperti itu, dimana di dalamnya 

disebutkan, j» cJ-ü cJT äij JU yji dii £• 'iÄijr- cJT äi 

0 

(Sungguh aku sangat antusias untuk memperbanyak harta kaum 

muslimin, sementara aku telah mengambil daging dan susu). Pada 

riwayat itu disebutkan pula, SoU- *il] dlT U "ij jtyi aäit OlT Uj 

/ ■* + * 

«* 0 0 " 

LJotj»} Sstilj (dia tidak mempunyai dinar maupun dirham, dia hanya 


mempunyai seorang pelayan, unta perah dan bejana untuk memerah 
susu). 


f* JT (keluarga Abu Bakar). Yakni, dia [Abu Bakar] dan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ada pendapat yang 
mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ini 


56 — FATHUL BAARI 


berdasarkan perkataannya “Aku mencari nafkah ”, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Ath-Thaibi. Dia berkata, “Hai itu didukung oleh 
susunan pembicaraan, dimana dia menisbatkan pembicaraan kepada 
orang pertama tunggal ( dhamir mutakallim ) yang dihubungkan 
dengan lafazh “akan makan”. Apabila yang dimaksud adalah 
keluarganya, niscaya terjadi kerancuan.” 

Sementara Al Baidhawi menegaskan bahwa perkataan “keluarga 
Abu Bakar” adalah pengalihan pembicaraan dari orang pertama 
tunggal kepada orang ketiga. Dia berkata, “Sebagian mengatakan 
bahwa yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Pendapat yang pertama 
tertolak berdasarkan kalimat "Aku mencari nafkah ’. Akan tetapi 
penolakan ini tidak berdasar, karena yang dimaksud adalah; 
sesungguhnya aku mencari nafkah untuk mereka makan, dan sekarang 
aku mencari nafkah untuk kaum muslimin.” 


Ath-Thaibi berkata, “Faidah pengalihan pembicaraan tersebut 
menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mencari 
nafkah untuk keluarganya dengan cara berdagang, laiu hai itu tidak 
dapat lagi dilakukannya karena sibuk dengan urusan kaum muslimin. 
Ini mengisyaratkan illat (sebab) bahwa orang yang seperti itu pantas 
bagi diri dan keluarganya untuk makan dari Baitul Maal. Dia 
menyebutkan ‘makan’ secara khusus di antara kebutuhan lainnya, 
sebab makan merupakan kebutuhan yang sangat penting.” 

Ibnu At-Tin berkata, “Dalam hadits ini terdapat dalil tentang 
diperbolehkannya seorang pekeija mengambil harta yang dia olah 
sekadar untuk menutupi kebutuhannya jika tidak ada pemimpin yang 
menetapkan gaji untuknya.” 

Pendapat serupa telah dikemukakan oleh Al Khaththabi. Saya 
(Ibnu Hajar) katakan, “Akan tetapi pada kisah Abu Bakar, apa yang 
dia ambil merupakan gaji pokok berdasarkan kesepakatan para 

sahabat.” 


Ibnu Sa’ad meriwayatkan dengan sanad yang mursal dengan 
para perawi yang tsiqah, <u>'j Ji p JjiJt J\ Jm y\ Ci 


FATHUL BAARI — 57 



tJLa '^Leä 'JZ$ : Jüi ji SIlIp jlfj LH j** 

JS" il \°j^'jü idil 1?jä :'jIÖ ^*i*' j5' J*® ‘•J'* y>' C-3j 

õLi ^Li ^ (j Ketika Abu Bakar memegang tampuk khilafah, maka di 


pagi hari ia berangkat ke pasar dengan membawa pakaian di aias 
kepalanya untuk diperdagangkan. Laiu Ümar bin Khaththab dan Abu 
Ubaidah bin Jarrah menemuinya dan berkata, "Bagaimana engkau 
melakukan hai ini sedangkan engkau telah memegang tampuk 
pemerintahan kaum muslimin? ” Abu Bakar berkata, "Dari mana aku 
memberi makan keluargaku?” Mereka berkata, “Kami menetapkan 
gaji untukmu. ” Maka mereka menetapkan untuknya setiap hari 
setengah kambing.). 


Ü J &-tj (dan aku mencari nafkah). Ibnu Al Atsir berkata, 

“Maksud dia bekerja untuk kaum muslimin adalah mengurus 
kepentingan mereka, dan memilah mata pencaharian serta rezeki 
mereka.” Demikian juga yang dikatakan Al Baidhawi, “Maksudnya, 
adalah mengurus kemaslahatan dan mengatur kondisi mereka.” Ulama 
selainnya berkata, “Dikatakan l ihtarafa ar-rajulu’ apabila dia 
membalas atas kebaikan atau keburukan.” 


Sementara Al Muhallab mengatakan, bahwa maksud kalimat 
“Aku mencari nafkah untuk mereka", adalah aku akan berdagang 
dengan modal harta kaum muslimin hingga mereka mendapatkan 
keuntungan sebesar yang aku makan atau lebih banyak. Akan tetapi, 
bukan suatu kewajiban bagi imam (pemimpin) untuk berusaha dengan 
modal harta kaum muslimin untuk menutupi kebutuhannya, kecuali 
apabila ia melakukannya secara suka rela sebagaimana yang dilakukan 
Abu Bakar. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan yang dikemukakan oleh 
Ibnu Al Atsir lebih berdasar, karena pada mulanya Abu Bakar 
menjelaskan bahwa kesibukan mengurus pemerintahan merupakan 
penyebab dia tidak lagi berusaha mencari nafkah. Laiu, kapan ia 
mendapatkan waktu luang guna mencari nafkah untuk orang lain? 
Apabila mungkin mencari nafkah, tentu dia akan mencari nafkah 


58 —FATHUL BAARI 



untuk dirinya sendiri seperti yang dilakukan sebelumnya, kecuali jika 
diartikan bahwa dia memberikan modal kepada seseorang untuk 
berdagang, laiu keuntungannya untuk kaum muslimin. 


Al Ismaili meriwayatkan pada hadits bab di atas melalui jalur 
Ma’mar dari Az-Zuhri, JU Ls'— JUil J* Il a'j JiTi ualörJJi 

JU ^ ( Kemudian ketika Ümar menjadi khalifah, 


dia dan keluarganya makan dari harta —yakni harta kaum 
muslimin — dan dia mencari na/kah dengan modal hartanya sendiri). 


Catatan 


Meskipun hadits Abu Bakar ini secara zhahir termasuk hadits 
mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW), tetapi karena 
kandungannya menyatakan bahwa dia mencari nafkah untuk menutupi 
kebutuhan keluarganya sebelum menjadi khilafah, maka statusnya 
menjadi marfu’ (dinisbatkan kepada Nabi SAW), karena posisinya 
sama seperti perkataan seorang sahabat, “Kami melakukan hai ini 
pada masa Rasulullah SAW”. 


Ibnu Majah dan selainnya meriwayatkan dari hadits Ummu 
Salamah, JlU> ^>3i -4* ^ U' 0? 


{Sesungguhnya Abu Bakar keluar untuk berdagang ke Bashrah pada 
masa Nabi SA W). 


Dalam hadits Abu Hurairah di bagian awal pembahasan tentang 

s o g % * * o 

jual-beli juga disebutkan, JiyLSllj UIS" J* Ui 


{Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin 
disibukkan oleh transaksi jual-beli di pasar-pasar). 


Laiu dalam hadits Aisyah disebutkan. 


^ Jl»P I1' oi 


(Sesungguhnya sahabat adalah para pekerja untuk dirinya sendiri ). 


•»£» oi jj (Hammam meriwayatkan dari Hisyam). Hammam yang 
dimaksud adalah Ibnu Yahya, sedangkan Hisyam adalah Ibnu Urwah. 


FATHUL BAARI 


59 



Riwayat dengan sanad yang mu allaq ini telah disebutkan beserta 
sanad- nya oleh Abu Nu’aim dalam kitab Al Mustakhraj melalui jalur 
Hudbah dengan lafazh, J\ Jjrjy. 'j»» J ‘■{ f-** ' 1 ^ 

ljL»o cA \'/y& (Mereka adalah pelayan bagi diri mereka sendiri, dan 


mereka biasa pergi shalat Jum ’at, maka mereka diperintahkan untuk 
mändi). Lafazh seperti ini telah diriwayatkan oleh Quraisy bin Anas 
dari Hisyam, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dan Al 
Bazzar. 


Hadits ini telah disebutkan melalui jalur lain dari Urwah, dan 
juga dari Amrah sebagaimana yang telah disebutkan. Sedangkan yang 
dimaksud di tempat ini adalah kalimat, ( mereka 

adalah pekerja untuk dirinya sendiri). 

«ju JIp ja Oi ja \'Jr JaS UUi > (satu makanan pun [ yang 

* * * / •* 

dimakan oleh seseorang] lebih baik daripada ia memakan hasil 
usahanya). Kebaikan hasil usaha tangan adalah karena dapat 
melepaskan diri dari ketergantungan terhadap manusia. 


Dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur Ümar bin Sa’ad dari 
Khalid bin Mi’dan disebutkan, J** j* Jr^ ( Tidaklah 


seseorang melakukan usaha yang lebih baik daripada pekerjaan 
tangannya). 


Dari Ibnu Mundzir melalui jalur ini disebutkan, tiiit Jrj J^' ^ 
& J** °ja&U (tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih 


halal daripada hasil usaha kedua tangannya). 


Dalam kitab Fawa’id Hisyam bin Ammar disebutkan dari 
Baqiyah bahwa Ümar bin Sa’ad telah menceritakan kepadaku melalui 
sanad ini seperti hadits pada bab di atas seraya ditambahkan, oti ja 


di oli dJU£ ja ‘ilir (Barangsiapa bermalam dalam keadaan lemas 

dan lesu karena bekerja, maka dia bermalam dalam keadaan 
terampuni). 


60 — FATHUL BAARI 



An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Aisyah, Jr J' JT? ^ s-J 9 ' di 

<ulir J» (Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang 

adalah dari hasil usahanya ). Sehubungan dengan masalah ini, 
disebutkan pula dari hadits Raff bin Khudaij yang dikutip oleh Imam 
Ahmad, dan dari hadits Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya 
yang dinukil oleh Abu Daud. 

9 * * J x 

o-b Jü *ii J^t (beliau tidak makan kecuali dari hasil kerja 

tangannya). Lafazh ini sangat tegas memberi batasan, berbeda dengan 
riwayat sebelumnya. Hadits Abu Hurairah ini adalah penggalan dari 
hadits yang akan disebutkan pada biografi Daud AS dalam 
pembahasan tentang cerita para nabi. 


Dalam kitab Al Mustadrak disebutkan dari Ibnu Abbas dengan 



tlftij diTj iiiu^ JJjSj (Daud adalah pembuat baju besi, Adam 

adalah petani, Nuh adalah pedagang, Idris adalah penjahit, dan Musa 
adalah penggembala). 

Hadits tersebut menerangkan tentang keutamaan hasil usaha 
tangan, dan mendahulukan apa yang dikerjakan langsung oleh 
seseorang daripada apa yang dikerjakan melalui perantaraan orang 
lain. Adapun hikmah disebutkannya Nabi Daud AS adalah karena 
sikap beliau yang hanya makan dari hasil usaha tangannya. Ini 
bukanlah perkara yang mendesak baginya, karena beliau adalah 
seorang khalifah di muka bumi seperti yang difirmankan Allah SWT. 
Akan tetapi, beliau mencari makan melalui cara yang paling utama. 
Oleh sebab itu. Nabi SAW menyebutkan kisahnya sebagai dalil atas 
apa yang disebutkan sebelumnya tentang baiknya nafkah dari hasil 
usaha. Semua ini dapat diterima setelah diakui bahwa syariat umat 
sebelum kita adalah syariat bagi kita juga, terutama apabila disebutkan 
dalam syariat kita sebagai pujian berdasarkan keumuman firman-Nya, 
oaäl ^ii4J (maka dengan petunjuk mereka hendaklah engkau 

menjadikannya sebagai tauladan). Kemudian dalam hadits itu 


FATHUL BAARI 


61 



dijelaskan bahwa usaha mencari nafkah tidaklah menafikan sikap 
tawakal, dan menyebutkan sesuatu dengan dalilnya akan lebih 
berkesan di hati orang yang mendengamya. 

LJa»u oS (hendaknya seseorang di antara kumu 

mengambil kayu bakar). Hai ini telah disebutkan pada bab "Menjaga 
Kehormatan Diri dari Meminta-minta”. Imam Bukhari 
menyebutkannya di tempat itu dari jalur Al A’raj, dari Abu Hurairah. 
Laiu pada beberapa bab kemudian akan disebutkan dari jalur Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah. Sedangkan di tempat ini dia menyebutkan 
melalui jalur Abu Ubaid (mantan budak Abdurrahman bin Auf), 
seperti diterangkan pada akhir pembahasan tentang puasa. Adapun 
hadits Zubair bin Awwam dalam masalah itu disebutkan di sini secara 
ringkas, dan disebutkan secara lengkap pada bab “Menjaga 
Kehormatan Diri karena Berzakat”. 


16. Mudah dan Murah Hati dalam Membeli Maupun Menjual, 
dan Barangsiapa Menuntut Suatu Hak Hendaklah Menuntutnya 
dengan Menjaga Kehormatan Diri 


'.0 * S * f ,* * t* ** t ' . ' il ° l' ” ' tl ° , Ä - * ° ' 

“ / / s / ✓ / s / / 

k L lij j aü! J .(Jl5 4 J.p aüI 

/ ^ / ^ 

b|j 


2076. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin 
Abdullah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah mengasihi 
orang yang murah hati apabila menjual , apabila membeli, dan 
apabila menagih. ” 


62 — FATHUL BAARI 



Keterangan Hadits : 


Maksud “murah hati” adalah tidak bersitegang atau yang 
sepertinya, bukan berarti tidak melakukan perhitungan saat melakukan 
jual-beli. 


(dan barangsiapa menuntut suatu hak, hendaklah menuntutnya 
seraya menjaga kehormatan diri). Maksudnya, dari apa yang tidak 
dihalalkan. Penggalan ini merupakan isyarat dari Imam Bukhari 
terhadap riwayat yang dikutip oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu 
Hibban dari hadits Nafi’, dari Ibnu Ümar dan Aisyah, dari Nabi SAW, 


j? y <-*' j ^ Llklli U?- Lü» ‘J (Barangsiapa menuntut suatu 


hak hendaklah ia menuntutnya seraya menjaga kehormatan diri, baik 
dipenuhi maupun tidak dipenuhi). 


(Allah mengasihi seseorang ). Ada kemungkinan 


kalimat ini sebagai doa, dan mungkin juga sebagai kalimat berita. 
Kemungkinan pertama dipilih oleh Ibnu Hubaib Al Maliki dan Ibnu 
Baththal, serta didukung oleh Ad-Dawudi. Kemungkinan kedua 
didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi melalui 
jalur Zaid bin Atha' bin As-Sa'ib dari Ibnu Al Munkadir sehubungan 

dengan hadits, 'il olS' l&Ii J\f Jr j iii "jõi- (Allah telah 

' * ' 

mengampuni seorang laki-laki sebelum kamu yang mudah apabila 
menjuat). Hai ini memberi asumsi bahwa yang dimaksudkan Nabi 
SAW pada hadits di bab ini adalah seorang laki-laki secara khusus. 


Al Karmani berkata, “Secara zhahir kalimat tersebut adalah 
kalimat berita, tetapi konteks kalimat yang menunjukkan ‘masa yang 
akan datang’ sebagaimana disimpulkan dari kata idza (apabila) 
menempatkannya sebagai doa. Maka, maknanya adalah ‘Semoga 
Allah merahmati seseorang yang keadaannya demikian’. Pandangan 
hadits itu berlaku secara umum, dapat pula disimpulkan dari penyajian 
yang diungkapkan dengan kata bersyarat.” 

O X 

ü!j (apabila menagih ). Yakni, meminta untuk melunasi 
utangnya dengan cara yang ramah dan tidak memaksa. 


FATHUL BAARI— 63 



Dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu At-Tin disebutkan, 


(Dan apabila melunasi), yakni melunasi utangnya dengan cara 

yang ramah tanpa menunda-nunda. Kemudian dalam riwayat Imam 
At-Tirmidzi dan Al Hakim dari hadits Abu Hurairah dari nabi SAW 
disebutkan, ri.rtžll t-\ jJOl ( Sesungguhnya 

Allah menyukai sikap murah hati saat membeli, murah hati saat 
menjual, dan murah hati saat melunasi). 


Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Utsman yang 
dinisbatkan kepada Nabi SAW, otT *A*-j 


Ctaiij l>l5j (Allah memasukkan ke dalam surga orang yang mudah 

saat membeli, menjual, melunasi, dan menagih). Laiu dalam riwayat 
Imam Ahmad dari hadits Abdullah bin Amr disebutkan dengan 


redaksi yang sama seperti itu. 


Dalam hadits ini terdapat anjuran imtuk bersifat lapang dan 
murah hati dalam kehidupan sosial (muamalah), serta menunjukkan 
akhlak yang mulia satu sama lain. Hadits ini juga memotivasi agar 
tidak menyusahkan ketika menagih utang serta senantiasa memberi 
maaf kepada mereka. 


17. Memberi Tangguh Kepada Orang yang Berkecukupan 


:Jls 4 jJO~ <UP iili J AjuJp- Jl J*'j>- Ji O' J* 

015" rjj <usi Jlš 

1 01 y»T cJS" :Jü (j* c-L-p' :l^Uš 

' ~ s s ' ' ' 

j\ oli JlS .iii- j* 

Li .yjJi ’jJj ^ j* ’j4 ^ 


o . f > i,» 


f o / 


64 — FATHUL BAARI 


I^äJj ^jP dXLüi ^S' { j£- 4j>jP jj' ü^J *L5* - ?J c/^ ‘■^P <jP 

“ s s ✓ / / ~ ' s s s 

t o o ^ o * J o ^ o^ > ". ° J |l " * ' \ ' -f' " • •* tl J I. ?f 

: l5^j o* (_^ ! õ< -^ j< - ,J ' cf ' J **' 

~ ' ' * ' ~' '' ' ' ' 

.^\ & y^ ^\ > jiü 


2077. Dari Manshur bahwa Rib’i bin Hirasy menceritakan 
kepadanya, bahwasanya Hudzaifah RA menceritakan kepadanya 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Para malaikat menyambut ruh seorang 
laki-laki dari umat sebelum kamu. Mereka bertanya kepadanya, 
‘Apakah engkau melakukan suatu kebaikan?’ Orang itu menjawab, 
‘Dahulu, aku memerintahkan para pelayanku untuk memberi tangguh 
dan memberi kemudahan bagi orang yang berkecukupan’. Kemudian 
para malaikat itu memberikan kelapangan kepadanya.” 

Abu Abdillah berkata. Abu Malik berkata dari Ar-Rib’i, “Aku 
dahulu memberi kemudahan bagi orang yang berkecukupan dan 
memberi tangguh bagi orang yang kesulitan.” Riwayat ini didukung 
oleh Syu’bah dari Abdul Malik, dari Rib’i. Abu Awanah berkata dari 
Abdul Malik, dari Rib’i, “Aku memberi tangguh kepada orang yang 
berkecukupan, dan memberi kemudahan kepada orang yang berada 
dalam kesulitan.” Diriwayatkan pula olehnya bahwa “Nu’aim bin Abi 
Hind berkata, “Telah diriwayatkan dari Rib’i, ‘Aku menerima dari 
orang yang berkecukupan dan memberi kemudahan kepada orang 
yang berada dalam kesulitan’.” 


Keterangan Hadits . 

(Bab memberi tangguh kepada orang yang berkecukupan). 
Maksudnya, keutamaan dan hukumnya. Para ulama berbeda pendapat 
mengenai batas seseorang dianggap berkecukupan. Ada yang 
berpendapat bahwa orang yang berkecukupan adalah orang yang 
memiliki kebutuhan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi 
tanggungannya. 


FATHUL BAARI — 65 



Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Ahmad dan Ishaq berkata, 
“Barangsiapa memiliki 50 Dirham atau emas yang senilai itu, maka ia 
dianggap sebagai orang yang berkecukupan.” 


Sementara Imam Syafi’i berkata, “Terkadang seseorang merasa 
kaya dengan uang 1 Dirham pada saat ia dapat melakukan usaha, dan 
terkadang seseorang merasa miskin meski memiliki 1000 Dirham 
pada saat kondisi badannya lemah dan banyak tanggungan.” 


Sebagian mengatakan, “Untuk mengetahui batasan cukup dan 
kurang itu harus dikembalikan kepada kebiasaan yang lazim dalam 
masyarakat.” Pandangan inilah yang menjadi pedoman. Sedangkan 
pendapat terdahulu berkaitan dengan batasan siapa yang 
diperbolehkan meminta-minta dan menerima sedekah (zakat). 


il p õisi iaji*- Di (bahwasanya Hudzaifah menceritakan 

kepadanya). Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari jalur 
Nu’aim bin Abi Hind, dari Rib’i, Jjtj Jtö iSyLJ 

*0 ^ (Hudzaifah dan Abu Mas’ud berkumpul, maka Hudzaifah 
berkata, “Seorang laki-laki menemui Tuhannya”.). Laiu dia 

menyebutkan hadits yang di bagian akhimya dikatakan, y\ JUš 

* 

(%-i-xj <Qp J j-* j 'dxi (Abu Mas’ud berkata, 

X / X 

“Demikianyang aku dengar dari Rasulullah SA JV.”). 

f X X • #x 

SxüAüi cJiii ( disambut oleh para malaikat). Yakni, ruhnya 

disambut oleh para malaikat ketika akan meninggal dunia. Dalam 
riwayat Abdul Malik bin Umair dari Rib’i tentang bani Isra'il 
disebutkan, ii-jj ^ajb idUJ' OlT OlT *Asr j 0] 

(Sesungguhnya seorang laki-laki dari umat sebelum kamu didatangi 
oleh malaikat untuk mencabut ruhnya). 


* O 0 x 

ja c-Up' (apakah engkau mengerjakan sedikit 

daripada kebaikari). Dalam riwayat Abdul Malik ditambahkan, 
“Orang itu berkata, ‘Aku tidak tahu’. Dikatakan, ‘Perhatikanlah’. 


66 —FATHUL BAARI 



Orang itu berkata, ‘Aku tidak mengetahui sesuatu selain bahwa 
aku...Laiu disebutkan hadits seperti di atas. 


Imam Muslim meriwayatkan dari Syaqiq, dari Abu Mas’ud, dari 
Nabi SAW, OiT iii M! J^\ 'ja il lUrjl jUä UIST j 

ol5"j JaJUu (Seorang laki-laki dari umat sebelum kamu 


dihisab, maka tidak didapatkan kebaikan baginya kecuali bahwasanya 
ia bergaul dengan manusia dan dia seorang yang berkecukupan). 


Dalam riwayat Malik yang dinukil dengan sanad yang mu ’allaq 
di tempat ini laiu disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Imam 
Muslim, Sl j Jlü - j cJLp U :i! Jlži MU <&' sli' ssCp ja Xm «iil 

dtS*j j>&\ ^1)1 C«l£s dJJU I LJj li :JÜ —\£j.U- <üll üyt£j 


(.Allah mendatangkan seorang hamba di antara hamba-hamba-Nya 
yang telah Dia beri harta. Allah berfirman kepadanya, “Apakah yang 
engkau amalkan di dunia?” —Beliau bersabda, “dan mereka tidak 
dapat menyembunyikan dari Allah satu pembicaraan pun. ”— Orang 
itu menjawab, “Wahai Tuhanku! Engkau telah memberikan hartarnu 
kepadaku, maka aku melakukan transaksi jual-beli dengan manusia 
dan sifatku adalah suka memberi kemudahan. ”). 


Dalam riwayat Ibnu Abi Ümar pada hadits ini disebutkan, 



JU °ja bCaš cJf iili M! <u yr’j ÜU cJUp U Lj \j ( Orang 


itu berkata , “Wahai Tuhanku! Aku tidak melakukan sesuatu untukmu 
yang banyak aku harapkan, hanya saja Engkau telah memberiku 
karunia berupa harta. ”). 


jJyÄ ' jt- ijjjUUTj Oi (untuk memberi tangguh dan 


kemudahan bagi orang yang berkecukupan). Demikian yang 
tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi, dan ini tidak 
menyalahi judul bab. Sedangkan para perawi lainnya menukil dengan 


lafazh, Jt jt- 'jjjUUJj ij^kll di (Untuk memberi tangguh 


kepada orang yang berada dalam kesulitan dan memberi kemudahan 
kepada orang yang berkecukupan). Demikian pula diriwayatkan oleh 


FATHUL BAARI — 67 



Imam Muslim dari Ahmad bin Yunus (guru Imam Bukhari dalam 
riwayat ini). 


Secara zhahir ini tidak sesuai dengan j udul bab, maka barangkali 
inilah rahasianya sehingga Imam Bukhari menyebutkan riwayat tanpa 
sanad yang lengkap sesudahnya, karena mengandung keterangan yang 
sesuai dengan j udul bab. 



berkata dari Rib 7, “Aku dahulu memberi kemudahan kepada orang 
yang berkecukupan dan memberi tangguh kepada orang yang 
kesulitan .”). Jalur riwayat dari Hudzaifah ini pada hadits tersebut telah 
disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Imam Muslim melalui 
jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Abu Malik, seperti yang disebutkan 
terdahulu. Laiu pada bagian akhimya dia berkata, “Abu Mas’ud Al 
Anshari dan Uqbah bin Amir Al Juhani berkata, ‘Demikian yang kami 
dengar dari mulut Rasulullah SAW’.” 


^ , ii" •. • / «/• x 

wLJULoJt JLP ^P <Lju*i 


Hj\}j (riwayat beliau didukung pula 


oleh Syu’bah dari Abdul Malik —yakni Ibnu Umair — dari Rib’i ), 
yakni dari Hudzaifah. Maksudnya, Syu’bah juga menukil lafazh “dan 
memberi tangguh kepada orang yang berada dalam kesulitan 


Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengkap {maushul) 
oleh Ibnu Majah melalui jalur Abu Amir dari Syu’bah. Laiu Imam 
Bukhari juga menyebutkan dengan sanad yang maushul dalam 
pembahasan tentang utang-piutang dari Muslim bin Ibrahim, dari 
Syu’bah dengan lafazh, j—JuJ' jp jJyA i je- jy>d\i (Aku memberi 


kemudahan kepada orang yang berkecukupan dan memberi 
keringanan kepada orang yang kesulitan). Laiu pada bagian akhimya 
terdapat perkataan Abu Mas’ud, cJtw liis* (Demikian yang aku 


dengar). 


® oo / yj * * 

^l..dLUJl jIp jp ä1i}p y ) J li J (Abu Awanah berkata dari Abdul 

Malik... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang 
maushul oleh Imam Bukhari pada bagian keterangan tentang bani 


68 — FATHUL BAARI 



Isra'il. Adapun lafazhnya seperti yang dia sebutkan, j 

j-JdJi jp (Aku memberi tangguh kepada orang yang berkecukupan 

dan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan). Laiu pada 
bagian akhirnya terdapat perkataan Abu Mas’ud, edu-* 'dSCi 

(Demikian yang aku dengar). 

jM. .ala jj pu J li j ( Nu’aim bin Abi Hind berkata... dan 

seterusnya). Imam Muslim menyebutkan riwayat ini dengan sanad 
yang maushul melalui jalur Mughirah bin Miqsam dari Abu Hind. Di 
dalamnya terdapat pula perkataan Abu Mas’ud. 

Ibnu At-Tin berkata, “Riwayat orang yang mengatakan, 'JõK 

(dan memberi tangguh orang yang berkecukupan ), lebih tepat 

* > * 

daripada mereka yang mengatakan, j-AU' jiäJ' ( memberi tangguh 

orang yang kesulitan ), sebab memberi tangguh orang yang berada 
dalam kondisi sulit merupakan hai yang wajib. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa keberadaannya sebagai hai 
yang wajib bukan berarti pelakunya tidak diberi pahala, atau tidak 
dihapus dosanya karena perbuatan itu. Pada bab berikutnya, saya akan 
menyebutkan perbedaan tentang kewajibannya. 


18. Memberi Tangguh kepada Orang yang Kesulitan 


0 ^ \ . S - * S i, ts ® V , i I. - 

A^S- 4ül OjJjJA ui 4j) Oli 

/• /■ / / / / /• / 

tj\j bii [j »'illi jjiJy y>r\j Oli" :Jli UUj <u1p 23il JlU 

X / / /> X “ X 

.<UP <üll j tlip j jlitJj 01 <0i)l jjU *UP IjjjIäcJ lAjUiiJ J li 


2078. Dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bahwasanya 
ia mendengar dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Pernah ada seorang pedagang memberi utang kepada 


FATHUL BAARI — 69 



manusia. Apabila ia melihat orang yang kesulitan, maka dia berkata 
kepada para pelayannya, ‘Berilah kemudahan untuknya, mudah- 
mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita’. Maka, Allah 
memberi kemudahan kepadanya. ” 


Keterangan Hadits : 


Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Al Yasr, dari Nabi 
SAW, iikt il jt >'1 'J* ( Barangsiapa memberi 


tangguh orang yang berada dalam kesulitan atau menganggap 
utangnya lunas, maka Allah akan menaungi di bawah Arsy-Nya). Dia 
juga meriwayatkan dari hadits Abu Qatadah, dari Nabi SAW, oi o^* 


ilf- ji ‘Jt- I j.f.y* äiCäii J ( Barangsiapa ingin 


diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari Kiamat, maka hendaklah 
ia memberi kelonggaran kepada orang yang berada dalam kesulitan 
atau menganggap utangnya lunas). 


Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas disebutkan seperti 
itu, laiu disebutkan, Jj ja üll slj) ( Allah akan memeliharanya 

dari luapan neraka Jahanam). 


Para ulama berbeda pendapat mengenai pemafsiran firman 

Allah, j! ji Olf di) {Apabila ia berada dalam 

* ' ' * ' 

kesulitan, maka berilah tangguh sampai mendapat keluasan). 


Ath-Thabari dan selainnya meriwayatkan dari jalur Ibrahim An- 
Nakha’i dan Mujahid, serta selain keduanya bahwa ayat tersebut turun 
berkenaan dengan utang riba secara khusus. Laiu dari Atha' dikatakan 
bahwa ia berlaku umum untuk seluruh jenis utang. Adapun Ath- 
Thabari memilih bahwa ayat tersebut secara tekstual berbicara tentang 
utang riba, laiu diikutkan di dalamnya seluruh jenis utang, karena 
adanya kesamaan makna antara keduanya. Apabila orang yang 
berutang mengalami kesulitan, maka wajib diberi tangguh, dan tidak 
ada alasan untuk memukul ataupun memenjarakannya. 


70 —FATHUL BAARI 



jjJ-u yrli (pernah ada seorang pedagang memberi 
utang kepada manusid). Dalam riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah 

£ * o * * H * 

yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan, Jaš \p- JJJJ oi 

j)\Jj ö\S"j (Bahwasanya seorang laki-laki belum mengerjakan 

kebaikan sedikitpun, hanya saja ia biasa memberi utang kepada 
manusia). 


<UP 


IjjjIäJ (berilah kemudahan kepadanya). Imam An-Nasa'i 


menambahkan, JJ&J 


U jLJ 


s • J of* * * 

U J °jaj (dia berkata 


kepada utusannya, “Ambillah apa yang berkecukupan dan tinggalkan 
yang kesulitan serta beri kemudahan. ”). Termasuk dalam cakupan 
“mempermudah” adalah memberi tangguh, menganggap lunas dan 
ramah dalam menagih. 


Dalam hadits di bab ini dan bab sebelumnya dikatakan bahwa 
kebaikan yang sedikit, tapi dilakukan dengan ikhlas karena Allah, 
maka akan dapat menghapus keburukan yang banyak. Selain itu, 
bahwa pahala itu dapat diperoleh oleh orang yang memerintahkan 
kebaikan meskipun ia tidak mengerjakannya sendiri secara langsung. 
Semua ini dapat diterima setelah kita mengakui bahwa syariat umat 
sebelum kita apabila disebutkan dalam konteks pujian, maka ia adalah 
baik menurut kita. 


19. Apabila Penjual dan Pembeli Saling Menjelaskan dan Tidak 
Menyembunyikan serta Saling Menasihati 


lii aIIp <ÄI L5 ill LiS" :jis jJli- jljjül js- Ju j 

Ayi jJli- JJ S-lÜSi JA <Qp <Õ)i aSjI J j (J, li 

* * ' ' ' *■ ✓ 

üji» ä&i ssiä :jiij ,sL4 ^3 ^ Si} *is Si t^jLlii ^ 


FATHUL BAARI— 71 


t J tÜll*l (^jT (_/*" <^i 

^ ✓ X" " ✓ ^ ^ ^ ^ 

5 » ^ ^ ^ O »• ✓ J O Q * ' S ^ ^ S 

<LäI/• 4Jfc^^3 .Üll— äw< ^j3t S-Iä- tüll*»l j>- C-Iä- iJjjLs 

✓ V / *> ✓ ^ * r 

(* 

-•^ ° -'. 

. övAü-\-o^ 


o"VJ «li I4J ül ^*JLkj AäL*< £—> £$^'bl J^xj N c/ A-iP Jl^j 


Disebutkan dari Adda' bin Khalid, dia berkata: Nabi SAW 
menulis kepadaku, “Ini adalah apa yang dibeli oleh Muhammad 
Rasulullah SAW dari Al Adda' bin Khalid, jual-beli antara sesama 
muslim, tidak ada cacat, keburukan dan kerusakan”. Qatadah berkata, 
“Lafazh gha'ilah bermakna zina, pencurian dan budak yang lari dari 
majikannya.” 

Dikatakan kepada Ibrahim, “Sesungguhnya sebagian pedagang 
hewan dan budak menamakan ariyya Khurasan dan Sijistan. Mereka 
mengatakan kemarin datang dari Khurasan, atau hari ini datang dari 
Sijistan.” Maka, beliau sangat tidak menyukai perbuatan itu. 

Uqbah bin Amir berkata, “Tidak halal bagi seseorang menjual 
barang yang diketahui memiliki cacat kecuali ia memberitahukannya.” 


Jlš : Jl5 <up Aiit j ^ A*jj ojli>Jl ^ üi xs- ^p 

:Jli jU jj C. jlJüb üdi &\ Sj^j 

[jjS' j L*i5^ 0}j cto-jx-j l^J lI5ü!j Oli — Uyiii t y>- 

aS" oJb*x* 


2079. Dari Abdullah bin Al Harits, dia menisbatkan kepada 
Hakim bin Hizam RA bahwa dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah —atau 
dia mengatakan ‘hingga berpisah ’— apabila keduanya jujur dan 
transparan, niscaya diberkahi untuk keduanya pada jual-beli mereka. 


72 — FATHUL BAARI 


Apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual- 
beli keduanya dimusnahkan 


Keterangan Hadits: 


(Keduanya tidak menyembunyikan). Maksudnya, tidak 
menyembunyikan cacat barang tersebut. Adapun perkataan “dan 
saling menasihati” merupakan kata yang bersifat umum yang 
disebutkan setelah kata yang bersifat khusus. Laiu kalimat pelengkap 
bagi kalimat bersyarat tersebut sengaja tidak disebutkan secara 
tekstual karena sudah diketahui, yaitu kalimat; Diberkahi untuk 
keduanya pada jual-beli mereka. Ibnu Baththal mengatakan, dasar bab 
ini adalah bahwa menasihati orang muslim adalah wajib. 


ij*. JA Al Al JL iSJ~> 


>l U iJLi 


(Ini 


adalah apa yang dibeli Muhammad Rasulullah SA Wdari Al Adda ' bin 
Khalid). Demikian juga yang tercantum dalam riwayat yang mu ’allaq. 
At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Al Jarud dan Ibnu Mandah 
telah meriwayatkannya dari jalur Abdul Majid bin Abu Yazid dari Al 
Adda bin Khalid, dimana mereka sepakat bahwa yang menjual adalah 
Nabi SAW, sedangkan yang membeli adalah Al Adda', yakni 
kebalikan dan keterangan di atas. 


Dikatakan bahwa lafazh yang terdapat di tempat ini terbalik. 
Akan tetapi sebagian mengatakan bahwa riwayat di tempat ini benar, 
hanya saja diriwayatkan dari segi makna, sebab makna lafazh isytara 
dan baa a adalah sama, [keduanya bisa berarti membeli atau menjual] 
dan menjadi konsekuensinya adalah mendahulukan penyebutan nama 
Rasulullah SAW sebelum nama Al Adda'. 


Ibnu Al Arabi menjelaskan hadits ini berdasarkan versi yang 
dinukil oleh Imam At-Tirmidzi, dia berkata, “Memulai dengan 
menyebut nama orang yang lebih utama dalam suatu perjanjian. Hai 
ini karena beliau adalah sebagai pembeli.” Ibnu Al Arabi juga berkata, 
“Rasulullah SAW menulis hai itu, padahal beliau termasuk orang yang 
tidak boleh dilanggar perjanjiannya. Ini untuk memberi pengajaran 


FATHUL BAARI — 73 



kepada manusia.” Dia juga berkata, “Hukum perbuatan itu adalah 
mustahab (disukai), karena betapa banyak transaksi tanpa perjanjian 
tertulis. Pada hadits ini terdapat keterangan untuk menulis nama orang 
yang bersangkutan, nama bapak dan nama kakek dalam suatu 
perjanjian, kecuali apabila orang yang bersangkutan dikenal dengan 
sifat tertentu. Oleh sebab itu, beiiau SAW mengatakan ‘Muhammad 
Rasulullah’ tanpa menyebutkan nasabnya, berbeda dengan Al Adda' 
yang disebutkan beserta nasabnya.” 

'ja (jual-beli antara sesama muslim). Hai ini 

mengisyaratkan bahwa menipu bukan menjadi kebiasaan orang 
muslim. Faidah lain yang dapat dipetik adalah bolehnya memulai 
perjanjian dengan kalimat seorang penulis “ hadza masytara ” (Ini 
adalah apa yang dibeli) atau “ hadza ma ashdaqa” (Ini adalah apa 
yang disedekahkan). 

«.A H {tidak ada cacat). Maksudnya, cacat yang tersembunyi, 

seperti rasa sakit pada hati si budak atau batuk. Perkataan ini 
dikemukakan oleh Al Mutharrizi. Sementara Ibnu Al Manayyar 
mengatakan bahwa maksud “tidak ada cacat” adalah tidak ada cacat 
yang disembunyikan oleh penjual. Karena, apabila seorang budak 
memiliki penyakit tertentu, laiu si penjual memberitahukannya, maka 
transaksi tersebut tetap dinamakan jual-beli sesama muslim. 

Ringkasnya yang dimaksud dengan “tidak ada cacat”, adalah 
cacat atau aib yang tidak dapat diketahui oleh pembeli. 

(tidak ada keburukan). Yakni, budak tersebut bukan hasil 

rampasan dari kaum yang terikat perjanjian damai dengan kaum 
muslimin. Demikian yang dikatakan oleh Al Mutharrizi. Sebagian 
mengatakan bahwa maksudnya adalah akhlak yang buruk, seperti suka 
melarikan diri dari majikan. Penulis kitab Al ‘Ain mengatakan bahwa 
yang dimaksud adalah “keraguan”. Ada pula yang berpendapat 
maksudnya adalah “haram”, sebagaimana “halal” diungkapkan 
dengan kata “ thayyib ” (baik). 


74 — FATHUL BAARI 



Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa kata Ad-Daa' adalah cacat 
jasmani, sedangkan Al Khibtsah adalah cacat rohani. Laiu maksud 
kata ghaa'ilah adalah diamnya penjual atas apa yang dia ketahui 
tentang sesuatu yang tidak disukai pada barang yang dijual. 

(dan tidak ada kerusakari). Dikatakan “kerusakan” di 

sini adalah sifat suka melarikan diri dari majikan. Sementara Ibnu 
Baththal berkata, “Lafazh Ghaa 'ilah berasal dari perkataan 
Aghtaalani fulan’ (fulan mempedayakanku), yaitu apabila ia 
melakukan tipu muslihat yang dapat merusak/merugikan hartaku.” 

i ✓ x 

Jüj (Qatadah berkata... dan seterusnya). Riwayat ini 

disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Mandah melalui 
jalur Al Ashma’i dari Sa’id bin Abi Arubah, dari Qatadah. Ibnu 
Qurqul berkata, “Secara zhahir Qatadah menafsirkan kata khibtsah 
dan ghaa 'ilah sekaligus.” 

(menamakan ariyya). Kata ariyya artinya adalah 

tempat perkumpulan hewan temak. Ada pula yang mengatakan 
makanan temak, tapi pendapat ini ditolak oleh Al Anbari. Sebagian 
mengatakan bahwa ariyya adalah tali yang ditimbun dalam tanah, laiu 
ujungnya dimunculkan untuk mengikat hewan, dimana arti dasamya 
adalah menahan dan menetap. Dikatakan ta’arra ar-rajulu bil 
makaan, artinya laki-laki itu telah menetap di suatu tempat. 

Maksudnya, bahwa sebagian pedagang hewan dan budak 
menamakan tempat penambatan hewan mereka dengan nama-nama 
negeri untuk menipu pembeli, seperti yang disebutkan dalam hadits di 
atas. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa apa yang dijual berasal 
dari Khurasan dan Sijistan, maka para pembeli tertarik dan mengira 
barang tersebut baru saja didatangkan dari tempat tersebut. 

Kata ariyya mengalami perubahan pada riwayat Abu Zaid Al 
Marwazi, dia menyebutkannya dengan lafazh araa (aku melihat). 
Dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi disebutkan uraa (aku kira). 
Adapun selain mereka telah menukil dengan versi yang berbeda-beda. 


FATHUL BAARI— 75 



Namun, versi yang benar dalam hai ini telah dijelaskan dalam riwayat 
Ibnu Abi Syaibah dari Husyaim bin Mughirah, dari Ibrahim, 
“Dikatakan kepadanya, ‘Sesungguhnya sebagian pedagang hewan 
serta para pemiliknya menamai tempat penambatan ternak (kandang) 
mereka dengan nama Khurasan dan Sijistan, kemudian mereka datang 
ke pasar dan mengatakan; dagangan ini datang dari Khurasan dan 
Sijistan. Maka, hai ini tidak disukai oleh Ibrahim'.” 


Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, “Sesungguhnya 
sebagian pedagang hewan menamai kandang hewannya dengan nama 
Khurasan...” dan seterusnya. Faktor yang menjadikan Ibrahim tidak 
menyukainya adalah karena hai itu mengandung unsur penipuan dan 
muslihat. 


i L^j O' ÄiLü 


. ’ Vt < ' 


(Uqbah bin Amir berkata, "Tidak halal hagi seseorang menjual 
barang yang ia ketahui memiliki cacat kecuali ia 
memberitahukannycT). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 


<vi (memberitahukan hai itu). Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al 


Hakim menyebutkannya dengan sanad yang maushul melalui jalur 
Abdurrahman bin Syimasah dari Uqbah dengan lafazh, _p-' 


il iili *j|J Jjt Yj (seorang muslim 


adalah saudara muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim 
menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada unsur 
penipuan, melainkan dia menjelaskannya kepadanya [si pembelij). 
Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, O- <0 <J*i (Ia mengetahui 


adanya cacat padanya ). Sanad riwayat ini hasan. 


j? J\ (dia nisbatkan kepada Hakim bin Hizam). 

+ ' ' ' ' ' 

Dalam riwayat itu disebutkan, “Dari Hakim”. Hai ini akan diterangkan 
pada bab “Berapa Batasan Diperbolehkannya Khiyar (memilih)” 
setelah 20 hadits. 


76 


FATHUL BAARI 


Adapun yang dimaksudkan di sini adalah lafazh, iIjj liJ u> Oli 

^ UgJ (apabila keduanya jujur dart menjelaskan, 

niscaya diberkahi bagi keduanya pada jual-beli mereka... dan 
seterusnya). 

Lafazh “ keduanya jujur ”, yakni dari sisi penjual dalam hai 
penawaran harga, dan dari sisi pembeli dalam hai pembayaran. 
Sedangkan lafazh “menjelaskan” yakni apa yang menjadi cacat, baik 
pada barang maupun harga. 

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa penjual dan pembeli akan 
mendapatkan berkah jika keduanya memenuhi syarat tersebut, yaitu 
jujur dan menjelaskan cacat barang yang diperjualbelikan. Berkah ini 
akan dihilangkan atau dicabut apabila keduanya berdusta dan 
menyembunyikan cacat yang ada. Namun, apakah berkah didapatkan 
oleh salah seorang di antara keduanya jika ia memenuhi syarat 
tersebut? Secara zhahir, makna hadits tersebut menunjukkan bahwa 
berkah tetap ia dapatkan. Ada pula kemungkinan terjadinya kesialan 
pada salah satunya berdampak pada yang lain, sehingga keberkahan 
barang yang dijual diangkat jika didapatkan unsur dusta serta upaya 
menyembunyikan cacat, hanya saja pahala tetap ada bagi yang jujur 
serta menjelaskan cacatnya, sedangkan dosa didapatkan oleh yang 
berdusta serta menyembunyikan cacat. 

Hadits di atas menjelaskan bahwa kepentingan dunia tidak dapat 
diraih dengan baik kecuali dengan melakukan sesuatu yang baik, dan 
kemaksiatan itu akan menghilangkan kebaikan dunia dan akhirat. 


20. Menjual Kurma Campuran 


yü J jj \& :Jü Ajw ^l ^ CJL- 

aJp 4il Jläi iJaJLsül 'jAj 

' * * ' * ' * / / 


FATHUL BAARI 


77 


* s * * ' * ' ' 

2080. Dari Abu Salamah, dari Abu Sa’id RA, dia berkata, 
“Kami diberi rezeki berupa kurma Jam ’, yaitu kurma campuran. Kami 
biasa menjual (menukar) dua sha’ dengan satu sha’.' Maka Nabi 
SAW bersabda, “ Tidak boleh [memikar/menjualj dua sha’ dengan 
satu sha dan tidak pula dua dirham dengan satu dirham. ” 


Keterangan Hadits : 

(j Bab menjual kurma campuran). Maksudnya, kurma yang terdiri 
dari berbagai jenis. Maksud Jj °y ^ ( kami diberi rezeki ) adalah kami 

mendapatkan pemberian. Adapun pemberian yang dimaksud adalah 
harta fai ’ di Khaibar yang biasa Nabi SAW bagikan kepada mereka. 
Sedangkan kurma Jam ’ telah ditafsirkan dalam hadits dengan makna 
kurma campuran. Namun, sebagian mengatakan bahwa ia adalah 
semua kurma yang tidak diketahui namanya, dimana pada umumnya 
kurma yang bermutu jelek lebih banyak daripada yang berkualitas 
tinggi. 

Judul bab ini bermanfaat untuk menghilangkan kesalahpahaman 
sebagian orang yang beranggapan bahwa kurma seperti itu tidak boleh 
dijual, sebab percampuran ini tidak berdampak negatif dalam transaksi 
jual-beli dikarenakan masih dapat dibedakan sehingga tidak dianggap 
sebagai cacat. Berbeda apabila dicampur dalam bejana sehingga 
kurma yang bermutu jelek tertutup oleh kurma yang baik. 

Pada hadits ini terdapat larangan melakukan barter kurma 
dengan kurma, jika berat salah satunya lebih banyak, begitu pula 
dengan dirham. Hai ini akan diterangkan pada bab “Apabila 
Seseorang Ingin Menjual (barter) Kurma dengan Kurma yang Lebih 
Baik Mutunya” di bagian akhir pembahasan tentang jual-beli. 


78 


FATHUL BAARI 


21. Tukang Daging dan Tukang Potong (Jagal) 


Jl ei Li ^ J>-j <&■ ^ yu~A j£- 

f * & * * # / 

jk yü 01 Jaj J\š Lü ^ aui J i 

j5rdl <^>r J d_~S Ji ^ilŠ J aJIp Aili 

''^ ‘ x ' * ' ' 

-Vi l-ü 01 4-1 p aüI <_5~^ cJä-j (*-$** Cj*-äIpJ3 

:JUi .^-ä-j ^ä-jJ OI c.JtO Olj i<d Oili <d Oili OI c-ii Olš cll*0 

< * ?. f O ; V U 

.<5 c—oi -Va ^ tV 


2081. Dari Abu Mas’ud, dia berkata: Seorang laki-laki dari 
kalangan Anshar yang dipanggil Abu Syu’aib berkata kepada 
budaknya yang berprofesi sebagai tukang potong (jagal), “Buatkan 
untukku makanan yang mencukupi lima orang, sesungguhnya aku 
ingin mengundang Nabi SAW di antara kelima orang itu. Aku telah 
mengetahui dari wajahnya bahwa beliau sedang lapar.” Dia 
mengundang mereka, dan datang bersama mereka seorang laki-laki. 
Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, 
apabila engkau mengizinkannya, maha izinkanlah; dan jika engkau 
menghendaki supaya ia pergi, maka ia akan pergi.” Dia berkata, 
“Tidak, bahkan aku mengizinkannya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab tukang daging dan tukang potong). Demikian judul bab 
yang tercantum. Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan 
lima bab kemudian, dan ini lebih sesuai, karena di tempat itu akan 
disebutkan secara berurutan bab-bab yang berkaitan dengan profesi. 

<ü Jläi (berkata kepada budaknya yang berprofesi 
# # * 

sebagai tukang potong ). Dalam pembahasan tentang mazhalim 


FATHUL BAARI — 79 


(kezhaliman), disebutkan melalui jalur lain dari Al A’masy dengan 
lafazh, jf&J il OtST ( Beliau memiliki budak seorang tukang daging). 

Seluruh jalur periwayatan menyatakan bahwa hadits ini termasuk 
hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas’ud, kecuali riwayat 
yang dinukil oleh Imam Ahmad dari Ibnu Numair dari Al A’masy 
dengan sanad- nya, yangmana dikatakan, “Diriwayatkan dari seorang 
laki-laki di kalangan Anshar yang biasa dipanggil Abu Syu’aib, dia 
berkata, ‘Aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku mengetahui di 
wajahnya bahwa beliau sedang lapar. Maka aku mendatangi budak 
milikku...’ laiu disebutkan hadits selengkapnya.” 

Imam Muslim menambahkan dalam sebagian jalur 
periwayatannya, “Dari Al A’masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir”. 
Faidah hadits ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang ath’imah 
(makanan). 


22. Apa yang Dihilangkan oleh Dusta dan Menyembunyikan 
Cacat dalam Jual-beli 


^ Aiil f' y>- J* jj xs- j* 

J lj jl— l5^Äi \ j » jllsüb 01*~il ijlj 

' / / / / •" 

\jjjT j LiT 01 j ii jy ü-W» Oli -\šj& 

* / / * ^ * * 




2082. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin 
Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Penjual dan pembeli 
berhak memilih selama keduanya belum berpisah —atau beliau 
bersabda “hingga keduanya berpisah’’— Apabila keduanya jujur dan 
menjelaskan (cacatnya), niscaya diberkahi untuk keduanya pada jual- 
beli mereka. Apabila keduanya menyembunyikan (cacat) dan 
berdusta, maka berkah jual-beli keduanya akan dihilangkan ” 


80 


FATHUL BAARI 


Keterangan : 

{Bab apa yang dihilangkan oleh dusta dan menyembunyikan 
cacat). Maksudnya, berkah dalam jual-beli. Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Hakim bin Hizam yang telah disebutkan pada dua 
bab sebelumnya. Adapun hubungannya dengan judul bab cukup jelas. 


23. Firman Allah, -äi i jžfij i&üxi iilini i ijliT ^jüi U 

üyidij “Hai Orang-orang yang Beriman, Janganlah Kallan 
Memakan Riba dengan Berlipat Ganda." (Qs. Aali Imraan(3): 130) 


:Jli Jj> õjij* ^ ‘J* '<SJ* 

' / /• " /• /• ^ / 

{j* ^r 4 ' JÜI *i>d llj c. j*S\ j 


r 1 ^- 


2083. Dari Sa’id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “ Akan datang kepada manusia suatu masa 
dimana seseorang tidak peduli dengan cara ia mendapatkan harta, 
apakah dari yang halal atau dari yang haram." 


Keterangan Hadits : 

{Bab firman Allah Azza wa Jalla, “Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda. ”). 
Demikian yang disebutkan dalam riwayat An-Nasafi, yang hanya 
menyebutkan ayat Al Qur'an. Sementara selainnya telah 
mencantumkan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan pada bab 
“Orang yang Tidak Peduli dari mana Mendapatkan Harta”, dengan 
sanad dan matan yang sama. Barangkali dengan judul bab tersebut, 
Imam Bukhari mengisyaratkan pada riwayat yang dikutip oleh An- 
Nasa'i melalui jalur lain dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Js- 


FATHUL BAARI 


81 


ja ajO>! iiri' jiJ jü il^Ji OjiTl Oli) (Akan datang pada 


manusia suatu masa dimana mereka makan riba. Barangsiapa yang 
tidak memakannya, ia akan terkena oleh debunya). 


Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam tentang 
penafsiran ayat tersebut, J^i J* Ojšo 0? OlT 

j aa')} *** ^ ^!j ■***■' *10** f' J^* ij* - ' 

(Bentuk riba pada masa jahiliyah adalah seseorang memiliki 


piutang kepada orang lain untuk dibayar pada tempo tertentu. 
Apabila tempo tersebut telah tiba, maka dia berkata, “Apakah engkau 
akan melunasi atau menambah [riba]?’’ Apabila orang itu melunasi, 
maka ia akan mengambilnya. Tetapi apabila tidak melunasinya, maka 
jumlah utang bertambah dan tempo pembayaran diperpanjang). 


Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Atha' dan jalur Mujahid 
dengan redaksi seperti itu. Sedangkan dari jalur Qatadah dikatakan 
bahwa riba pada masa jahiliyah adalah, seseorang menjual suatu 
barang dengan pembayaran yang diakhirkan hingga waktu tertentu. 
Apabila telah jatuh tempo dan orang yang membeli belum mampu 
membayar, maka harganya ditambah disertai perpanjangan waktu. 

Dalam bahasa Arab, makna dasar kata “r/öa” adalah tambahan; 
baik tambahan tersebut terjadi pada sesuatu itu sendiri, seperti firman 
Allah Cjjj Ojsii ( tumbuh dan bertambah), atau penambahan pada 

penggantinya, seperti satu dirham ditukar dengan dua dirham. Ada 
juga yang berpendapat bahwa tambahan itu teijadi pada sesuatu itu 
sendiri dan penggantinya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa 
tambahan pada bendanya merupakan hakikat dari makna riba, 
sedangkan tambahan pada penggantinya merupakan makna majaz. 
Ibnu Suraij menambahkan bahwa makna yang kedua merupakan 
hakikat syar’i dari riba. Riba juga digunakan untuk semua jual-beli 
yang haram. 


82 


FATHUL BAARI 


24. Pemakan Riba, Saksi dan Penulisnya 


ä&g jjjii f.ji ur 'ui b Si \fj\ b jisi; 

il! jl* ^5i Uil Ijjü j^Jb ilb (jUJl [y Ollal!üi 

oy>\j UäJUi U ^^13 <bj j* ös-U- b^' YJ*J £p' 

1^3 (*-® dXbj\3 b*J 


Allah Ta 'ala berfirman, “ Orang-orang yang makan riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian Uu adalah disebabkan mereka berkata [berpendapat], 

‘Sesuagguhnya jual-beli itu sama dengan riba', padahal Allah leian 
menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, laiu terus berhenti 
[dari mengambil riba], maha baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu [sebelum datang larangan], Dan urusannya [terserah] kepada 
Allah. Orang yag mengulangi [mengambil riba], maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. 
Al Baqarah (2) 275) 


cJji Ui :cJlS i_r ^j UuJIp ^ j * ^ b^ 

x * ' 

„s, it O „» . 0 V *' * % * 0-- > .7 

{j*- |*j ^ f+le- jX>j Up *»» ^ y' 

y õjUUii 


2084. Dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah RA, dia 
berkata, “Ketika turun akhir surah Al Baqarah, maka Nabi SAW 
membacakan kepada mereka di masjid, kemudian beliau 
mengharamkan perdagangan khamer.” 


FATHUL BAARI— 83 


t_jW=> ^ ^ «y*-* J* 0^ 

" / ^ ^ / + ' 

tJÜui Jj ^d Jk-3 siil Lfc :^X-3 4^ Sl' 

* 1» y y " " 

J* J ‘5^ Jrj V CfS °>> j* J* J*~ lüili 

✓ ✓ y / y # / ^ 

01 J*ji S'jl 'J t^4' gj» c5^' J*-J .õjUo- 4 jOj ^-j Ja-j 

y y y y ^ ^ ^ ^ <y ^ ^ * % & * * s t q * 

iSs-r LJ5" Jjc=*i tOli" 0 -~a- fljy V ^ ^/siacj Jä-j3' r j>h 

:JUš ^Üj* C« tcJLü ;0ir \1<S «• ^1* 4J (jš r-^pxJ 

V/ # y y y y y 

.0 jn :0 ^ ofs 


2085. Dari Abu Raja', dari Samurah bin Jundub RA, dia 
berkata, “Nabi SAW bersabda, "Aku melihat [dalam mimpi] malam ini 
dua orang laki-laki mendatangiku laiu membawaku keluar ke negeri 
suci. Kami berangkat hingga sampai ke sungai darah. Padanya 
terdapat seorang laki-laki sedang berdiri, dari di tengah sungai 
terdapat seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laiu 
laki-laki yang berada di sungai datang. Apabila ia hendak keluar, 
moka laki-laki tädi melemparinya dengan batu di mulutnya hingga ia 
kembali ke tempat semula. Sedap kali ia datang untuk keluar, maka 
dilemparkan batu pada mulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. 
Aku berkata, ‘Apakah ini?’ Laki-laki (yang membawaku) berkata, 
‘Orangyang engkau lihat di sungai adalahpemakan riba '.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab pemakan riba, saksi dan penulisnya). Maksudnya, 
penjelasan tentang hukumnya. Adapun seharunya adalah; bab dosa 
atau celaan bagi pemakan riba... dan seterusnya. Dalam riwayat Al 
Ismaili disebutkan, “Dan kedua saksinya”. 


84 


FATHUL BAARI 


... pyü isS *ij o yyu_ *j| \jJ\ o^iTu jjJJi (orang-orang yang 

makan riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya... hingga akhir 
ayat). 

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Sa’id bin Jubair dari 
Ibnu Abbas tentang firman-Nya, “Mereka tidak berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) 
penyakit gild”, dia mengatakan bahwa yang demikian itu terjadi ketika 
dibangkitkan dari kubumya. 


Melalui jalur Sa’id dari Qatadah, dia berkata, “Itu adalah tanda 
pelaku riba di hari Kiamat, dimana mereka akan dibangkitkan seperti 
orang yang kesurupan.” Demikian juga yang diriwayatkan Ath- 
Thabari dari hadits Anas melalui jalur yang marfu ’. 


Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 
manusia akan segera keluar dari kubur mereka. Akan tetapi, orang 
yang memakan harta riba, riba itu akan tumbuh di dalam perutnya. 
Sehingga apabila ia ingin berjalan, niscaya jatuh seperti orang yang 
kesurupan. 


Ath-Thabari menyebutkan tentang firman-Nya, “ Yang demikian 
itu karena mereka mengatakan, ‘Sesungguhnya jual-beli sama dengan 
riba'.” Ketika dikatakan kepada mereka bahwa ini adalah riba yang 
diharamkan, maka mereka berkata, “Tidak ada perbedaan apakah kita 
menambah harga pada awal transaksi atau saat pelunasannya, maka 
Allah mendustakan mereka.” 


Ath-Thabari berkata, “Disebutkannya ‘memakan’ secara khusus, 
karena makanan mereka —orang-orang yang diturunkan tentang 
mereka ayat tersebut— adalah riba. Namun, ancaman tetap berlaku 
bagi semua pelaku riba, baik ia memakan hasil riba tersebut atau 
tidak.” 


Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. 
Pertama, adalah hadits Aisyah, «&' cJjJ & 

X * / x X 

x* •‘‘"xx* x*x * * * 

jiixh ^ (Ketika turun akhir surah Al Baqarah, 


FATHUL BAARI — 85 



Nabi SAW membacakannya kemudian beliau mengharamkan 
perdagangan khamer ), seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab 
tentang masjid. Sedangkan tentang diharamkannya perdagangan 
khamer akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang jual-beli. 
Kedua , adalah hadits yang panjang dari Samurah tentang mimpi Nabi 
SAW, yang telah dijelaskan secara mendetail pada pembahasan 
tentang jenazah. Adapun di tempat ini, Imam Bukhari hanya 
menyebutkan kisah tentang orang yang memakan harta riba. 

Ibnu At-Tin berkata, “Pada kedua hadits di bab ini tidak 
disinggung tentang penulis riba dan saksinya. Kemungkinan kedua 
persoalan itu disebutkan Imam Bukhari untuk dimasukkan dalam 
kategori pemakan riba, karena keduanya telah membantu melakukan 
riba. Akan tetapi, yang demikian itu hanya berlaku bagi mereka yang 
mendukung pelaku riba atas perbuatannya. Adapun mereka yang 
menulis atau menyaksikan kejadian sekadar meliput dan dapat 
memberi kesaksian yang sebenamya atas peristiwa itu, maka mereka 
tidak termasuk dalam ancaman di atas. Hanya saja yang masuk adalah 
mereka yang menolong pelaku riba dengan bertindak sebagai penulis 
dan menjadi saksi, maka posisi mereka seperti orang yang mengatakan 
[dalam firman Allah], $1 ji* ui] ( Sesungguhnya jual-beli sama 

seperti riba). 

Di samping itu, hadits Aisyah mencakup tentang turunnya akhir 
surah Al Baqarah, termasuk firman Allah, <*»' (Allah 

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba), dan firman-Nya, 

a^fli J\ jIjj li!j (Apabila kalian melakukan transaksi 

* ' * 

utang-piutang hingga batas waktu yang ditetapkan, maka tulislah), 
serta firman-Nya, li! (Dan persaksikanlah apabila kalian 

melakukan transaksi jual-beli). 

Allah SWT memerintahkan untuk mencatat dan mengadakan 
persaksian dalam jual-beli yang dihalalkan-Nya, maka hai ini 
memberi pemahaman tentang larangan mencatat dan menjadi saksi 
atas riba yang diharamkan-Nya. 


86 — FATHUL BAARI 



Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang 
tegas tentang penulis dan saksi. Dalam riwayat Imam Muslim dan 
selainnya dari hadits Jabir disebutkan, jsi yi,} «uit Äi Ju in j ja 

Ay> J (►* : d-uli,} «ulT) iirjij (Rasulullah SAWmelaknat 

pemakan riba, orang yang memberi [orang lain supaya 
memakanjnya, penulis dan kedua orang saksinya. Beliau bersabda, 
"Mereka sama dalam hai dosa. ”). 


Para penulis kitab Sunan meriwayatkan dari jalur Abdurrahman 
bin Abdullah bin Mas’ud, dari bapaknya [dan dinyatakan shahih oleh 
Ibnu Khuzaimah], «luti,} ikj} ujt jTi Ji,j ü* ist J> i>i 'JÄ 

j (Rasulullah SA W melaknat pemakan riba, orang yang memberi 
[orang lain supaya memakanjnya, saksi dan penulisnya). 


Sedangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, ^luli,} 

(kedua orang saksinya). Dalam riwayat An-Nasai melalui jalur lain 
dari Ibnu Mas’ud disebutkan, Ji 0 ‘yyL iilT} olluli,} JTT 

J" - J dCJ (Pemakan riba, orang yang memberi 


[orang lain supaya memakanjnya, saksi dan penulisnya terlaknat 
melalui lisan Muhammad SA W). 


25. Pemberi Riba 


<y J^ & 'j-uT JjJi Jii? äi jJj 

yi; Djj J—»jj ^ J® vJh .JuJ jU-Š” 

äj"* ji d)lST üjj .öySlõj y'j jJdiäJ Sl j^JlJl Jjsj 
C°jl IjäJIj üjUäj JJ ^3 1 jälCaJ Jlj öj-Ju Jj oJäÄ 

.(jjuL S? cJü' u jj y äi ji aj 


FATHUL BAARI — 87 



Berdasarkan firman Allah Azza Wa Jalla, “Hai orang-orang 
yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa-apa 
yang tersisa dari riba jika kamu benar-benar beriman. Maka jika 
kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang 
berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu 
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari 
(adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua 
dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi 
balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, 
sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) (Qs. Al 
Baqarah (2): 278-281) 

Ibnu Abbas berkata, “Ini adalah ayat terakhir yang turun kepada 
Nabi SAW.” 


OU«J ubto- IJLP lj ^)1 C-Jl J :JVJ <Uä*- jj öy j£ 

ls&J O^J 0*5 o* ^ Jj** (^' 

/ / / * * 

Jl 0*^J 0' lj j£ 


2086. Dari Aun bin Abi Juhaifah, dia berkata, “Aku melihat 
bapakku membeli seorang budak tukang bekam. Aku bertanya 
kepadanya, maka dia berkata, ‘Nabi SAW melarang harga anjing dan 
harga darah, beliau melarang orang yang membuat tato dan yang 
dibuatkan tato, pemakan riba dan yang memberi riba, serta melaknat 
pembuat gambar’.” 


88 — FATHUL BAARI 



Keterangan Hadits: 


(Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, “Hai orang-orang 
yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa-apa 
yang tersisa daripada riba jika kamu benar-benar beriman... hingga 
firman-nya... dan mereka tidak dizhalimr). Demikian yang terdapat 
pada semua riwayat, sementara dalam riwayat Ad-Dawudi disebutkan 
—hingga firman-Nya— jangan kalian menzhalimi dan dizhalimi. 
Yakni, jangan menzhalimi dengan mengambil tambahan dan jangan 
pula menzhalimi dengan menahan harta pokok. 

cJjj äjl y-T «ii jh Jlä (Ibnu Abbas berkata, “Ini adalah 

* * * X 4 

ayat yang terakhir turun...”). Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini 
dengan sanad yang maushul melalui jalur Asy-Sya’bi dari Ibnu 
Abbas. Kemudian Ad-Dawudi menanggapi bahwa ada kemungkinan 
pemyataan ini merupakan kesalahan atau perbedaan pendapat dari 
Ibnu Abbas, karena riwayat yang dinukil Imam Bukhari dari Ibnu 
Abbas menyatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah, 

(Dan takutlah akan hari dimana kamu akan kembali 

padanya kepada Allah). Dia berkata, “Barangkali periwayat keliru 
karena dekatnya ayat ini dengan ayat di atas.” Akan tetapi tanggapan 
dia dikritik oleh Ibnu At-Tin bahwa dialah yang keliru, sebab yang 
termasuk cakupan ayat yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari pada 
judul bab adalah firman Allah, “ Dan takutlah akan hari dimana kamu 
akan kembali padanya kepada Allah”. Ini merupakan ayat terakhir 
yang dia sebutkan berdasarkan perkataannya, “Hingga firman-Nya, 
L Dan mereka tidak dizhalimi ’.” Ayat inilah yang dia maksudkan 
dengan perkataannya “Ini adalah ayat yang terakhir turun”. Seakan- 
akan maksud Imam Bukhari menyebutkan atsar dari Ibnu Abbas ini 
adalah untuk menafsirkan perkataan Aisyah, y-T j, cijl UJ 

^ o 

öjAJ' (Ketika turun ayat-ayat terakhir surah Al Baqarah ). 



(Aku melihat bapakku membeli 


seorang budak tukang bekam, maka aku bertanya kepadanya). Secara 


FATHUL BAARI 


89 



zhahir, pertanyaan ini berhubungan dengan apa yang dibeli. Hai itu 
tidak sesuai dengan jawaban yang dikemukakan, yaitu hadits yang 
melarangnya. Sebenamya kalimat ini mengalami peringkasan, 
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang dikutip oleh Imam 
Bukhari di akhir pembahasan tentang jual-beli melalui jalur lain dari 


Syu’bah dengan lafazh, CiJJi j* isit-i c t 


(Beliau membeli tukang bekam laiu memerintahkan alat bekamnya 
untuk dirusak, maka aku bertanya kepada beliau mengenai hai itu). 
Ini menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut berhubungan dengan 
perusakan alat bekam, dan ia selaras dengan jawaban yang diberikan. 


Sikap Abu Juhaifah yang merusak alat bekam memberi asumsi 
bahwa ia memahami larangan yang ada pada hadits bersifat haram, 
maka ia bermaksud menutup jalan ke arah itu. Seakan-akan dia 
memahami bahwa budak tersebut tidak mau mematuhi larangan dan 
tidak mau meninggalkan usaha bekam, sehingga dia memerintahkan 
untuk merusak alat bekamnya. Adapun pembahasan mengenai mata 
pencaharian membekam akan diterangkan setelah beberapa bab. 

XaJ e> (dan melarang orang yang membuat 

tato dan yang minta dibuatkan tato). Maksudnya, larangan untuk 
melakukan keduanya, sebab yang dilarang adalah perbuatannya, 
bukan orangnya. 


JSTj (orang yang makan riba dan orang yang 

memberi [orang lain untuk memakanjnya). Dalam riwayat ini, kalimat 
di atas disebutkan setelah larangan bagi pembuat tato. 


Kemudian ada perubahan dalam riwayat ini, dimana lafazh 
(i melarang ) diganti dengan 'JX ( melaknat). Pada akhir pembahasan 
tentang jual-beli dan thalak (cerai) disebutkan dengan lafazh, j*) 
ÜTyj JTT) Jij (melaknat tukang tato dan yang 

minta ditato serta pemakan riba dan yang memberi [orang lain untuk 
memakanjnya). 


90 — FATHUL BAARI 


26. Allah Memusnahkan Riba dan Menyuburkan Sedekah, Allah 
Tidak Menyukai Orang yang Tetap dalam Kekufuran dan Selalu 

Berbuat Dosa 


:JU ajjI 4 jl Ju jj* j* 

/ / X ? ' ' ' 

9^ 6 >> S. s \ 

äXJU AjlaLa :J yu ^ L Aü' J 



2087. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ibnu Al Musayyab berkata: 
Abu Hurairah RA berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Sumpah (dustaj itu melariskan dagangan, dan 
menghilangkan berkah 


Keterangan Hadits : 

(Bab Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah 
tidak menyukai orang yang tetap dalam kekufuran dan selalu berbuat 
dosa). Ibnu Hatim meriwayatkan melalui jalur Al Hasan, dia berkata, 
“Yang demikian itu adalah pada hari Kiamat. Allah memusnahkan 
riba pada hari itu beserta para pelakunya.” Ulama yang lain berkata, 
“Maksudnya, bahwa urusan riba akan semakin minim”. 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Muqatil bin 
Hayyan, dia berkata, iäsw iii JaJJ iij oj Uj ja ülS* u 


(Apa yang berasal dari riba meskipun bertambah banyak hingga 
orang-orang iri terhadap pelakunya, sesungguhnya Allah akan 
memusnahkannya). 


Pemyataan ini berasal dari hadits Ibnu Mas’ud yang 
diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang hasan dari 
Nabi SAW, ji J\ ö\j üj {Sesungguhnya riba meski 

sangat banyak akhirnya akan kembali sedikit). 


FATHUL BAARI 


91 



Abdurrazzaq dan Ma’mar meriwayatkan, dia berkata, 'i Jj' tuul» 

jsw J*- ^ (Kami mendengar bahwasanya 

tidak akan datang kepada pelaku riba empat puluh tahun hingga 
dimusnahkan). 

äTj-U (terhadap keberkahan). Riwayat ini dinukil pula oleh 

Anbasah bin Khalid dari Yunus yang dikutip oleh Abu Daud. Dalam 
riwayat Ibnu Wahab dan Abu Shafwan yang dikutip oleh Imam 
Muslim disebutkan, ( Terhadap keuntungan). Anas bin Iyadh 

menukil keduanya, sebagaimana yang dikutip oleh Al Ismaili. 
Kemudian Al-Laits meriwayatkan dengan lafazh, u-liOJ l 

( Memusnahkan mata pencaharian). Riwayat ini dikuatkan oleh Ibnu 
Wahab, sebagaimana yang dikutip oleh An-Nasa'i Al Ismaili 
cenderung untuk menggunggulkan riwayat ini. Terjadi perbedaan 
mengenai lafazh ini dari Al-Laits, sebagaimana perbedaan yang terjadi 
dari Yunus. Al Mizzi dalam kitab Al Athraf melakukan kekeliruan 
dalam menisbatkan lafazh ini kepada para perawinya, sebagaimana 
diketahui dari keterangan yang saya kemukakan. 

Ibnu Al Manayyar berkata, “Sepertinya hadits ini merupakan 
penafsiran ayat tersebut, karena riba adalah tambahan sedangkan 
pemusnahan adalah pengurangan. Laiu, bagaimana keduanya bisa 
berkumpul? Dalam hai ini hadits tersebut menjelaskan bahwa sumpah 
dusta meskipun dapat menambah keuntungan harta, sesungguhnya ia 
telah menghilangkan keberkahan. Demikian pula dengan firman 
Allah, Vj^Ii äi jkjj ( Allah memusnahkan riba), yakni memusnahkan 

keberkahan jual-beli yang mengandung riba, meskipun kuantitasnya 
bertambah. Namun, dihilangkannya keberkahan akan berakibat 
berkurangnya jumlah harta di dunia seperti yang disebutkan dalam 
hadits Ibnu Mas’ud, serta hilangnya pahala di akhirat berdasarkan 
penakwilan yang kedua. 


92 — FATHUL BAARI 


27. Tidak Disukainya Sumpah dalam Jual-beli 


. f ^ " .Of f O 0 * * I. ° ° i V l V 

o\ <up A»t jj aJ)' j-p jt- j^>-j\ -M- ^ 

Ja*j j»J C* Qj ^ia-P-1 JLŽJ AüU ^JÜä 3 <J^ j-&j Ä*Lw *>Iä-j 

<üii -l^u J jjuUI tM) j 4š* 


2088. Dari Ibrahim bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Abi 
Aufa RA, “Sesungguhnya seorang laki-laki menempatkan barang 
sedang dia berada di pasar. Laiu dia bersumpah atas nama Allah telah 
memberikan dengan barang itu apa yang ia tidak berikan —dengan 
tujuan— untuk menjerat seorang laki-laki dari kaum muslimin, maka 
turunlah ayat ‘ Sesungguhnya orang-orang yang menjual (menukar) 
perjanjian dengan Allah serta sumpah-sumpah mereka dengan harga 
yang sedikit' (Qs. Aali Imraan (3): 77) 


Keterangan Hadits : 

(Bab tidak disukainya sumpah dalam jual-beli ). Maksudnya, 
tidak disukai secara mutlak. Apabila sumpah itu dusta, maka haram 
hukumnya. Sedangkan apabila sumpah itu benar dan jujur, maka 
hukumnya makruh. 


Disebutkan dalam kitab Sunan dari hadits Qais bin Abu 
Gharzah, dari Nabi SAW, ajjjlii LilkJij ’yj}\ üj l* 

äšjIaIu (Wahai para pedagang, sesungguhnya jual-beli dihadiri oleh 
perkataan sia-sia dan sumpah, maka liputilah ia dengan kejujuran). 


Dalam hai ini ada pendapat yang mengatakan bahwa sebab yang 
disebutkan dalam hadits adalah bersifat khusus, sedangkan judul bab 
di atas bersifat umum, akan tetapi cakupan umum itu disimpulkan dari 
firman-Nya “dan sumpah-sumpah mereka Dalam pembahasan 


FATHUL BAARI 


93 



tentang kesaksian akan disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini 
dari hadits Ibnu Mas’ud, yakni keterangan yang mendukung 
keumuman ayat tersebut. 


28. Tukang Sepuh 


4-ip Aili 4))! J (_/* 

✓ “ ✓ * / ^ v /• 

:^fp } Op >iV‘ V! £4* ju} .U&. V 

J>‘^| V! : Jlä 


Thawus berkata dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW bersabda, 
“Tidak boleh dipotong rumputnya. ” Abbas berkata, “Kecuali Idzkhir, 
sesungguhnya ia untuk tukang sepuh mereka.” Beliau SAW bersabda, 
“Kecuali idzkhir .” 


^ ^ 01 0*-^ J* : Ü* 

JA JA CtjiJ, J Liir :Jii \% ö\ S>f 

oSjl liii lšjCi ULj Lill OkS^j 

X xx “ / ' ✓ * ✓ 

OApij 4 JLp A>ll ^üs* aü! J y*j C—J äL^Uj ^-^j! j! 

✓ xx x x x x ~ x 

. i 9 < . { © 9^- /" 9 jf /” . / 5# . 

^ "* ■" 0 f • f ^ 0 ^ f *1 "'-f''* x I c° ' • f ' i ' 0 

õ* ***' <->> j^^y. <->> ^ ^ 

* * ' 0 /S f' s o . $ & . 


2089. Dari Ali bin Husain bahwa Husain bin Aü RA 
mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ali berkata, “Aku memiüki 
unta tua yang menjadi bagianku dari harta rampasan perang, dan Nabi 
SAW memberikan kepadaku unta tua dari bagian yang 1/5. Ketika aku 
hendak melakukan malam pertama dengan Fathimah binti Rasulullah 


94 — FATHUL BAARI 


SAW, maka aku berjanji kepada seorang laki-laki tukang sepuh dari 
bani Qainuqa' untuk pergi bersamaku agar kami dapat membawa 
pulang idzkhir. Aku bermaksud menjualnya kepada para tukang sepuh 
untuk aku gunakan mengadakan walimah pemikahanku.” 


aIÜp iil iil Sj^j 0' ii' O& CH' ü* ^ 

j*ij äS-1* ^j>- aüI 01 :Jli 

✓ j» ^ ^ 

liAOiÄj *y tjl^j äpII* cJO- IIjIj 

# ^ O' ^ 

Ii>_jLk^Jl JLp ^Lp J li j .i-O *yi l^jažl JaiüJLi lij-is yL; 

:o^Lp J Ui ._yPÕ*yi 'yi : Jlü .llü^-j oU-Jj llxplyg) I 
Jqp J li . 4Jl^J. Jjlfj Jiäjl jt ys> ^liolia U 

.UjjJj LxpCal ^^p (_->l_AjJl 


2090. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah dan tidak 
halal hagi seorang pun sebelumku dan tidak pula sesudahku. Hanya 
saja dihalalkan bagiku sesaat dari waktu siang. Tidak boleh dipotong 
rerumputannya, tidak ditebang pepohonannya, tidak diusik binatang 
buruannya dan tidak dipungut barang temuannya kecuali untuk 
diumumkan' .” Abbas bin Abdui Muthallib berkata, “Kecuali idzkhir 
untuk tukang sepuh kita dan atap rumah kita.” Beliau bersabda, 
“Kecuali idzkhir .” Ikrimah berkata, “Apakah engkau tahu apa yang 
mengusik binatang buruannya? Yaitu mengusir dari tempat 
berteduhnya dan kamu menempati tempatnya.” Abdui Wahhab 
berkata dari Khalid, “Untuk tukang sepuh kita dan kuburan-kuburan 
kita.” 


FATHUL BAARI 


95 



Keterangan Hadits : 


(Bab tentang tukang sepuh). Ibnu Al Manayyar mengatakan, 
j udul bab ini dan bab-bab sesudahnya menunjukkan bahwa yang 
demikian itu terjadi pada zaman Nabi SAW dan beliau tidak 
melarangnya. Oleh karena itu, ini merupakan penegasan akan 
bolehnya hai itu, sedangkan yang lainnya ditetapkan berdasarkan 
qiyas (analogi). 


iJsUb (saya melakukan malam pertama dengan Fathimah). 

Hai ini akan dibicarakan pada 1/5 bagian harta rampasan perang. 
Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, 
°ja yp-j olf-tj (Aku mengikat janji dengan seorang läki¬ 


läki tukang sepuh dari bani Qainuqa'), yaitu salah satu suku Yahudi. 
Dari sini dapat disimpulkan tentang bolehnya bekerja sama dengan 
tukang sepuh meskipun dia bukan seorang muslim. Maka, adanya 
kerusakan pada profesi tidak mengharuskan kita meninggalkan keija 
sama dengan orang yang bekerja di bidang itu. Barangkali Imam 


Bukhari mengisyaratkan kepada hadits, 1' oiTi 


(Manusia paling dusta adalah tukang pewarna dan tukang sepuh). 
Hadits ini mudhtharib. 


29 . Ahli Gigi dan Pandai Besi 


jt Q oiT :Jl5 'j* 
JU V :JU .SliuSf J$(s <^S Jil J, Ji J ÕlT, 

Aili y£\ y icJLäš 

' ' V |,- £ f' •" *. ' ^ a ' tl** ' _ / ojj 

ÜJjj yl* .tLotJ 


96 — FATHUL BAARI 



LJjdi ^jÜ?l uljj Jlžj i^iJi Cj'j3') :cJju* 

O / / # Sl, / # ^ /. $, f 

.(iJL^P i y^ j\ <!& Jbxii ^1 


2091. Dari Abu Dhuha, dari Masruq, dari Khabbab, dia berkata, 
“Dahulu aku adalah ahli gigi pada masa Jahiliyah, laiu aku memiliki 
piutang pada Al Ash bin Wa'il. Aku mendatanginya untuk minta 
dilunasi. Namun dia berkata, ‘Aku tidak akan membayamya hingga 
engkau kafir terhadap Muhammad SAW’. Aku berkata, ‘Aku tidak 
akan kafir hingga Allah mematikan dan membangkitkanmu’. Ia 
berkata, ‘Berilah tangguh hingga aku mati dan dibangkitkan, diberi 
harta dan anak, laiu aku akan melunasi utangku kepadamu’. Maka 
turunlah ayat, 'Dan apakah engkau tidak melihat orang yang kafir 
terhadap ayat-ayat Kami dan ia mengatakan; pasti aku akan diberi 
harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat 
perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah ?’” (Qs. Maryam (19): 
77-78) 


Keterangan Hadits : 

Ibnu Duraid berkata, “Makna asal kata Al Qain adalah pandai 
besi, kemudian orang Arab menggunakan kata itu untuk semua jenis 
keterampilan tangan.” 

Az-Zajjaj berkata, “Makna Al Qain adalah orang yang 
memperbaiki gigi, sementara makna dasamya adalah Al Haddad 
(pandai besi).” Seakan-akan Imam Bukhari berpedoman pada 
pendapat yang mengatakan adanya perbedaan antara lafazh Al Qain 
dengan Al Haddad. Laiu hadits yang dia sebutkan dalam bab di atas 
hanya menyebutkan tentang Al Qain (ahli gigi). Sepertinya Imam 
Bukhari memasukkan “pandai besi” ke dalamnya, karena ada 
kesamaan keduanya dari segi hukum. 

Hadits ini akan disebutkan pada tafsir surah Maryam. 
Sedangkan maksud perkataan Ummu Aiman "ana qayyantu aisyah” 
adalah aku menghias Aisyah. 


FATHUL BAARI— 97 



Al Khalil berkata, “Makna ‘ Al-Taqyin ’ adalah berhias. Maka, 
seorang biduanita dinamakan Qainah karena selalu berhias.” 


30. Tukang Jahit 


isi ^ ddi; y ^ ikli J j ii Jii j 

(. ^L*JaJ j aJlp aüI ^ JLp3 QsL^- jj IJj-fij 

* ' ' ' ' 

dJÜi J\ 'fLj iil ii J^ij ^ i^3i : jjJU 'J [jj J li 

«.Li <uj IS y>j I ypt- jJl-j <lJLp Aili aü' J^jil k—;jü ^lÜl 
.CÜJi °J|>- ^ ilfjd! jJLj iü il Jt* yji iJi> cijij 

o^o " ä! , £ /' ž," " ; 

. ^ k ■ - I tj^l A-li . JlÜ 


2092. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwasanya ia 
mendengar Anas bin Malik RA berkata, “Sesungguhnya seorang 
tukang jahit mengundang Rasulullah SAW untuk jamuan makan yang 
ia buat.” Anas bin Malik berkata, “Aku pergi bersama Rasulullah 
SAW untuk jamuan makan tersebut, laiu didekatkan kepada 
Rasulullah SAW roti dan masakan kuah yang ada padanya dubba' dan 
qadid (dendeng), maka aku melihat Nabi SAW berusaha mendapatkan 
dubba' dari pinggir piring.” Anas berkata, “Maka aku senantiasa 
menyukai dubba' sejak hari itu.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab tukang jahit). Al Khaththabi berkata, “Hadits yang 
disebutkan pada bab-bab ini menunjukkan bolehnya menyewa jasa. 
Sementara dalam masalah menjahit terdapat makna yang lebih dari 
itu, sebab pada umumnya benang yang digunakan menjahit adalah 
milik tukang jahit, sehingga ada dua unsur yang ada padanya; yaitu 


98 


FATHUL BAARI 


jasa dan benda. Dengan demikian, secara logika hai ini tidak 
diperbolehkan, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, 
syariat telah mengukuhkannya. Demikianlah, praktik ini sudah 
mengakar dalam masyarakat. Hadits ini akan diterangkan pada 
pembahasan tentang ath’imah (makanan). Dalam hai ini, menjahit itu 
tidak menghilangkan harga diri.” 


31. Tukang Sulam (Tenun) 


/ -- -- \ x y y £ 

Ofrli- :JU -UP ÄI vT, 't ! J15 1 'j* 

y f y 0 y y 

äJLjüI : J JJLi ^äSjJt L» üjj-til :Jli- 3^^ Õl^«1 

Xg ^-5^1 Ui 4i)l JL icJli ~~li 

✓ / // ** XX X X *x 

tSjljl dl tQl (JLj 4* ii' jt* liiati 

^4^1 ^/XnJ iJUi cL^JU-yS^I Aül J j-xj Ü^^aJI Jj>r j J Ui 

* y y y y 

4\ 4* J- - .j' 4 '-*'4^ £>-J 4 I^JäwJI ^i j»ilxj 4^ LS^ 3 
,i«C iy v li oUi Ui) (Sul 4 bL .UJUi-f li :f>ii S) J ui 
J li # Jk Spi I^L li &J :ji•> J ui 

x x x x 

.4$r cJisCi 


2093. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahal bin 
Sa’ad RA berkata, “Seorang wanita datang membawa burdah —dia 
berkata, “Tahukah kamu apakah burdah itu?” Dikatakan kepadanya, 
“Ya, ia adalah selimut yang pinggirannya disulam.”— wanita itu 
berkata, ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku menyulam ini dengan 
tanganku untuk aku pakaikan kepadamu’. Nabi SAW mengambilnya 
karena membutuhkannya. Laiu beliau keluar kepada kami dengan 
memakai burdah tersebut. Maka seorang laki-laki yang hadir berkata, 


FATHUL BAARI 


99 



‘Wahai Rasulullah SAW! Pakaikanlah ia kepadaku’. Beliau SAW 
bersabda, ‘ Baiklah Nabi SAW duduk di majelis itu, kemudian 
kembali dan melipat burdah laiu mengirimkannya kepada laki-laki 
tersebut. Orang-orang berkata kepadanya, ‘Engkau tidak bersikap 
baik, engkau memintanya dari beliau, padahal engkau telah 
mengetahui bahwa beliau tidak akan menolak orang yang meminta’. 
Laki-laki itu berkata, ‘Demi Allahi Aku tidak memintanya kecuali 
untuk menjadi kafanku pada saat aku mati’.” Sahal berkata, “Maka 
kain itu menjadi kafannya.” 


Keterangan : 

Dalam bab ini, disebutkan hadits Sahal tentang burdah yang 
telah dijelaskan pada bab “Orang yang Menyiapkan Kain Kafan” di 
pembahasan tentang jenazah. 


32. Tukang Kayu 


^Ui jp J, J\ J 

' ' / ^ / / / / ^ x 

xix 0 ' ts * st, S> ' K * \ * x xxx 

liCLl» xi oi ja\— ^i <üp <&i 4iii J y *j c~*j :Jl a 

0 ' x X 

'M Ir^ J ^s ö\ -j4- 

J Ji ^ JX Aj.xliii 

" X x * X X x 

9 / / X / / X 9 X ^ XX X X^XX /y A # \ 

.aIIp jxli aIIp amI aüI 


2094. Dari Abu Hazim, dia berkata: Beberapa laki-laki datang 
kepada Sahal bin Sa’ad dan bertanya kepadanya tentang mimbar, 
maka dia berkata, “Rasulullah SAW mengutus kepada fulanah — 
seorang wanita yang namanya disebutkan oleh Sahal— hendaknya 
engkau memerintahkan budakmu yang tukang kayu agar 
membuatkanku penyangga agar aku dapat duduk di atasnya apabila 


100 — FATHUL BAARI 



berbicara kepada manusia. Wanita itu memerintahkan budaknya untuk 
membuat dari kayu-kayu hutan. Kemudian budak itu datang 
membawanya, laiu wanita tädi mengirimkannya kepada Rasulullah 
SAW dan beliau memerintahkan agar diletakkan, laiu beliau duduk di 
atasnya.” 


JcJli JUH t ^ '-fy y C4 Ip %\ -iil J, 'J* 

Oli *Xxjü LLi ctJJ J^ ls^ 9 ^ 


/ / / 


fjj Oir liii .^2Jl <J c-Lli :Jli .c-ii 0} :JlS .IjllJ ^ 

c^Cai J1 Jl lL} 4^ i» jl> ?Jl lui JuÜJl 

* * * * * * * 

äi J/ J3i j J oSir Ju iiiU uiu; iir Ji &uh 

L5.ÜI .«iil ^jul c.J«Ui t*Jl I JU* liJUl JU j «ip 

* * * + * * ' / 

./lil J JUU Uiir U Ji uiu :Jli .UjUi j^ uiuu 


2095. Dari Jabir bin Abdullah RA bahwasanya seorang wanita 
dari kalangan Anshar berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai 
Rasulullah! Tidakkah aku membuatkan sesuatu untukmu agar engkau 
duduk di atasnya, karena aku memiliki budak tukang kayu?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Jika engkau mau.” Maka, wanita itu 
membuatkan mimbar untuk beliau. Pada hari Jum’at, Nabi SAW 
duduk di atas mimbar yang telah dibuat untuk beliau, maka terdengar 
jeritan pohon kurma yang biasa Nabi SAW berkhutbah di sampingnya 
hingga hampir-hampir terbelah. Nabi SAW turun sampai 
memegangnya laiu memeluknya. Maka pohon kurma itu terisak 
bagaikan isakan anak kecil yang dibujuk untuk diam hingga akhimya 
tenang. Beliau bersabda, “Pohon kurma itu menangisi dzikir yang 
biasa ia dengar .” 


FATHUL BAARI — 101 



Keterangan : 

Dalam bab ini, disebutkan hadits Sahal tentang kisah mimbar, 
serta hadits Jabir yang menyebutkan mimbar dan tangisan pohon 
kurma. Keduanya telah dijelaskan pada pembahasan tentang Jum’at. 
Ada kemungkinan yang mengatakan “pohon kurma itu menangisi 
dzikir yang biasa ia dengar ” adalah perawi hadits. Akan tetapi Waki’ 
menegaskan dalam riwayatnya dari Abdul Wahid bin Aiman bahwa 
yang mengucapkannya adalah Nabi SAW. Riwayat ini dinukil oleh 
Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari Waki’. 


33. Imam (Pemimpin) Membeli Kebutuhannya Sendiri 


4*- Äi ^Jl j** <4 

/ ^ 0 1 

J 0 * O & J O* \t-' * 0' * . ^ ' s > > 0 ' * s * o 

y l< v g aMI ^yj> iSy ^'J y*^ y* 

* // ✓ x / 

4^ S»i J4 ^ ^ il £ J 

* *2 

.!jM yy*- iS y^^J .oui 


Ibnu Ümar RA berkata, “Nabi SAW membeli unta dari Ümar.” 
Ibnu Ümar biasa membeli sendiri. Abdurrahman bin Abu Bakar RA 
berkata, “Seorang musyrik datang membawa kambing, laiu Nabi 
SAW membeli satu ekor kambing darinya. Beliau juga pemah 
membeli unta dari Jabir.” 





2096. Dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah RA, ia berkata, 
“Rasulullah SAW membeli makanan dengan tidak secara tunai dari 
seorang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besinya.” 


102 — FATHUL BAARI 



Keterangan Hadits : 

{Bab Imam membeli kebutuhannya sendiri). Demikian yang 
disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari selain Al Kasymihani. 
Sementara para periwayat lain tidak mencantumkan bab di atas. 
Sebagian periwayat lagi mencantumkan j udul bab “Seseorang 
Membeli Sendiri Kebutuhannya”. Judul bab ini berfungsi untuk 
menghilangkan dugaan sebagian orang bahwa yang demikian itu dapat 
mengurangi kewibawaan. 

y.^r j* {dan beliau —yakni Nabi SAW — membeli 

* * * - 

unta dari Jabir ). Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan dengan 
sanad yang maushul pada bab berikutnya. Dalam hadits ini 
diterangkan bahwa seorang yang terkemuka dan terpandang membeli 
sendiri kebutuhannya, meskipun dia memiliki pembantu yang dapat 
mengerjakan perbuatan itu, apabila hai itu dilakukannya untuk 
merendahkan hati dan meneladani Nabi SAW. 

Dalam hai ini, tidak diragukan bahwa Nabi juga memiliki 
pelayan yang dapat mengeijakan hai itu, tetapi beliau melakukannya 
untuk mengajarkan kepada umatnya sekaligus untuk menetapkan 
syariat. 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang 
membeli makanan dari orang Yahudi, yang akan disebutkan pada 
bagian awal pembahasan tentang gadai. 


34. Membeli Hewan dan Keledai 


>> 9 


Jj 01 Jli UaJ dJüi OJxj Ja> aJp Ja j yCSr °j\ 1 lil J 

* * * * 

4^ S»i fJl Jli il JJl Jtij 

lAje 

" / / / / 


FATHUL BAARI — 103 



Apabila seseorang membeii hewan atau unta sementara dia 
—penjual— berada di atasnya, maka apakah hai itu sudah dianggap 
serah terima sebelum dia turun? 

Ibnu Ümar RA berkata, “Nabi SAW bersabda kepada Ümar, 
‘Juallah kepadaku unta yang sulil (ditundukkan)' 


c-lS" : Jli U-flp 1 <&i -d jt jS*- J* Ot-d jt J* 

* ^ / / / // /■ / 

"JLp J; li tCpl} jiü- ^ (jaJli üjP ,i pj aIp aa 

' ' * ' ' ^ ^ 

L* ;Jli • 1 ~ ijLÄi aJp amI 

; Jli p Addj AidJ J Jli .didli CpIj ( ^d>r t_d d°i :c~ii 
: Jli .±.3 Ai jd iüi Jp &\ ’ 4 'j dU dYji dO 
l'd :Jli .d Jl :dii ?d ‘ r i ijd :Jli p :dii fdp 
pdJ Sp pjji 01 ^d-U op J 01 :dii 

JrpJli Iili .joli Jj!) l*' :Jli .JpP fdj j 

/ / / / / 

S . } . jt ut M ' . 9 * ' m i ' ' S * <" « 

^ ^ i f * .. 9 r/ J ... / * 9 tl- ^ i, ^ 0 ^ I. 

/»-i .ajju ^a oi jj^Xt :oli *jOJu^>r Ap-ji :jb 

^ ✓ «■' 

0 y ° ' y° ' y y° % 9 ' y 9* y *y y 9 'y ^ *y S *9 } y 

IüäcJ oiJjdL iO*Jij ^O-r® aJp aü! aüI (J yAj 

y y y y y y y y y y 

f-jj ;Jli 1 c..lt 0*ilii :Jli l5^ aj 

aJ Ojj Oi ^*li .oJJai odOi j JJsls J^^oli dJAd- 

y y y 

;Jlü oJj oüljajli .0i>Ji ;ji (J TtÄ-jli J^Ij ,J Ojji (Äiji 

‘Jl 0=4 <A & .j4i ‘Jp % &' :JJü 0 1 * 

.Ai*J oJUj oJJLJä- j>- :Jli (A^ 


104 — FATHUL BAARI 



2097. Dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah RA, dia 
berkata, “Aku pernah bersama Nabi SAW pada suatu peperangan, laiu 
untaku menjadi lamban dan kepayahan. Nabi SAW datang kepadaku 
seraya bertanya, ‘ JabirT Aku berkata, ‘Benar’. Beliau bertanya lagi, 

‘Ada apa denganmuT Aku berkata, ‘Untaku menjadi lamban dan 
kepayahan sehingga aku ketinggalan’. Beliau turun laiu mendorong 
unta itu dengan tongkatnya, kemudian beliau bersabda, ‘Naiklah!’ 
Aku pun menaikinya, sungguh aku telah melihatnya menggunakan 
pelana dari Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ‘ Apakah engkau telah 
menikahT Aku menjawab, ‘Ya’. Beliau bertanya pula, 'Gadis atau 
jandaT Aku menjawab, ‘Janda’. Beliau bersabda, l Mengapa hukun 
gadis agar engkau bercanda dengannya dan dia bercanda 
denganmuT Aku berkata, ‘Sesungguhnya aku memiliki saudara- 
saudara perempuan, maka aku memilih menikah dengan wanita yang 
dapat mengumpulkan mereka, menyisir mereka dan mengurus 
keperluan mereka’. Nabi SAW bersabda, ‘ Sesungguhnya engkau akan 
tiba. Apabila engkau tiba, maka itu cerdas dan cerdas'. Kemudian 
beliau bertanya, ‘ Apakah engkau akan menjual untamuT Aku 
menjawab, ‘Ya’. Beliau membelinya dariku satu Uqiyah. Kemudian 
Rasulullah SAW sampai lebih dahulu daripada aku, dan aku sampai 
pada pagi hari. Kami datang ke masjid dan aku mendapatinya di pintu 
masjid. Beliau bertanya, ''Apakah engkau baru saja sampaiT Aku 
menjawab, ‘Ya’. Beliau bersabda, 'Tinggalkan untamu laiu masuk 
dan shalatlah dua rakaat'. Aku masuk laiu shalat. Beliau 
memerintahkan Bilal untuk menimbang satu uqiyah untuknya, maka 
Bilal menimbang untuku hingga menjadi lebih berat dari anak 
timbangan. Aku berangkat hingga telah membelakanginya, Laiu 
beliau bersabda, ‘ Panggilkan Jabir untukku ’. Aku berkata, ‘Sekarang 
beliau akan mengembalikan unta kepadaku, dan tidak ada sesuatupun 
yang paling aku benci daripada itu’. Beliau bersabda, ‘ Ambillah 
untamu, dan harganya juga untukmu 


FATHUL BAARI — 105 



Keterangan Hadits : 


{Bab membeli hewan dan keledai). Dalam kedua hadits di bab 
mi tidak disebutkan tentang keledai. Seakan-akan, Imam Bukhari 
mengisyaratkan bahwa hukum keledai itu dimasukkan dalam hukum 
unta, karena kedua hadits itu hanya menyebutkan tentang unta. 
Sementara hukum yang disebutkan tidak dikhususkan pada sebagian 
hewan tertentu. 


&& öj£> j* 4* 'jkj jt sjb i 


'i)j (Apabila 


seseorang membeli hewan atau unta sementara ia -penjual- berada di 
atasnya, maka apakah hai itu sudah dianggap serah-terima). 
Maksudnya, ataukah ada syarat lain dalam serah-terima selain sekadar 
pelepasan hak kepemilikan dari penjual. Masalah ini akan disebutkan 
pada bab “Apabila Seseorang Membeli Sesuatu laiu 
Menghibahkannya Saat itu juga”. 


p* fej & Al ^ :U 4^ 2»» jižj 

^ {Nabi SAW bersabda kepada Ümar, “Juallah kepadaku!” 


Yakni, unta yang sulit ditundukkan). Ini adalah penggalan hadits yang 
akan disebutkan pada bab tersebut di atas. Kemudian Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Jabir tentang kisah penjualan unta miliknya. Ada 
pendapat yang mengatakan bahwa peperangan yang dimaksud adalah 
perang Dzatu Ar-Riqa’. 


35. Pasar-pasar pada Masa Jahiliyah yang Dipakai untuk Jual- 
beli pada Masa Islam 


CJIT :JU ajj! J\ Js. j lii J, jjs 'J* 

J* ficyi õir ilu .ÜäiÜi j y^ 

õ— 8 ^4) iil j/ü Q 


106 — FATHUL BAARI 


2098. Dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, 
“Ukazh, Majinnah dan Dzul Majaz adalah nama pasar-pasar pada 
masa Jahiliyah. Pada masa Islam, mereka merasa berdosa untuk 
melakukan jual-beli di pasar tersebut. Maka Allah menurunkan 
finnan-Nya, ‘ Tidak ada dosa hagi kamu untuk mencari karunia dari 
Tuhan kamu ’ pada musim haji. Demikian Ibnu Abbas membaca.” 


Keterangan : 

( Bab pasar-pasar pada masa jahiliyah yang dipakai untuk jual- 
beli pada masa Islam). Ibnu Baththal berkata, “Inti judul bab ini 
adalah bahwa tempat-tempat maksiat pada masa jahiliyah tidak 
dilarang untuk dijadikan tempat melakukan ketaatan pada masa 
Islam.” 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, yang 
telah disebutkan pada awal pembahasan tentang jual-beli, 
sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan tentang haji. 


36. Membeli Unta yang Mengidap Penyakit/4/ Him dan Belang 


Al Ha'im berarti menyelisihi maksud dalam segala hai. 


Sul* cJlTj y# Ui li Üis" JlS :Jli OÜL- ^ 

✓ e ✓ A / / 

,0 9 , | x || ^ *0 . , . / ^ 9/ * ✓ /* /■ J > 0 . ' <■'•,»* 0 i. 

{j* <£ AJii J j jV-j-Ä 

^ ^ + // * " /■ ✓ // 

( j * I JU ;JlÜ ;jLäi y* <Jl (.[^j caJ 

Oj ijkäi Oj-lsnJ <0jlj dMi lj UU jJS' J \jS' 


FATHUL BAARI — 107 



L~äi illi :Jli .Q-äilli :Jli .dliyu jlij lllfc IL1 dli-U 

* / y / 

" ^ ^ y A ^ ^ # ^ / // / ^ , 

V 4-ji^ Aili ^Ju^ <Ü)t g-l y3fl> tl^PO lJl-Ä3 1^$11 m ü 

. ^ « . 

.# 9 /■ , * * * 0 * 

i y*£" üu Ä x* £«w< .(_£j~tP 


2099. Dari Sufyan, dia berkata: Amr berkata, “Di sini ada 
seorang laki-laki yang bemama Nawwas, dia memiliki unta yang 
mengidap penyakit Al Him. Maka Ibnu Ümar pergi membeli unta itu 
dari sekutunya, laiu sekutunya datang kepadanya seraya berkata, 
‘Kami telah menjual unta itu’. Dia bertanya, ‘Kepada siapa engkau 
menjualnya?’ Sekutunya menjawab, ‘Kepada seorang tua yang 
sifatnya begini dan begini’. Ia berkata, ‘Celakalah engkau! Ia —demi 
Allah— adalah Ibnu Ümar’. Laiu dia mendatangi Ibnu Ümar dan 
berkata, ‘Sesungguhnya sekutuku telah menjual kepadamu unta yang 
mengidap penyakit Al Him, dan dia tidak mengenalmu’. Ibnu Ümar 
berkata, ‘Tuntunlah ia!’ Ketika orang itu telah menuntun untanya, 
maka Ibnu Ümar berkata, ‘Tinggalkanlah ia, kami telah ridha dengan 
keputusan Rasulullah SAW bahwa tidak ada penyakit yang menular 
dengan sindirinya tanpa ketentuan Allah’.” Sufyan telah mendengar 
dari Amr. 


Keterangan Hadits : 

{Al Ha'im berarti menyelisihi maksud dalam segala hai). Ibnu 
At-Tin berkata, “Kata Al Ha'im bukan perubahan dari kata Al Him, 
dan saya tidak mengetahui mengapa Imam Bukhari menyebutkannya 
di tempat ini.” 

Ath-Thabari berkata dalam kitab Tafsir- nya, “Kata Al Him 
adalah bentuk jamak dari kata Ahyam. Sebagian orang Arab 
mengatakan Al Ha 'im, dan bentuk jamaknya adalah Al Him.’’' 

Laiu dia berkata, “Unta yang mengidap penyakit Al Him adalah 
unta yang senantiasa kehausan, dimana ia minum dan tidak pemah 
merasa puas. Sebagian mengatakan bahwa unta yang mengidap 


108 — FATHTJL BAARI 


penyakit ini adalah unta yang berpenyakit belang, sehingga ia selalu 
kehausan karena panasnya penyakit itu. Ada pula yang mengatakan 
bahwa ia adalah gejala penyakit belang.” 

Kemudian Ath-Thabari menyebutkan beserta sanad- nya melalui 
jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, 
(*!$!' OyjjUii (Mereka minum sebagaimana minumnya Al Him ), 

yakni unta yang senantiasa kehausan. Melalui jalur Ikrimah dikatakan, 
“Ia adalah unta yang ditimpa kehausan, laiu ia minum hingga binasa.” 

'pL*j ült *CaÄ( s Zye>) (kami ridha dengan 

keputusan Rasulullah SAW), yakni keputusan hukum beliau yang 
menetapkan tidak adanya ‘ adwaa (penyakit yang menular dengan 
sendirinya tanpa ketentuan Allah) dan thiyarah (sikap pesimis yang 
menghalangi untuk melakukan suatu perbuatan). 

Berdasarkan penakwilan yang dipilih oleh Ibnu At-Tin, maka 
status hadits ini adalah mauquf dan berasal dari perkataan Ibnu Abi 
Ümar. Sedangkan berdasarkan penakwilan yang saya pilih telah 
dikemukakan oleh Al Humaidi dalam kitabnya Al Jam dimana dia 
menyebutkan jalur ini setelah hadits Az-Zuhri dari Salim dan Hamzah 
(dua putra Abdullah bin Ümar), dari bapak keduanya, dari Nabi SAW, 

Sl j cäjüp S (Tidak ada ‘ adwaa dan tidak ada thiyarah), seakan- 

akan dia berpatokan bahwa ini adalah satu hadits. 

Hadits di atas menerangkan tentang bolehnya menjual sesuatu 
yang memiliki cacat apabila penjual menjelaskannya dan pembeli 
meridhainya, baik dijelaskan oleh penjual sebelum transaksi ataupun 
sesudahnya. Akan tetapi, apabila penjual menjelaskan setelah 
transaksi maka pembeli boleh memilih antara meneruskan jual-beli 
atau membatalkannya. Pada hadits ini terdapat pula keterangan 
tentang bagaimana orang yang terkemuka membeli sendiri 
kebutuhannya, dan menghindari untuk menzhalimi orang yang shalih. 

Al Humaidi menyebutkan satu kisah di akhir hadits, dia berkata, 
“Nawwas biasa menemani Ibnu Ümar duduk dan membuatnya 


FATHUL BAARI — 109 



tertawa. Suatu ketika dia berkata, ‘Aku mendambakan memiliki emas 
sebesar gunung Abu Qubais’. Ibnu Ümar bertanya, ‘Apa yang akan 
kamu lakukan dengannya?’ Ia berkata, ‘Aku mati padanyak” 

*!l (tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya 

tanpa ketentuan Allah). Al Khaththabi berkata, “Aku tidak mengenal 
makna penyebutan kata Al 'Adwaa di tempat ini, kecuali bahwa Al 
Him adalah salah satu jenis penyakit yang dapat menular kepada unta 
lainnya yang digembalakan bersamanya.” 

Ulama lainnya berkata, “Penyebuatan kata ‘adwaa di tempat ini 
memiliki makna yang jelas, yakni aku telah ridha dengan jual-beli ini 
meski ada cacatnya, dan aku tidak akan melampaui batas dari pembeli 
menjadi hakim (pemutus)”. 1 Penakwilan ini dipilih oleh Ibnu At-Tin 
dan orang-orang yang mengikutinya. 

Ad-Dawudi berkata, “Makna perkataan 'i adalah larangan 
untuk melampaui batas dan berbuat zhalim.” 

Sementara Abu Ali Al Hijri berkata dalam kitab An-Nawadir, 
“Al Him adalah salah satu jenis penyakit unta yang terjadi akibat 
minum air tergenang jika campuran daun-daunannya sangat banyak. 
Di antara tanda-tandanya adalah unta senantiasa menghadap matahari 
kemana matahari itu beredar, dan senantiasa makan dan minum 
sementara badannya semakin kurus. Apabila pemiliknya ingin 
memastikan, maka hendaklah ia mencium baunya. Apabila bau 
khamer, maka dipastikan ia menderita penyakit Al Him. Unta yang 
mencium kencing atau kotorannya niscaya akan ditimpa oleh penyakit 
seperti itu.” 

Berdasarkan keterangan ini jelaslah makna yang tidak dapat 
disingkap oleh Al Khaththabi, dan ia hanya menempatkannya sebagai 
salah satu kemungkinan. Dari sini jelaslah maksud Imam Bukhari 
menyebutkan kata Al Ajrab (belang) setelah kata Al Him', karena 
keduanya adalah penyakit yang menular. 


l Pandangan ini memahami kata ‘adwaa dengan makna i 'iidaä (melampaui batas), penerj. 


110— FATHUL BAARI 




Di antara perkara yang mendukung hai itu adalah bahwa hadits 
berdasarkan penakwilan seperti ini menjadi hadits yang memiliki 
hukum hadits marfu ’ (dinisbatkan kepada Nabi SAW). Laiu perkataan 
Ibnu Ümar laa ‘adwaa merupakan penafsiran keputusan yang ada 
padanya. 


37. Menjual Senjata Saat Terjadi Fitnah dan Selainnya 



õ; *»> 


Imran bin Hushain tidak menyukai menjual senjata pada saat 
teijadi fitnah. 


L*- jt- : Jls <up 4»l ^J ailu ^1 jP aiLs ^1 Jj ^1 jP 

/ ” / <t ' 

0_Lš lPjJ aliaplj P aIIp ÄI ÄI j £* 

j,* 4 iLIj <Jl> Ajls i4^*JL» j li j*u* 4j ^jA!l 


2100. Dari Muhammad (mantan budak Abu Qatadah), dari Abu 
Qatadah RA, dia berkata, “Kami keluar bersama Rasulullah SAW 
pada tahun teijadinya perang Hunain, aku menjual baju besi untuk 
membeli kebun di bani Salimah. Sesungguhnya ia adalah harta yang 
aku kumpulkan pertama kali sebagai modal dalam Islam.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab menjual senjata pada saat terjadi fitnah dan selainnya). 

Maksudnya, apakah perbuatan ini terlarang atau tidak? 

# & ✓ 

*Ä«li j 4 ju ji 0 '^p iJ"j (Imran bin Hushain tidak 

- - * - * ' ' 

menyukai menjual senjata saat fitnah), yakni pada hari-hari teijadinya 


PATHUL BAARI — 111 


kekacauan. Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh 
Ibnu Adi dalam kitab Al Kamil melalui jalur Abu Al Asyhab dari Abu 
Raja', dari Imran. 

Ath-Thabrani di kitab Al Kabir meriwayatkan melalui jalur lain 
dari Abu Raja', dari Imran, dari Nabi SAW, tetapi sanad -nya lemah. 
Seakan-akan maksud dari fitnah adalah peperangan yang terjadi antara 
kaum muslimin, karena menjual senjata saat itu merupakan bantuan 
bagi yang membelinya, dan yang demikian itu apabila keadaannya 
tidak jelas antara pihak yang membangkang dan pihak yang benar. 
Namun, apabila telah jelas pihak yang membangkang, maka 
menjualnya kepada pihak yang benar tidak dilarang. 


Ibnu Baththal berkata, “Hanya saja tidak disukai menjual senjata 
saat teijadi fitnah, karena ia termasuk tolong-menolong dalam dosa. 
Oleh karena itu, Imam Malik, Imam Syafi’i, Ahmad dan Ishaq tidak 
menyukai menjual anggur kepada orang yang membuat khamer. 
Bahkan, Imam Malik menyatakan bahwa hukuni jual-beli tersebut 
tidak sah. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan penyelisihan 
Ats-Tsauri dalam hai itu, dimana dia berkata, “Juallah barangmu yang 
halal kepada siapa yang engkau kehendaki.” 


jalt c-kj jlik lil* j klp Äi äi k* üšry- (Kami 


keluar bersama Rasulullah SA W pada tahun perang Hunain, laiu aku 
menjual baju besi ). Demikian disebutkan secara ringkas. Menurut Al 
Khaththabi, ada kalimat hadits tersebut yang dihapus, yaitu 
bahwasanya dia membunuh seorang laki-laki kafir, laiu Nabi SAW 
memberikan harta kepadanya yang dilucuti dari orang kafir tersebut, 
di antaranya adalah baju besi. 


Akan tetapi, Ibnu At-Tin menanggapi bahwa pemyataan itu 
kurang tepat diajukan sebagai bantahan atas Imam Bukhari, karena dia 
hanya bermaksud menjelaskan bolehnya menjual baju besi, maka dia 
menyebutkan bagian dari hadits yang dimaksud. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dia katakan adalah benar, 
tetapi pemyataan Al Khaththabi juga tidak tertolak. Hadits ini akan 


112 — FATHUL BAARI 


disebutkan secara mendetail pada bagian ‘Perang Hunain’ dalam 
pembahasan tentang peperangan. 

Terjadi kemusykilan tentang hubungan hadits ini dengan judul 
bab. Al Ismaili berkata, “Dalam hadits itu tidak ada keterangan 
tentang kandungan judul bab.” Perkataan ini dijawab bahwa judul bab 
mencakup masalah menjual senjata saat terjadi fitnah dan yang 
lainnya, maka hadits Abu Qatadah menjelaskan bagian kedua, yaitu 
menjual pada saat selain terjadinya fitnah. 

Aku membaca tulisan tangan Al Quthub dalam kitab Syarh- nya, 
“Ada kemungkinan laki-laki tersebut hendak mengambil kembali baju 
besi laiu Nabi menggantikannya dengan kebun, maka seakan-akan ia 
seperti melakukan transaksi jual-beli, dan hai ini terjadi saat fitnah.” 
Akan tetapi penakwilan ini jelas sangat dipaksakan. Adapun yang 
benar pengambilan dalil tentang menjual senjata terdapat pada 
perbuatan Abu Qatadah yang menjual baju besinya setelah itu, karena 
dia membeli kebun dengan harga baju besi itu, dan yang demikian itu 
terjadi pada waktu selain terjadinya fitnah. 

Ada pula kemungkinan maksud penyebutan hadits ini adalah 
menjelaskan bolehnya menjual senjata saat fitnah kepada siapa yang 
tidak dikhawatirkan akan membahayakan, sebab Abu Qatadah 
menjual baju besinya pada saat peperangan berlangsung antara kaum 
muslimin dengan kaum musyrikin, dan Nabi SAW merestui 
perbuatannya. Dugaan yang harus dikedepankan adalah bahwa beliau 
tidak menjualnya kepada orang yang mendukung perang terhadap 
kaum muslimin. Dari sini, maka dapat disimpulkan bolehnya menjual 
senjata pada saat perang kepada siapa yang tidak dikhawatirkan akan 
menimbulkan bahaya. 


FATHUL BAARI — 113 



38. Penjual Minyak Wangi dan Menjual Kesturi 


fox ✓ f ' o '1'' ° -* 0 ' i*. *•' 9 - ® -* \ ° ' 

4-j! ^j£- ja I ^ O^jj ui üja«>i ‘.(Jl* aJM AjP oi jj j j£- 

X /■ " /■ ^ ^ ^ 

U ^J\ J£. Äi Äi fej :Jü ÄI ^ 

äUjJJ Si plokil jr} dCJi j4r f pi ^-äJo 

/ ✓ ^ y y x / - ' <* /” ^ 

dJJ'j 'j >4 ifci Jr j c^Jj w y j >xj 4 diiJi > 

^ y ^ /• /■ X /• / ^ ^ ✓ 

5* /• _ ^ 

✓ # ^ 9 ^ xO*>'..'Oj > D* 

Ai—>- L4j 4Jw» Jäo jl (iJbjl 


2101. Dari Abu Burdah bin Abdullah, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Burdah bin Abu Musa meriwayatkan dari bapaknya 
RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan teman 
duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti pemilik 
minyak kesturi dan perapian [dapur] pandai besi; engkau tidak akan 
lepas dari pemilik minyak kesturi, adakalanya engkau membelinya 
atau mencium aromanya. Adapun perapian [dapur] pandai besi 
(adakalanya) membakar tubuhmu, atau rumahmu atau pakaianmu, 
atau engkau mencium bau tidak sedap darinya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab penjual minyak wangi dan menjual kesturi). Pada hadits di 
bab ini hanya menyebutkan tentang kesturi. Seakan-akan Imam 
Bukhari menyebutkan minyak wangi dengan kesturi, karena keduanya 
memiliki aroma yang wangi. 

• AA 

eJC~Ji Ji <£ ( seperti pemilik kesturi). Disebutkan dalam 

riwayat Abu Usamah dari Buraid, seperti akan disebutkan pada 

• ^ 

pembahasan tentang dzaba'ih [sembelihan], wLiÄJi (seperti 

pembawa kesturi). Lafazh ini memiliki cakupan lebih luas daripada 
sekadar pemiliknya. 


114 — FATHUL BAARI 


■Wj" j' & (adakalanya engkau membelinya atau 

mencium aromanyä). Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, 0' UJ 

il« ^IsJ Oi lii) dJuik» (adakalanya dia memberimu atau kamu membeli 

darinya). Akan tetapi riwayat Abdul Wahid lebih tepat, sebab 
pemberian bukan perkara yang lazim, berbeda dengan aroma yang 
pasti didapatkan baik seseorang membeli atau tidak. 


dJLjJ y ÜyJ (perapian [dapur] pandai besi 


membakar rumahmu atau pakaianmü). Dalam riwayat Usamah 
disebutkan, dJJO 3 yv oi Uj y£h (Dan peniup perapian bisa saja 

membakar pakaianmü). Riwayat ini tidak menyinggung tentang 
rumah. 


Pelajaran vang dapat diambil 

1. Larangan menemani duduk orang yang dapat menimbulkan 
dampak buruk baik di dunia maupun akhirat, serta anjuran 
duduk bersama orang yang dapat memberi manfaat di dunia dan 
akhirat. 

2. Bolehnya menjual minyak kesturi dan penetapan akan 
kesuciannya. Maka, hai ini menjadi bantahan bagi orang yang 
tidak menyukainya, dimana pendapat tersebut dinukil dari Al 
Hasan Al Bashri, Atha' dan selain keduanya. Kemudian 
perselisihan ini hilang dengan ijma’ yang menyatakan sucinya 
minyak kesturi serta diperbolehkan untuk menjualnya. 

Tambahan keterangan ini akan dijelaskan pada pembahasan 
tentang sembelihan; dan Imam Bukhari tidak memberi judul 
tentang pandai besi, sebab hai itu telah disebutkan. 

3. Hadits ini juga memberi keterangan tentang membuat 
permi salan serta memperlakukan hukum dengan melihat 
kesamaan dan kesetaraan. 


FATHUL BAARI — 115 



39. Tukang Bekam 


J y\ *?*>• ^ kS^ 3 -) J 3 - <_T' J ' O^ - {j* 

°ja \jA^J oi Ä' i yž j-* f-C a> ^ ylj (*-^j 4^ aM ' aU ' 

/ ^ ^ " " 



2102. Dari Humaid, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Abu 
Thaibah membekam Rasulullah SAW. maka beliau memerintahkan 
supaya dia diberi satu sha' kurma, dan beliau memerintahkan kepada 
keluarganya untuk memperingan pembayarannya.” 


<äl L Jv j <y) cf 

. 4 J 2 JU L*l^>- 015” t^dJl ^as -lj 


2103. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi 
SAW berbekam dan memberikan (upah) kepada orang yang 
membekamnya. Seandainya hai itu haram, niscaya beliau tidak akan 
memberikan kepadanya.” 


Keterangan : 

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa j udul bab ini bukan 
merupakan legitimasi profesi membekam, sebab telah dinukil satu 
hadits yang berbicara khusus mengenai hai itu. Meskipun seorang 
tukang bekam diperbolehkan mengambil upah dari pekerjaannya, 
tetapi larangan itu ditujukan kepada profesi tersebut, dan bukan 
ditujukan pada mereka yang menggunakan jasa tukang bekam karena 
darurat. Perbedaan keduanya adalah kebutuhan mendesak dari orang 
yang sakit untuk dibekam, dan tidak ada kebutuhan mendesak bagi 
tukang bekam karena banyaknya profesi selain itu. 


116 — FATHUL BAARI 



Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila yang dimaksud dengan 
legitimasi adalah pernyataan baik serta anjuran, maka apa yang 
dikatakannya adalah benar. Namun, apabila yang dimaksud adalah 
pembolehan, maka hai itu tidak dapat diterima. Karena, orang yang 
sakit dapat berobat dengan cara bekam dalam keadaan darurat, 
sehingga dia harus mendatangi tukang bekam, maka tidak ada 
perbedaan kecuali berdasarkan pengertian yang telah saya isyaratkan. 
Keberadaannya sebagai profesi yang rendah bukan berarti pekerjaan 
itu tidak disyariatkan. Menyapu (cleaning Service) adalah profesi yang 
lebih rendah daripada membekam. Tetapi apabila seluruh manusia 
meninggalkan pekerjaan ini, niscaya akan membawa dampak buruk 
bagi mereka. Pembicaraan tentang upah tukang bekam akan 
disebutkan pada pembahasan tentang ijarah (sewa-menyewa), dan di 
tempat itu juga akan dibahas kedua hadits di bab ini dari Anas dan 
Ibnu Abbas. 


40. Memperdagangkan Apa yang Tidak Disukai untuk Dipakai 
Laki-Iaki maupun Wanita 


:Jli 4 'J* ^ oi & aL J (*JC > 

: Jliš <üL p LäT ^ —tSj**» jl— yy>~ <up Aül L *"j 

* & * y s “ x x- ' 

Li: iii '&&. Sf ^ 4li iii 414L idi l °yj ^ J\ 

.\£j y y lg ] 


2104. Dari Salim bin Abdullah bin Ümar, dari bapaknya, dia 
berkata, “Nabi SAW mengirimkan pakaian yang bergaris sutera 
kepada Ümar, laiu Nabi SAW melihat pakaian tersebut dipakai oleh 
Ümar, maka beliau bersabda, ‘ Sesungguhnya aku mengirimnya 
kepadamu bukan untuk engkau pakai, hanya saja yang akan 
memakainya adalah orang-orang yang tidak beruntung baginya. 


FATHUL BAARI — 117 


Sesungguhnya aku mengirimnya kepadamu agar engkau dapal 
mengambil manfaat darinyayakni supaya engkau menjualnya." 


aJ j*>-\ aü! fl ÄJUjIp -i-Uw* ^jP 

aJLp aÜi) ^IjUj bU Qt* äš^U o^-il 

Ij :oiÄ3 Ä-jkl^S aJI a$j»-j ^ o*i aLpU j*-li ^_->Ql |U"j 

I3C* CUi* J aJLp Aili aJ l»5^J Aili Aili J y*j 

' y y y y y y y 

1^5 jLy\ :cJU V<ü>yl. 5l oJla Jll C* ijJUj aIIp aÜiI aiiI J y*j JUi 

y y y y * 

* ä> y A ^ n * * % y ' " y y i> y S y fi° y y ' 

jl : JUj aJLp Aiii (_jlU 41 I JJbü tlix^i jjj I^-Ip jU 

O y y y % y y y St 0 « < 

o J...X X ,° X> * 9 * \ I. „■*. . 0 * • y * | ''-tl ' 9 ' ' * l« • ^ 9 f 

. A,..~ i L>- L* Ij->-1 I,*_£J juL* 4 j AaLajI ^JJ jy+ 2JI oXb 

.ÄSij*}CJl a1>-Jj jyd >l a^š (^JJl c~Jl jl 


2105. Dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul 
Mukminin RA, dia mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya dia 
membeli bantal kecil yang bergambar. Ketika Rasulullah SAW 
melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Aku mengetahui 
dari wajahnya bahwa beliau tidak senang. Aku berkata, “Wahai 
Rasulullah! Aku bertobat kepada Allah dan Rasul-Nya, apakah dosa 
yang telah aku lakukan?” Rasulullah SAW bersabda, u Apakah 
perlunya bantal kecil iniT Aku berkata, “Aku membelinya untukmu, 
untuk tempat duduk dan untuk sandaran.” Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini pada hari Kiamat 
akan diadzab, laiu dikatakan kepada mereka, ‘Hidupkan apa yang 
kalian buat Beliau bersabda, “ Sesungguhnya rumah yang di 
dalamnya ada gambar-gambar, maka tidak dimasuki oleh malaikat. ” 


118— FATHUL BAARI 


Keterangan Hadits : 

(Bab memperdagangkan apa yang tidak disukai dipakai oleh 
laki-laki maupun wanita). Maksudnya, sesuatu itu dapat 
dimanfaatkan, tetapi tidak disukai untuk dipakai. Adapun hal-hal yang 
tidak memberi manfaat secara syar’i, maka tidak boleh dijual menurut 
pendapat ulama yang shahih. 

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertama, 
adalah hadits Ibnu Ümar tentang kisah Ümar dengan pakaian sutera 
Utharid, dimana di dalamnya disebutkan sabda beliau SAW, c-i*» uit 

.t # 13 dDi (Sesungguhnya aku mengirimnya untukmu 

agar engkau manfaatkan, yakni engkau jual). 

Dalam pembahasan tentang pakaian melalui jalur lain 
disebutkan dengan lafazh, lajLiü jt üllt cjju Uit 

(i Sesungguhnya aku mengirimnya kepadamu untuk engkau jual atau 
engkau pakai). 

Hai ini menguatkan pendapat tentang bolehnya menjual apa 
yang tidak disukai untuk dipakai oleh laki-laki. Meskipun 
“perdagangan” itu lebih khusus daripada “menjual”, tetapi ia 
merupakan bagian yang menjadi konsekuensi dari perdagangan itu 
sendiri. Adapun apa yang tidak disukai untuk dipakai kaum wanita, 
maka dianalogikan kepada hai tersebut. Atau, maksud dari kata “tidak 
disukai” pada judul bab mencakup makna haram dan tanzih 
(menyalahi yang lebih utama) sekaligus, sehingga mencakup laki-laki 
dan perempuan. 

Berdasarkan keterangan ini dapat diketahui jawaban bagi kritik 
yang dikemukakan oleh Al Ismaili bahwa hadits Ibnu Ümar tidak 
sesuai judul bab yang menyebutkan tentang apa yang tidak disukai 
untuk dipakai wanita. 

Hadits kedua, adalah hadits Aisyah RA tentang kisah bantal 
kecil yang bergambar. Hai itu akan disebutkan secara mendetail pada 
pembahasan tentang pakaian. 


FATHUL BAARI — 119 


Adapun dalil yang dapat dijadikan landasan di sini adalah bahwa 
Nabi SAW tidak membatalkan jual-beli bantal yang bergambar 
tersebut, bahkan dalam sebagian jalur periwayatannya disebutkan 
bahwa beliau SAW setelah itu memakainya untuk bersandar. 

Adapun pakaian yang bergambar telah dilarang untuk dipakai 
laki-laki dan wanita, sehingga sesuai dengan judul bab. Berbeda 
halnya dengan kritik yang dikemukakan oleh Al Ismaili. 

Ibnu Al Manayyar berkata, “Pada judul bab terdapat asumsi 
untuk memahami kalimat 'Hanya saja yang akan memakainya adalah 
orang-orang yang tidak beruntung baginya ’ secara umum, yaitu 
mencakup laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, yang benar adalah 
bahwa hai itu khusus bagi laki-laki. Hanya saja yang mencakup 
keduanya adalah larangan menggunakan bantal kecil yang 
bergambar.” 

Kesimpulannya, bahwa hadits Ibnu Ümar mengindikasikan 
sebagian cakupan judul bab, sedangkan hadits Aisyah mencakup 
keseluruhannya. 


41. Pemilik Barang Lebih Berhak dalam Hai Tawar-Menawar 


äi JLä Jli :Jl5 aIp äi t-Gi jp 


2106. Dari Abu Tayyah, dari Anas RA, ia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, ‘ Wahai bani Najjar, tetapkanlah harga untukku atas kebun 
kalian’. Di dalam kebun tersebut terdapat reruntuhan dan kurma.” 


Kcterangan Hadits : 

(Bab pemilik barang lebih berhak dalam hai tawar-menawar ). 
Maksudnya, dalam menetapkan harga barang. Ibnu Baththal berkata. 


120 — FATHUL BAARI 



"Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai 
persoalan ini, bahwa orang yang menguasai barang —baik pemilik 
ataupun wakilnya— lebih berhak dalam menentukan harga daripada 
orang yang hendak membeli.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa yang demikian itu tidak 
wajib, sebagaimana yang akan disebutkan pada kisah tentang unta 
Jabir, dimana Nabi SAW yang memulai mengatakan, 4Ju 

(Juallah kepadaku dengan harga satu uqiyah). 

(tetapkanlah harga untukku). Ini merupakan perintah bagi 

mereka untuk menyebutkan harga tertentu sesuai pilihan mereka 
sebagai penawaran, agar Nabi dapat menyebutkan pula harga yang 
beliau inginkan, sehingga terjadi tawar-menawar sampai tercapai 
harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dari keterangan ini 
tampak keserasiannya dengan j udul bab. 

Al Maziri berkata, “Makna kalimat ‘Tetapkanlah harga 
untukku ’ adalah juallah kepadaku dengan harga tertentu. Maksudnya, 
aku tidak akan mengambilnya atas dasar hibah (pemberian).” Dia juga 
mengatakan bahwa dalam hai ini pembeli memulai dengan 
menyebutkan harga tertentu. Tetapi Iyadh membantahnya. Dia 
mengatakan bahwa j udul bab tersebut berkaitan dengan penyebutan 
harga tertentu. Adapun masalah menyebutkan harga secara mutlak, 
tidak ada perbedaan dalam hai keutamaannya antara penjual dan 
pembeli. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini telah disebutkan pada bab- 
bab tentang masjid, dan pembicaraan tentangnya secara tuntas akan 
disebutkan pada awal pembahasan tentang hijrah. 


FATHUL BAARI — 121 



42. Berapa Kali Diperbolehkan Khiyar (Memilih) 


U-g^P AÜ) yj?J y*-P yJ> L*ÄU ! JU J-A~* y* y-XJ { j£’ 

* * ^ / y / y ^ y 

jj c. C44 ; ^ jGüu jj :jii ^Lj 4^ ii jk ^ 

Iili. c^^ 1 ' j-®-* JlS"j i^ill JlS .'j^>- £p' j' liyd> 

^ .y y„y ' >> 9 % 

. 4_*>-L/? <3 <-ÄtJU 


2107. Dari Yahya bin Sa’id, dia berkata: Aku mendengar Nafi’, 
dari Ibnu Ümar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Sesungguhnya 
penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) dalam jual-beli mereka 
selama belum berpisah, atau dijadikan jual-beli sebagai khiyar." 
Nafi’ berkata, “Ibnu Ümar apabila membeli sesuatu yang dia senangi, 
maka dia segera berpisah dengan penjualnya.” 


yP «UP Aili yj? J ^\y>~ yj yP dj jl>Jl yj AU I ~UP yP 

' ' " S ' ' ' ' " ' s s s 

/ s ^ 0 c y o ^ y ° ^ o y y £ A, <ö 

lljd?- jljj .liyZäj ^ C* jllsJlj JlxlJl ijli *u!p aüI y ^ 5 

£ cJT : jui ^ dJÜi o/ii :flli J li :jli # 

dJokjl IJl^j OjliJt ^ ^ ^ ^ 


2108. Dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam RA, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Penjual dan pembeli berhak 
memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah .” Ahmad 
menambahkan: Bahz telah menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Hammam berkata, “Aku menyebutkan hai itu kepada Abu Tayyah, 
maka dia berkata, ‘Aku pemah bersama Abu Al Khalil ketika 
Abdullah bin Al Harits menceritakan hadits ini kepadanya’.” 


122 — FATHUL BAARI 


Keterangan Hadits: 


(Bab berapa kali diperbolehkan khiyar). Khiyar merupakan 
perubahan kata “ ikhtiyar ” atau “ takhyir ”, yang berarti hak untuk 
memilih antara melangsungkan jual-beli atau membatalkannya. 

Khiyar ini ada dua macam, yaitu khiyar majlis dan khiyar 
syarat. Sebagian ulama menambah satu jenis lagi, yaitu khiyar 
naqishah. Akan tetapi, sebenamya ia masuk pada bagian khiyar 
syarat, sehingga tidak perlu ada penambahan tersebut. Pembicaraan di 
tempat ini berhubungan dengan khiyar syarat. Sedangkan j udul bab 
tersebut adalah untuk menjelaskan batasannya. Namun, kedua hadits 
tersebut tidak menjelaskan hai itu. 

Ibnu Al Manayyar berkata, “Kemungkinan dengan tidak adanya 
batasan dalam hadits, maka Imam Bukhari memilih untuk tidak 
membatasi dan menyerahkan persoalan sesuai kebutuhan, dan 
perbedaan barangnya.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur 

Abu Alqamah Al Gharawi, dari Nafi, dari Ibnu Ümar, dari Nabi SAW, 

fk' äW (Khiyar itu selama tiga hari). Riwayat ini sepertinya 
* * 

ringkasan dari hadits yang dikutip para penulis kitab Sunan melalui 
jalur Muhammad bin Ishaq dari Nafi’ tentang kisah Habban bin 
Munqidz, yang akan saya sebutkan setelah 5 bab. 

Para ulama madzhab Hanafi dan Syafi’i menjadikan riwayat ini 
sebagai hujjah bahwa jangka waktu khiyar adalah 3 hari. Akan tetapi, 
para ulama madzhab Maliki mengingkari penetapan waktu 3 hari pada 
khiyar syarat tanpa ada tambahan, meski pada umumnya seseorang 
bisa menentukan pilihannya pada masa tersebut. Namun, setiap 
sesuatu itu memiliki waktu yang sesuai untuk menetapkan pilihan 
pada waktu tersebut. Untuk hewan dan kain, misalnya, cukup satu 
atau dua hari. Untuk budak diperlukan satu pekan, dan rumah butuh 
waktu satu bulan. 


FATHUL BAARI — 123 



Al Auza’i berkata, “ Khiyar dapat diperpanjang hingga satu 
bulan atau lebih sesuai kebutuhan.” Sementara Ats-Tsauri berkata, 
“Khiyar khusus bagi pembeli dan berlaku hingga 10 hari atau lebih.” 

Pendapat yang mengatakan masa khiyar dapat diperpanjang 
lebih dari 3 hari telah dinukil melalui jalur yang shahih dari Ümar dan 
selainnya. Ada pula kemungkinan maksud Imam Bukhari dengan 
perkataan “Berapakali diperbolehkan khiyar”, yakni berapa kali salah 
satu pihak dari yang melakukan transaksi jual-beli menawarkan untuk 
menetapkan pilihan kepada yang lain. Imam Bukhari mengisyaratkan 
kepada riwayat yang terdapat pada jalur periwayatan berikut setelah 

tiga bab berupa tambahan Hammam, jöuj ( dan ia memilih 

* " 

sebanyak tiga kali). Akan tetapi, akurasi tambahan ini belum dapat 
dibuktikan, maka dia menyebutkan j udul bab dalam bentuk 
pertanyaan. 

jM ...'ys- ’Jj\ olSTj J li (Nafi’ berkata, “Ibnu Ümar..." dan 

seterusnya). Riwayat ini memiliki sanad yang maushul, yang telah 
disebutkan di awal hadits. Imam Muslim menyebutkan dari jalur Ibnu 
Juraij dari Nafi’. Secara zhahir Ibnu Ümar berpendapat bahwa 
“berpisah” yang dimaksud pada hadits adalah meninggalkan tempat 
transaksi. Hadits di atas menetapkan adanya hak memilih ( khiyar ) 
bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli, selama 
keduanya masih berada dalam satu majelis. 

UiJi#- (Ahmad menambahkan, Bahz telah 

menceritakan kepada kami). Maksudnya adalah Ibnu Äsad. Jalur 
periwayatan ini telah disebutkan dengan sanad yang maushul oleh 
Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya dari Abu Ja’far Ad-Darimi — 
yang bemama Ahmad bin Sa’id— dari Bazh, tetapi saya tidak 
melihatnya dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Sementara 
sebagian ulama mengklaim bahwa dia adalah Ahmad yang disebutkan 
pada riwayat itu. Keterangan tambahan ini akan disebutkan pula 
melalui jalur lain dari Hammam. Sikap Hammam ini memberi 
pelajaran agar seseorang berusaha mendapatkan hadits melalui jalur 


124 — FATHTJL BAARI 


yang lebih ringkas, sebab antara dia dengan Abu Khalil pada jalur 
periwayatan pertama ada dua orang, sedangkan pada jalur periwayatan 
kedua hanya terdapat satu orang. 


43. Apabila Tidak Ditetapkan Masa Khiyar, Maka Apakah Boleh 

Melakukan Jual-beli? 


K 

1 


<. } : J* ^ j* vji' j* 

c <U>-C<aJ jt tlijÄj j*-t 1^* jl-jrJlj t)UuJl : JL-j <Up 

.jC>- ^ üj£ jt : Jli CJjj 


2109. Dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Ümar RA, dia berkata: 
Nabi SAW bersabda, “ Penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) 
selama keduanya belum berpisah, atau salah satu dari keduanya 
mengatakan kepada pihak yang satunya ‘pilihlah Dan mungkin 
beliau mengatakan, “Atau yang terjadi adalah jual-beli khiyar." 


Keterangan Hadits : 

{Bab apabila tidak ditetapkan masa khiyar). Maksdunya, 
apabila penjual dan pembeli tidak menentukan waktu berlakunya 
khiyar, bahkan keduanya menyebutkan secara mutlak, maka apakah 
boleh melakukan jual-beli? Seakan-akan Imam Bukhari 
mengisyaratkan kepada perselisihan terdahulu, yaitu tentang batasan 
masa khiyar syarat. Adapun pendapat yang kuat dalam madzhab 
Hanafi dan Syafi’i adalah bahwa waktu tersebut tidak lebih dari 3 hari. 

Ibnu Abi Lai la, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Ishaq, Abu 
Tsaur dan selain mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu 
tertentu bagi khiyar syarat , bahkan jual-beli diperbolehkan dan syarat 
tetap berlaku hingga batas waktu yang mereka tetapkan dalam syarat. 
Ibnu Mundzir memilih pendapat ini. Apabila keduanya —atau salah 


FATHUL BAARI — 125 



satu dari keduanya— menetapkan syarat secara mutlak, maka Al 
Auza’i dan Ibnu Abu Laila berkata, “la adalah syarat yang batil, dan 
jual-belinya tetap sah”. Sementara Asy-SyalTi, Ats-Tsauri serta para 
penganut madzhab Azh-Zhahiri mengatakan, “Jual-belinya ikut batal.” 
Sementara Ahmad dan Ishaq berkata bahwa khiyar tersebut berlaku 
sepanjang masa. 

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Ümar 
melalui jalur lain dari Nafi’ yang menyebutkan, o^SÕ' ji (Atau 

jual-beli menjadi khiyar). Maksudnya, apabila salah satu dari penjual 
atau pembeli mengatakan kepada yang lain “Pilih antara meneruskan 
jual-beli atau membatalkannya”, laiu dia memilih meneruskan 
(misalnya), maka jual-beli dianggap sempuma meskipun keduanya 
belum berpisah. 

Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Al Auza’i, Asy-Syafi’i, Ishaq 
dan ulama lainnya. Sementara Imam Ahmad berkata, “Jual-beli 
dianggap tidak sempuma hingga keduanya berpisah.” Dikatakan pula 
bahwa makna “atau jual-beli dijadikan khiyar ”, adalah keduanya 
telah mempersyaratkan khiyar secara mutlak sehingga tidak 
dinyatakan batal dengan sebab berpisah. Hai ini akan dijelaskan 
setelah dua bab. 


44. Penjual dan Pembeli Berhak Memilih (Khiyar) Selama 
Keduanya Belum Berpisah 






• s 


Demikian dikatakan oleh Ibnu Ümar, Syuraih, Sya’bi, Thawus, 
Atha' dan Ibnu Abi Mulaikah. 


126 — FATHUL BAARI 


<uj! Jlp ^^p ( JJbül «JCs> ^p 

> ■" ^ / / / / / ^ 

C« jLpüb jlilJl ijli 4-Jlp aJäi (_jr^ ^ vS^ 3 J f^^ 9- 

Lo"j Ld5^ jtj cl■<>.g » ->j ^s CLgJ Qjy. j liJL/9 Ols tliyixi J 

^ ^ / <■ / 

Ji/ / 

. Lo-gjco 


2110. Dari Shalih Abu Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dia 
berkata, “Aku mendengar Hakim bin Hizam RA meriwayatkan dari 
Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, ‘Penjual dan pembeli berhak 
memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur 
dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual-beli 
mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), 
niscaya dihilangkan berkah jual-beli mereka 


^ . | ' ^ < .0 J s , * . / #•/ \ s ^ J 0 ^ Os O s * Q s 

AÜ! AÜ1 (Jj o* l< o > g AÜ* jaS* 

pJ Va 4-j>-C(3 JjS- jCpi Jb J5"" OliwlILJl ijli «Üp 

, , , / # / ' ^ « 

£y! li jCj 


2111. Dari Nafi’, dari Abdullah bin Ümar RA bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda, “Sedap penjual dan pembeli berhak 
memilih (khiyar) aias yang lainnya selama belum berpisah, kecuali 
jual-beli khiyar .” 


Keterangan Hadits : 

(Bab penjual dan pembeli berhak memilih selama belum 
berpisah, demikian dikatakan oleh Ibnu Ümar). Maksudnya, tentang 
khiyar majlis. Hai ini j elas terlihat dari sikapnya apabila membeli 
sesuatu yang disenanginya, maka dia segera berpisah dengan 
penjualnya. 


FATHUL BAARI — 127 



Dalam riwayat At-Tirmidzi melalui jalur Ibnu Fudhail dari 
Yahya bin Sa’id disebutkan, ii ÜpIš t*j' £Ayi täi ’J& j>i OtSf) 


(apabila Ibnu Ümar membeli barang dalam keadaan duduk, niscaya 
dia berdiri agar barang itu telah menjadi miliknya). 


Laiu dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad bin 
Ishaq, dari Nafi’ disebutkan, ^li ii L~*ii LijOaJi iii 'Jj- 'J >i OlT 


(Apabila Ibnu Ümar membeli [sesuatu], maka dia segera berpaling 
agar jual-beli itu menjadi miliknya). 


Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia 
berkata, “Nafi mendiktekan kepadaku, laiu dia menyebutkan hadits, 
<0! j>ti ilX Sl oi iijü £& lij OtS "j ( dia [Ibnu Ümar] 


apabila mengadakan transaksi jual-beli dengan seseorang dan ingin 
agar orang itu tidak membatalkannya, maka dia segera berdiri dan 
berjalan sesaat kemudian kembali kepadanya). Sikap Ibnu Ümar ini 
juga akan disebutkan melalui jalur lain setelah dua bab. 


Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Khalid bin Abdullah, dari 
Abdul Aziz bin Hakim, i*Õ5jj ilii YjYi J*-j j* <£j&\ Jj 'J>) cJlj 

Jj) s Jm Jj tjj xi 4jjJ jj (Aku melihat Ibnu Ümar membeli seekor 


unta dari seorang laki-laki, laiu dia membayar harganya kemudian 
meletakkan di hadapannya, laiu dia menyuruh laki-laki tersebut 
memilih antara unta atau harganya). 


■nJJiij (Syuraih dan Sya’bi). Maksudnya, keduanya 

berpendapat adanya khiyar majlis. Sa'id bin Manshur dan Husyaim 
dari Muhammad bin Ali menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang 
maushul: Aku mendengar Abu Adh-Dhuha menceritakan bahwa dia 
menyaksikan Syuraih saat dua orang laki-laki mengajukan perkara 
kepadanya, dimana salah seorang dari keduanya membeli rumah dari 
yang satunya dengan harga empat ribu, laiu dia mengiyakannya. 
Kemudian tampak baginya untuk membatalkan jual-beli tersebut 
sebelum pihak yang satunya (penjual) meninggalkan majelis. Dia 
berkata, “Aku tidak butuh rumah itu”. Penjual berkata, “Aku telah 


128 — FATHUL BAARI 



menjualnya kepadamu dan engkau mengiyakannya.” Laiu keduanya 
mengajukan perkara kepada Syuraih, maka dia berkata, “Dia berhak 
memilih selama keduanya belum berpisah.” Muhammad berkata, 
“Aku pemah pula menyaksikan Asy-Sya’bi memberi keputusan 
seperti itu.” 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki’, dari Syu’bah, dari 
Al Hakam, dari Syuraih, dia berkata, “Penjual dan pembeli berhak 
memilih selama keduanya belum berpisah .” Diriwayatkan pula dari 
Jarir, dari Mughirah, dari Waki’, dari Sya’bi bahwasanya didatangkan 
seorang laki-laki yang membeli barang dari seseorang, laiu dia 
bermaksud mengembalikannya sebelum keduanya berpisah, maka 
Asy-Sya’bi memutuskan bahwa jual-beli tidak dapat diubah. 
Kemudian Abu Dhuha bersaksi di hadapannya bahwa Syuraih 
mendapat persoalan serupa, laiu dia mengembalikan barang kepada 
penjual. Maka, Asy-Sya’bi meralat pendapatnya dan menerima 
pendapat Syuraih. 

(dan Thawus ). Asy-SyafTi mengatakan dalam kitabnya Al 

Umm bahwa Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kaini dari 
Abdullah bin Thawus, dari bapaknya, dia berkata, J~p 'Jr 

Jm (Rasulullah SAW memberi pilihan (khiyar) 

kepada seseorang setelah transaksi jual-beli ). Dia berkata, “Adapun 
bapakku bersumpah bahwa tidak ada khiyar, kecuali setelah 
transaksi.” 




* V 

0*3 


früapj (Atha' dan Ibnu Abi Mulaikah). Ibnu Abi 


Syaibah menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul dari 
Jarir, dari Abdul Aziz bin RafT, dari Ibnu Abi Mulaikah dan Atha', 


keduanya berkata, w»j jt- Jj* jUäJu i (Penjual dan pembeli 


berhak memilih (khiyar) hingga keduanya berpisah dalam keadaan 
suka sama suka). 


Ibnu Al Mundzir menukil dari Sa’id bin Al Musayyab dan Az- 
Zuhri, serta Ibnu Abi Dzi’b dari penduduk Madinah. Begitu pula dari 


FATHUL BAARI — 129 



Hasan Al Bashri, Al Auza’i, Ibnu Juraij dan selain mereka. Kemudian 
Ibnu Hazm berlebihan hingga mengatakan, “Kami tidak mengenal 
pendapat yang menyelisihi mereka di kalangan tabi’in kecuali An- 
Nakha’i, serta riwayat dusta yang dinisbatkan kepada Syuraih. 
Adapun pendapat yang benar darinya adalah mengakui adanya khiyar 
majlis. Dia mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Sa’id 
bin Manshur dari Abu Muawiyah, dari Hajjaj, dari Al Hakam, dari 
Syuraih, dia berkata, ^-l"' LOrj ’-üi jirj' jj& (jt (Apabila 

seseorang berbicara tentang jual-beli, maka jual-beli telah wajib). 
Sanad riwayat ini tergolong lemah karena ada Hajjaj, yaitu Hajjaj bin 
Arthaah.” 


jj ti (selama keduanya belum berpisah). Dalam riwayat 


yang dinukil dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW disebutkan, 
J vi iijti OÜ iijUi jj U (Selama dia belum meninggalkan 


pihak yang satunya. Apabila dia telah meninggalkannya, maka tidak 
ada khiyar baginya). Para ulama yang mengatakan “berpisah” bahwa 
yang dimaksud adalah meninggalkan tempat transaksi. Laiu, apakah 
ada batasan tertentu dalam perpisahan itu? Pendapat yang masyhur 
dan paling kuat adalah bahwa hai itu diserahkan kepada kebiasaan 
yang berlaku dalam masyarakat. 


Ujj ti^u> OÜ (apabila keduanya jujur dan menjelaskan cacat). 

Maksudnya, penjual berlaku jujur dalam mengabarkan keadaan barang 
kepada pembeli seraya menjelaskan cacatnya jika ada. Sedangkan 
pembeli juga berlaku jujur dalam memberikan harga dan menjelaskan 
cacatnya jika ada. Ada pula kemungkinan kata “jujur” dan 
“menjelaskan” di sini memiliki satu makna. Adapun penyebutan 
keduanya secara bersamaan adalah sebagai penekanan. 

*š'y. c-äsw (dihilangkan berkah jual-beli keduanya). Ada 

kemungkinan dipahami sebagaimana makna zhahimya, yaitu dampak 
sikap yang tidak berterus-terang dan dusta pada transaksi tersebut 
menyebabkan dihilangkannya berkah, meski orang yang jujur di 


130 — FATHUL BAARI 



antara keduanya tetap mendapatkan pahala dan yang dusta mendapat 
dosa. Ada pula kemungkinan pihak yang berdusta saja yang tidak 
mendapatkan keberkahan. Ibnu Abi Jamrah menguatkan kemungkinan 
yang terakhir ini. 


Dalam hadits ini terdapat keutamaan dan anjuran bersikap jujur, 
serta celaan terhadap sikap dusta dan anjuran untuk menghindarinya. 
Sesungguhnya dusta merupakan penyebab hilangnya keberkahan, dan 
amalan akhirat itu dapat mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. 


'il (kecuali jual-beli khiyar). Maksudnya, keduanya 


tidak perlu berpisah, seperti yang akan dijelaskan pada bab 
berikutnya. Dalam riwayat Ayyub dari Nafi’ pada bab sebelumnya 
disebutkan, :V-CaJ J)äj )i iSyfca j! U (Selama keduanya 


belum berpisah atau salah seorang di antara keduanya berkata 
kepada yang lain "Pilihlah”.). Riwayat ini sangat jelas menyatakan 
bahwa adanya komitmen jual-beli terbatas dengan menempuh kedua 
cara tersebut. Di dalamnya juga terdapat penetapan khiyar majlis, dan 
telah disebutkan sebelum satu bab bahwa Ibnu Ümar memahaminya 
dengan makna meninggalkan tempat transaksi. Demikian pula 
menurut Abu Barzah Al Aslami, dan tidak ada sahabat yang 
menyelisihinya. Adapun ulama yang menyalahi pendapat tersebut 
adalah Ibrahim An-Nakha’i. 


Telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah melalui sanad yang 
shahih bahwa dia berkata, jj CM) jitir {Jual-beli telah menjadi 

kemestian meski penjual dan pembeli belum berpisah). 

SaTd bin Manshur meriwayatkan dengan lafazh, 'duuah I cJr) 'ij 

yi {Apabila transaksi telah ditetapkan, maka tidak ada lagi 

khiyar). Demikian pula pendapat yang dikatakan oleh para ulama 
madzhab Maliki, kecuali Ibnu Hubaib serta seluruh ulama madzhab 
Hanafi. 


Ibnu Hazm berkata, “Kami tidak mengetahui pendahulu mereka 
dalam hai itu kecuali Ibrahim An-Nakha’i saja.” Laiu mereka 


FATHUL BAARI — 131 



menjawab kedua hadits di bab ini dengan berbagai jawaban sebagai 
berikut: 

Pertama , sebagian menolaknya dengan alasan menyelisihi dalil 
yang lebih kuat. Sebagian mengategorikannya sebagai hadits shahih, 
tetapi ditakwilkan dengan makna selain maknanya yang zhahir. 

Kedua, sebagian mengatakan bahwa hukum hadits ini telah 
dihapus oleh beberapa dalil. Pertama adalah hadits, ^ ö°y £~.Jt 

(Orang-orang muslim sesuai syarat-syarat mere ka), sementara 

khiyar setelah dilaksanakannya transaksi dapat merusak syarat. 
Kedua, adalah hadits sumpah saat terjadi perbedaan antara penjual dan 
pembeli. Keberadaan sumpah di sini mengindikasikan bahwa transaksi 
tidak dapat diubah lagi. Seandainya ada kesempatan memilih (khiyar), 
niscaya cukup untuk menghapus konsekuensi dari transaksi tersebut. 
Ketiga, firman Allah SWT, lij ( Dan persaksikanlah 

apabila kalian melakukan jual-beli). Apabila persaksian itu terjadi 
setelah berpisah, maka tidak sesuai dengan perintah yang ada dalam 
ayat tersebut. Tetapi apabila terjadi sebelum berpisah, maka tidak 
sesuai dengan tempat transaksinya. 

Semua dalil yang dikemukakan tidak dapat dijadikan dalil untuk 
mendukung pendapat di atas, sebab penghapusan suatu hukum 
(nasakh) tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Di 
samping itu, selama masih ada jalan untuk mengompromikan dua dalil 
yang berbeda, maka tidak perlu menerapkan metode tarjih 
(menguatkan salah satunya). Sementara untuk mengompromikan 
dalil-dalil yang ada di tempat ini merupakan perkara yang mungkin 
dilakukan. 

Ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa hadits itu berasal 
dari riwayat Imam Malik. Sementara praktik yang dia lakukan 
menyalahi kandungannya. Hai ini menunjukkan bahwa hadits tersebut 
bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat darinya. Seorang 
perawi apabila mempraktikkan sesuatu berbeda dengan apa yang 


132 — FATHUL BAARI 



diriwayatkannya, maka hai itu menunjukkan kelemahan riwayat 
tersebut. 

Argumentasi ini dijawab bahwa hadits tersebut tidak hanya 
dinukil oleh Imam Malik. Perawi selainnya juga meriwayatkan 
sekaligus mengamalkannya. Sementara mereka lebih banyak 
jumlahnya, baik dari segi periwayatan maupun praktik. 

Sejumlah peneliti di antara ulama ushul mengkhususkan 
perbedaan yang masyhur —yaitu apabila perawi mempraktikkan 
sesuatu yang berbeda dengan apa yang diriwayatkannya— pada 
sahabat, bukan generasi setelah mereka. Di antara kaidah yang mereka 
pakai adalah bahwa seorang perawi lebih mengetahui apa yang 
diriwayatkannya. Sementara Ibnu Ümar adalah perawi hadits tersebut, 
dan apabila dia membeli sesuatu serta ingin memilikinya, maka dia 
dapat meninggalkan tempat jual-beli untuk memupus kesempatan 
memilih ( khiyar ) bagi si penjual. Dalam hai ini mengikutinya adalah 
lebih utama daripada yang lain. 

Keempat, golongan yang lain mengatakan bahwa hadits di bab 
ini menyalahi praktik penduduk Madinah. Bahkan Ibnu At-Tin 
menukil dari Asyhab bahwa hadits ini juga menyalahi praktik 
penduduk Makkah. Akan tetapi, pendapat ini ditanggapi bahwa 
pendapat seperti kandungan hadits telah dikemukakan oleh Ibnu 
Ümar, Sa’id bin Al Musayyab, Az-Zuhri dan Ibnu Abi Dzi’b, dimana 
mereka adalah ulama-ulama terkemuka di Madinah, dan tidak ada 
pendapat ulama yang menyalahi pendapat mereka kecuali Rabi’ah. 
Adapun penduduk Makkah, tidak dikenal satu pun pendapat ulama 
mereka yang menyelisihi kandungan hadits ini, sebagaimana yang 
telah disebutkan dari Atha', Thawus serta selain keduanya di antara 
ulama Makkah. Sementara itu, Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Al Arabi 
membantah ulama madzhab Maliki yang mengatakan bahwa Imam 
Malik tidak mengamalkan hadits tersebut dengan alasan telah 
menyalahi praktik penduduk Madinah. 

Ibnu Al Arabi berkata, “Imam Malik tidak mempraktikkannya, 
karena waktu ‘berpisah’ untuk keduanya tidak diketahui secara pasti, 


FATHUL BAARI — 133 



sehingga mirip dengan jual-beli yang mengandung unsur penipuan, 
seperti jual-beli mulamasah. ” Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa 
Imam Malik membolehkan khiyar syarat tanpa memberi batasan 
tertentu. Alasan yang dia kemukakan, yaitu unsur penipuan juga 
terdapat pada khiyar syarat tanpa batasan waktu, padahal unsur 
penipuan pada khiyar majlis tidak ada, karena masing-masing dari 
kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk meneruskan jual-beli 
atau membatalkannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. 

Kel ima, sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tentang 
khiyar majlis termasuk khabar ahad, maka tidak dapat dipraktikkan 
kecuali jika kondisi tidak baik dalam masyarakat itu sudah sangat 
merata. Tapi pendapat ini ditolak, karena hadits tersebut sangat 
masyhur dan diamalkan, seperti hadits tertawa saat shalat dan hadits 
yang mewajibkan shalat Witir. 

Keenam, sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tersebut 
menyelisihi qiyas (analogi) yang memiliki illat (sebab hukum) 
berdasarkan nash untuk menyamakan antara keadaan sebelum dan 
sesudah berpisah. Akan tetapi, pendapat ini tidak dapat diterima; 
karena qiyas yang dilakukan dengan adanya nash, maka dianggap 
batil. 

Ketujuh, sebagian mengatakan bahwa “berpisah” dengan arti 
meninggalkan tempat transaksi jual-beli dipahami dalam konteks 
istihbab (disukai), bukan wajib. 

Kedelapan, sebagian mengatakan bahwa maksud “berpisah” 
pada hadits adalah selesainya pembicaraan kedua belah pihak, seperti 
halnya pada akad nikah, sewa-menyewa dan memerdekakan budak. 
Namun, pendapat ini dibantah karena menyamakan dua hai yang 
berbeda, sebab jual-beli adalah pemindahan hak milik serta 
manfaatnya kepada pihak lain, berbeda dengan hal-hal yang 
disebutkan. 

Ibnu Hazm berkata, “Baiknya kita katakan ‘berpisah’ di sini 
dalam arti selesainya pembicaraan kedua belah pihak, atau 


134 — FATHUL BAARI 


meninggalkan tempat transaksi. Sesungguhnya adanya khiyar majlis 
telah tetap berdasarkan hadits tersebut. Adapun bila kita katakan 
bahwa makna ‘berpisah’ adalah meninggalkan tempat transaksi atau 
selesainya pembicaraan kedua belah pihak, maka hai itu telah jelas, 
sebab perkataan penjual (misalnya) ‘Aku jual barang ini kepadamu 
seharga 10 Dirham'. laiu pembeli berkata, “Bahkan 5 Dirham” jelas 
merupakan perbedaan dari segi ucapan. Lain halnya apabila pembeli 
mengatakan ‘Aku beli dengan harga 10 Dirham’, maka keduanya 
dianggap telah sepakat dan menjadi keharusan adanya khiyar saat 
terjadi kesepakatan antara keduanya, bukan saat terjadinya perbedaan, 
dan ini yang menjadi topik bahasan.” 

Kesembilan, dikatakan bahwa maksud lafazh mutabayi ’cmi (dua 
orang yang melakukan jual-beli) adalah mutasawimani (dua orang 
yang tawar-menawar). Pendapat ini dibantah, karena pemahaman 
seperti itu termasuk bentuk majaz, sementara memahami lafazh 
sebagaimana makna yang sebenamya [hakiki] atau makna yang 
mendekatinya adalah lebih baik. 

Ath-Thahawi berhujjah dengan mengemukakan ayat-ayat dan 
hadits-hadits yang menggunakan makna majaz. Dia berkata, 
“Barangsiapa mengingkari penggunaan kata jkiü dalam arti 

(menawar), maka ia telah mengabaikan perluasan makna suatu kata 
dalam bahasa Arab.” 

Pendapat Ath-Thahawi ditanggapi bahwa penggunaan suatu kata 
dalam arti majaz pada satu tempat, tidak berarti makna tersebut 
digunakan pada semua tempat disebutkannya kata itu. Menurut kaidah 
dasar bahwa suatu lafazh dipahami sebagaimana makna yang 
sebenamya [hakiki] sampai ada dalil yang memalingkannya kepada 
makna yang lain. 

Kesepuluh, mereka juga mengatakan bahwa waktu “berpisah” 
yang dimaksud dalam hadits adalah antara perkataan penjual “Aku 
menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian” dengan perkataan 
pembeli “Aku membelinya dengan harta tersebut”. Mereka 


FATHUL BAARI — 135 



mengatakan bahwa orang yang membeli berhak memilih antara 
mengatakan “jadi” atau “tidak”. 

Demikian Ath-Thahawi meriwayatkan dari Isa bin Aban. Ibnu 
Khuwaiz Mindad meriwayatkan dari Malik. Isa bin Aban berkata, 
“Faidah dari pendapat tersebut tampak pada kasus dimana penjual dan 
pembeli berpisah sebelum pembeli menyatakan ‘menerima’, karena 
saat ini barang tidak dapat diterima oleh pembeli.” Pendapat ini 
dibantah, karena penamaan keduanya sebagai “dua orang yang 
berjual-beli” sebelum transaksi selesai juga termasuk dalam konteks 
majaz. 

Laiu tanggapan ini dijawab bahwa penamaan keduanya sebagai 
“dua orang yang berjual-beli” setelah dilakukannya transaksi juga 
dalam konteks majaz, karena menurut makna yang sebenamya 
[hakiki] seseorang tidak dikatakan menjual atau membeli kecuali saat 
terjadi proses transaksi. Adapun selain keadaan itu, maka bermakna 
majaz. 

Apabila khiyar [kesempatan untuk menentukan apakah 
meneruskan transaksi atau membatalkannya] itu dilakukan setelah 
transaksi, maka hai itu adalah untuk selain kedua belah pihak yang 
melakukan jual-beli. Untuk itu, kata “berpisah” tersebut harus 
dipahami dalam arti selesainya pembicaraan antara penjual dan 
pembeli. 

Tanggapan ini kembali dijawab bahwa apabila suatu kata tidak 
mungkin dipahami sesuai makna yang sebenamya [hakiki], maka 
harus dipahami dalam arti majaz. Apabila terjadi pertentangan antara 
dua makna majaz, maka memahami dengan makna majaz yang lebih 
dekat kepada makna yang sebenamya adalah lebih baik. Di samping 
itu, dua orang yang melakukan jual-beli tidak dikatakan berjual-beli 
sebagaimana makna yang sebenamya kecuali saat terjadi proses 
transaksi, akan tetapi transaksi keduanya tidak sempuma kecuali 
melalui salah satu dari dua cara; baik dengan cara mengukuhkan 
transaksi atau berpisah seperti makna zhahir dari hadits di atas. Maka, 
tepat jika keduanya dikatakan sebagai dua orang yang melakukan 


136 — FATHUL BAARI 



transaksi selama masih dalam majlis transaksi tersebut. Berdasarkan 
hai ini, maka penamaan keduanya sebagai “dua orang yang melakukan 
jual-beli” sesuai dengan makna yang sebenamya [hakiki], berbeda 
dengan memahami makna “dua orang yang berjual-beli” dalam arti 
“dua orang yang tawar-menawar”. 

Kesebelas, sebagian ulama mengatakan bahwa makna 
“berpisah” pada hadits adalah selesainya pembicaraan kedua belah 
pihak, seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa' ayat 130, 0)j 

ja yš üi' Üysj (Apabila keduanya berpisah [ceraij, niscaya 

Allah mencukupkan sedap salah satu dari keduanya dari limpahan 
rahmat-Nya). Kata “cerai” dinamakan demikian, karena menyebabkan 
perpisahan tempat. 

Al Baidhawi berkata, “Barangsiapa menafikan khiyar majlis, 
berarti dia telah menempuh dua kali makna majaz. Pertama, dia 
memahami kata ‘berpisah’ dengan arti selesainya pembicaraan kedua 
belah pihak. Kedua, memahami makna ‘jual-beli’ dengan ‘tawar 
menawar’.” 

Di samping itu, pemyataan syara’ tidak dapat diartikan seperti 
itu, karena yang demikian itu artinya apabila dua orang yang tawar- 
menawar menghendaki, maka mereka boleh melakukan transaksi; dan 
apabila mereka menghendaki, maka boleh tidak melakukan transaksi, 
sebab masyarakat sudah mengetahui hai seperti itu. 

Sebagian mengatakan bahwa mengamalkan makna zhahir hadits 
merupakan hai yang mustahil. Oleh sebab itu, harus ditakwilkan. 
Penjelasannya adalah; apabila kedua orang yang melakukan jual-beli 
sepakat untuk melangsungkan jual-beli atau membatalkannya, maka 
keduanya tidak memiliki hak untuk memilih {khiyar). Namun, apabila 
keduanya tidak sepakat, maka —mengumpulkan— melangsungkan 
jual-beli dan membatalkannya berarti menyatukan dua perkara yang 
saling berlawanan, dan ini tidak mungkin. 

Pemyataan ini dijawab bahwa yang dimaksud adalah setiap 
salah seorang di antara keduanya berhak membatalkan jual-beli. 


FATHUL BAARI — 137 




Adapun untuk melangsungkannya tidak membutuhkan pilihan, karena 
ia merupakan konsekuensi transaksi, berbeda halnya dengan 
membatalkannya. 


Kedua belas , ulama yang lain mengatakan bahwa hadits Ibnu 
Ümar ini serta hadits Hakim bin Hizam bertentangan dengan hadits 
Abdullah bin Amr. Hadits yang dimaksud dikutip oleh Abu Daud dan 
selainnya dari jalur Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, 
dari Nabi SAW, Oi iJ *ij <.£?■ ü&s Sj>3 Oi ^1) liy»» jj U Otill' 

0? jjlij (Penjual dan pembeli berhak memilih selama 


keduanya belum berpisah, kecuali bila yang terjadi adalah transaksi 
khiyar. Tidak halal bagi salah satu meninggalkan yang lainnya 
karena khawatir dia akan meminta agar membatalkan jual-beli). 


Ibnu Al Arabi berkata, “Secara zhahir keterangan tambahan ini 
menyalahi bagian awal hadits. Apabila mereka menakwilkan makna 
‘meminta untuk membatalkan jual-beli ( istiqalah )’ dalam arti 
membatalkan, maka kami pun menakwilkan kata khiyar (hak 
memilih) dalam hadits tersebut dalam arti ‘meminta untuk 
membatalkan jual-beli’. Apabila dua penakwilan ini saling 
bertentangan, maka harus dicari mana yang lebih kuat. Tetapi 
perkataan ini dikritik bahwa memberi makna ‘memohon pembatalan 
jual-beli’ dalam arti ‘membatalkan’ lebih jelas dan kuat daripada 
memberi makna ‘khiyar’ (hak memilih) dalam arti ‘memohon 
pembatalan jual-beli’. Karena, bila yang dimaksud adalah ‘meminta 
untuk membatalkan jual-beli’ dalam arti yang sebenamya, maka tidak 
dapat dihalangi oleh ‘perpisahan’, sebab hai ini tidak khusus terjadi 
pada tempat transaksi. Padahal, di bagian awal hadits telah 
diterangkan adanya ‘khiyar’ (hak memilih) yang berlangsung hingga 
keduanya berpisah. Telah diketahui bahwa bagi yang memiliki hak 
untuk memilih, maka ia tidak perlu mengajukan permohonan 
pembatalan. Dengan demikian, harus dipahami dalam arti 
‘membatalkan’.” 


138 — FATHUL BAARI 




Makna seperti inilah yang dipahami oleh Imam At-Tirmidzi dan 
selainnya di antara para ulama. Mereka berkata, “Maknanya tidak 
halal bagi satu pihak untuk berpisah dengan pihak yang lain setelah 
jual-beli, karena dikhawatirkan ada pihak yang memilih untuk 
membatalkan jual-beli. Sebab, orang Arab biasa mengatakan 
‘‘istaqaltu maa faata anni’, yakni aku mendapatkan apa yang telah 
luput dariku. Maka, maksud ‘memohon pembatalan jual-beli 
(istiqaalahy pada hadits ini adalah pembatalan salah satu di antara 
kedua pihak yang menyesali jual-beli tersebut. Laiu para ulama 
memahami makna ‘tidak halal’ dalam arti ‘makruh’ (tidak disukai), 
sebab hai itu tidak pantas untuk dilakukan dalam berinteraksi dengan 
sesama muslim. Hanya saja membatalkan jual-beli tanpa alasan yang 
benar adalah haram hukumnya.” 

Ibnu Hazm berkata, “Sikap mereka yang berdalil dengan hadits 
Amr bin Syu’aib bahwa yang dimaksud ‘berpisah’ adalah selesainya 
pembicaraan kedua belah pihak, itu berdasarkan lafazh aJldi 

{khawatir dia akan memohon pembatalan jual-beli), dimana 
permohonan pembatalan jual-beli tidak terjadi melainkan setelah 
transaksi selesai. Sementara itu, sahnya perpindahan kepemilikan 
berkonsekuensi bahwa hadits tersebut kehilangan faidahnya, karena 
apabila maksud ‘berpisah’ dipahami dengan selesainya pembicaraan 
kedua belah pihak, berarti mereka memperbolehkan orang yang 
melakukan akad (transaksi) untuk berpisah, padahal hadits tersebut 
melarang hai itu, baik ia khawatir pihak yang satunya akan 
mengajukan pembatalan ataupun tidak ada kekhawatiran.” 

Ketiga belas, sebagian ulama mengatakan bahwa meninggalkan 
tempat akad (transaksi) saat jual-beli uang sebelum serah-terima dapat 
membatalkan jual-beli. Laiu, bagaimana sesuatu dapat mengukuhkan 
transaksi sementara ia justru membatalkannya? Pendapat ini dijawab 
dengan mengemukakan perbedaan tinjauan serta pertentangannya 
dengan masalah yang serupa. Hai itu dikarenakan, tidak menunda 
pembayaran merupakan syarat sahnya jual-beli uang. Sebagian ulama 


FATHUL BAARI — 139 



berhujjah dengan hadits Ibnu Ümar tentang penjualan unta yang sulit 
diatur, sebagaimana yang akan disebutkan. 

Keempat belas , Ath-Thahawi berhujjah dengan perkataan Ibnu 
Ümar, “Apa yang didapatkan transaksi dalam keadaan hidup, maka ia 
termasuk harta pembeli.” Tapi, alasan ini dibantah bahwa mereka 
menyelisihi perkataan ini. Adapun para ulama madzhab Hanafi 
mengatakan bahwa ia termasuk harta penjual selama belum dilihat 
atau dipindahkan oleh pembeli. Sementara itu, para ulama madzhab 
Maliki mengatakan bahwa apabila harta tersebut tidak ada di tempat 
karena letaknya sangat jauh, maka ia termasuk harta penjual. Di 
samping itu, pendapat ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk menolak 
adanya khiyar majlis, karena transaksi tersebut harus dipahami 
sebagai jual-beli yang telah mengikat, bukan jual-beli yang belum 
mengikat. Hai ini ditempuh untuk memadukan kedua versi perkataan 
Ibnu Ümar. 

Kelima belas , sebagian mereka mengatakan makna “hingga 
keduanya berpisah”, yakni “hingga keduanya sepakat”. Dikatakan 
“atas dasar apa kalian berpisah”, yakni “apa yang kalian sepakati?” 
Namun, alasan ini dijawab dengan mengemukakan keterangan 
selebihnya pada hadits Ibnu Ümar dalam semua jalur periwayatannya, 
khususnya pada jalur Al-Laits yang akan disebutkan pada bab berikut. 

Keenam belas, sebagian mengatakan hadits “penjual dan 
pembeli berhak memilih ” telah dinukil dalam berbagai versi. Oleh 
sebab itu, ia masuk kategori hadits mudhtharib dan tidak dapat 
dijadikan hujjah. Namun, pendapat ini dijawab bahwa 
mengompromikan antara lafazh yang berbeda merupakan sesuatu 
yang mungkin, tanpa harus mengada-ada sehingga perbedaan tersebut 
tidak mengurangi keorisinilannya. Satu hadits dikatakan mudhtharib 
(berbeda versi) apabila lafazh-lafazhnya yang berbeda tidak mungkin 
untuk dipadukan. Sementara hadits di atas tidak masuk kategori ini. 

Ketujuh belas, sebagian mereka mengatakan tidak ada kepastian 
untuk memahami khiyar pada hadits ini dengan arti “pembatalan”. 
Ada kemungkinan yang dimaksud adalah khiyar (pilihan) dalam 


140 — FATHUL BAARI 


menambah jumlah harta atau barang. Akan tetapi, pendapat ini 
dijawab bahwa apabila dikatakan ‘ khiyar \ maka makna yang sesuai 
adalah pembatalan. 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Para ulama madzhab Hanafi dan 
Maliki telah mengemukakan banyak hujjah untuk menolak hadits di 
atas. Ibnu As-Sam’ani menukil dari sebagian ulama madzhab Hanafi, 
“Jual-beli adalah akad (transaksi) yang disyariatkan dari segi sifat 
maupun hukum. Sifatnya adalah mengikat dan hukumnya adalah 
kepemilikan. Sementara itu, jual-beli telah sempuma dengan akad 
(transaksi), sehingga sifat dan hukumnya juga menjadi sempuma. 
Adapun mengakhirkan hai itu hingga keduanya berpisah, tidak ada 
dalil yang mendukungnya, karena adanya ‘sebab’ akan menghasilkan 
hukum, dan hukum ini tidak dapat dinafikan kecuali ada halangan 
tertentu.” 

Argumentasi ini dijawab bahwa jual-beli merupakan sebab 
teijadinya penyesalan, dan penyesalan itu memerlukan pertimbangan. 
Maka, syariat menetapkan adanya khiyar majlis agar kedua orang 
yang melakukan transaksi selamat dari penyesalan. Sebagai dalilnya 
adalah khiyar ruyah (hak memilih dan melihat barang) dalam 
pandangan mereka dan khiyar syarat dalam madzhab kami. Dia 
berkata, “Apabila jual-beli itu mengikat, baik dari segi sifat maupun 
hukum, niscaya tidak akan disyariatkan iqalah (permohonan 
pembatalan), akan tetapi disyariatkan berdasarkan kedua belah pihak 
yang melakukan transaksi. Hanya saja hai ini disyariatkan untuk 
menghindari penyesalan pada salah satu pihak saja, maka hukumnya 
tidak wajib, sedangkan khiyar majlis disyariatkan untuk menghindari 
penyesalan kedua belah pihak sehingga hukumnya menjadi wajib.” 


FATHUL BAARI — 141 



45. Apabila Salah Seorang dari Keduanya Menawarkan Pilihan 
kepada Pihak yang Lainnya Setelah Jual-beli, maka Jual-beli 
tidak Dapat Dibatalkan Lagi (Mengikat) 


\ to > - o •- t ** t ' . ' ' ' > •, - . • " 

y ' * y ' ' iF~s 

XiJ cj j*J C» jC?xJU iS*)&r :Jli 

^ ' y ' 4 ' ' ' 

c^lSi AÄ* cUUi (^Li- l»ul3 <- j' \_Tl5"j 

/ 9y? y y y 9 ^ y 9/i y J 9 *» y 9 t J 9y 9 fy , y y. yyy ^ y 9 y ^y * y 

*, ä-j JLaJ *_jJ\ Lk-gJy ii JJ +Jj uuUIi <J> Aju Lj yu ujj 


2112. Dari Nafi’ dari Ibnu Ümar RA, dari Rasulullah SAW 
bahwasanya beliau bersabda, “Apabila dua orang melakukan jual- 
beli, maka masing-masing dari keduanya berhak memilih (khiyar) 
selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul. 
Atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lain, 
laiu keduanya melakukan jual-beli atas dasar itu, maka jual-beli tidak 
dapat dibatalkan lagi (mengikat). Apabila keduanya berpisah setelah 
terjadi jual-beli dan tidak satupun di antara keduanya yang 
meninggalkan (tempat) jual-beli , maka jual-beli tidak dapat 
dibatalkan lagi (mengikat)." 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila salah seorang dari keduanya menawarkan pilihan 
kepada pihak yang satunya setelah jual-beli -yakni sebelum berpisah- 
maka jual-beli tidak dapat dibatalkan lagi [mengikat]). Dalam bab ini 
disebutkan hadits Ibnu Ümar melalui jalur Al-Laits dari Nafi’ dengan 



orang melakukan jual-beli, maka masing-masing dari keduanya 
berhak memilih [khiyar] selama belum berpisah). Maksudnya, apabila 
keduanya telah berpisah, maka hilanglah kesempatan untuk memilih 
[khiyar]. Adapun perkataan, tflšfj (dan keduanya berkumpul) 


142 — FATHUL BAARI 



adalah penegasan akan hai itu. Sedangkan maksud kalimat “ atau salah 
satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lainnya" adalah 
apabila terjadi demikian, maka hilanglah hak untuk memilih ( khiyar ). 
Laiu kalimat “ keduanya melakukan jual-beli atas dasar itu, maka 
jual-beli tersebut tidak dapat dibatalkan lagi (mengikat)", yakni 
batallah hak memilih (khiyar). Kemudian kalimat “ apabila keduanya 
berpisah setelah jual-beli dan tidak satu pun di antara keduanya yang 
meninggalkan jual-beli' , yakni tidak membatalkannya, maka "jual- 
beli telah mengikat (lazim)" setelah mereka berpisah. Riwayat ini 
sangat jelas menunjukkan bahwa jual-beli dapat batal apabila salah 
satu pihak membatalkannya. 

Al Khaththabi berkata, “Hadits ini merupakan riwayat yang 
paling jelas dalam menetapkan adanya khiyar majlis, sehingga 
membatalkan seluruh penakwilan terhadap makna zhahir hadits 
tentang khiyar majlis. Demikian pula lafazh hadits ‘ Apabila keduanya 
berpisah setelah melakukan jual-beli' menerangkan bahwa 
meninggalkan tempat akad (transaksi) merupakan penyebab tidak 
adanya khiyar. Apabila yang dimaksud adalah selesainya pembicaraan 
kedua pihak, niscaya hadits tersebut akan kehilangan faidah.” 

Sementara itu, Ad-Dawudi menempuh sikap cukup berani ketika 
menolak hadits ini —yang telah disepakati sebagai hadits shahih — 
dengan argumentasi yang tidak dapat diterima. Dia berkata, 
“Perkataan Al-Laits pada hadits ini ‘keduanya berkumpul...’ dan 
seterusnya tidak akurat, sebab kedudukan Al-Laits di antara murid- 
murid Nafi’ tidak sama dengan kedudukan Malik dan yang sepadan 
dengannya.” 

Ini merupakan bantahan yang tidak berdasar terhadap hadits 
yang telah disepakati kebenarannya oleh para imam. Celaan apa yang 
harus diberikan kepada seorang perawi yang menukil hadits disertai 
penafsiran terhadap salah satu kemungkinan yang terkandung di 
dalam hadits itu, dimana dia menghafal apa yang tidak dihafal oleh 
perawi lainnya. Di samping itu, majelis tempat mereka mendengar 
hadits tersebut berbeda. Maka, harus dipahami bahwa syaikh mereka 


FATHUL BAARI — 143 


kadang menceritakan hadits itu disertai penafsirannya, dan kadang 
hanya menyebutkannya secara ringkas. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami 
makna kalimat pada hadits Malik, "Kecuali jual-beli khiyar ”. 
Mayoritas ulama dan Imam Syaffi mengatakan, “Ini adalah 
pengecualian dari kelangsungan khiyar sampai keduanya berpisah. 
Maksudnya, apabila keduanya memilih untuk tidak membatalkan jual- 
beli sebelum berpisah, maka jual-beli tersebut tidak dapat digugat dan 
tidak perlu menunggu sampai berpisah. Maka arti hadits itu adalah; 
kecuali jual-beli yang berlaku bagi penjual dan pembeli untuk saling 
memilih. 

Imam An-Nawawi berkata, “Para ulama madzhab kami sepakat 
membenarkan penakwilan ini, dan kebanyakan mereka menolak 
penakwilan-penakwilan yang lain.” Riwayat Al-Laits sangat jelas 
mengunggulkan penakwilan tersebut. 

Dikatakan bahwa makna "atau salah satu dari keduanya 
berpisah dengan yang lainnya" adalah ia mempersyaratkan untuk 
memilih ( khiyar ) pada masa tertentu, maka kesempatan memilih tidak 
putus dengan berpisahnya kedua belah pihak, bahkan tetap 
berlangsung hingga waktu tertentu. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu 
Abdil Barr dari Abu Tsaur. Ini memperkuat pendapat yang pertama, 

karena lebih mendekati kepada makna lafazh yang ada, dan dipastikan 

* 

oleh riwayat An-Nasa'i dari jalur Ismail, dari Nafi’ dengan lafazh, *511 

JJ ‘Jt otT ^3' iSfj jt ( Kecuali bila jual-beli tersebut dilakukan atas 

dasar khiyar). Apabila jual-beli dilakukan atas dasar khiyar, maka 
tidak dapat dibatalkan (mengikat). 

Pendapat lain mengatakan bahwa lafazh "kecuali jual-beli 
khiyar" merupakan pengecualian dari ditetapkannya khiyar majlis. 
Maksudnya, atau salah seorang dari keduanya menawarkan pilihan 
kemudian yang lain menentukan pilihan pada khiyar majlis, maka 
hilanglah hak khiyar, dan ini merupakan kemungkinan yang paling 
lemah. 


144 — FATHUL BAARI 


Sebagian mengatakan bahwa maksud kalimat kecuali jual-bell 
itu dengan khiyar ”, adalah keduanya berhak memilih selama belum 
berpisah, kecuali jika menetapkan pilihan untuk tidak membatalkan 
jual-beli sebelum berpisah, atau jual-beli dengan syarat khiyar 
meskipun setelah berpisah. 

Pendapat ini dapat memadukan dua pendapat sebelumnya, yang 
didukung oleh riwayat Abdurrazzaq dari Sufyan pada hadits 

e * 

berikutnya yang menyebutkan, ^ *s!j (Kecuali jual-beli khiyar), 

atau ia mengatakan kepada pihak yang lain “pilihlah”. Tentunya 
dengan catatan bahwa kita memahami makna lafazh )' (atau) 

berfungsi sebagai pembagian, bukan keraguan. 


46. Apabila Penjual Berhak Memilih (Khiyar), maka Apakah 
Jual-beli Diperbolehkan? 


\ f, » Ä. \ ' ' ' ' •* », " » V 

^ L J* Ji ^ J* 

" /■ / ^ f s s s S 

jgJi z vi $j&. J^\Z&z^jZ jr : jii 4 p 


2113. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Ümar RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “ Setiap dua orang yang melakukan jual-beli, 
tidak ada jual-beli di antara keduanya hingga mereka berpisah, 
kecuali jual-beli [dengan] khiyar .” 


(*'>>- õ>. “j* jj &\ Xs- j* j* 

0 s s ✓ /■ / ✓ /■ y 

jlilJl IJlŠ f-Zj <uiP aü! ^1 'tlP 4^1 J 

IsJUö üli —jl j* õVj oJä-j J li- .li jÄii 

L>cjj OI Lcž'j bj S~ 0 }j tL-gjto l- o .^I 


FATHUL BAARI — 145 



J_P 4jl ^lÄll y) IIjJl?- :Jli .lo-gjtj j. 

L5^' ü* CA ö* '•% d^jlÄJl JJ -Äi 

-y y y y y y / y 

.jJLj 4^ äi 


2114. Dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Al 
Harits, dari Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW bersabda, 
“Penjual dan pembeli berhak memilih hingga keduanya berpisah. 
(atan Hammam berkata, “Aku dapati dalam kitabku ‘memilih tiga 
kali”) Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya 
keduanya diberkahi pada jual-beli mereka. Apabila keduanya 
berdusta dan menyembunyikan (cacat), maka barangkali keduanya 
mendapatkan untung te tapi berkah jual-beli mereka dihilangkan.” Dia 
berkata, “Hammam telah menceritakan kepada kami, Abu At-Tayyah 
telah menceritakan kepada kami bahwasanya dia mendengar Abdullah 
bin Al Harits menceritakan hadits ini dari Hakim bin Hizam, dari Nabi 
SAW.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila pembeli berhak memilih [khiyarj apakah jual-beli 
diperbolehkanl). Sepertinya Imam Bukhari ingin membantah 
pendapat yang membatasi hak memilih pada pembeli saja tanpa 
penjual, karena kedua hadits tersebut tidak membedakan antara 
penjual dan pembeli. 

» p 

jÜaJi (kecuali jual-beli khiyar). Maksudnya, jual-beli tidak 

dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak karena persyaratan tersebut. 
Secara zhahir, transaksi jual-beli dikatakan mengikat dengan sebab 
“berpisah” atau syarat untuk memilih (khiyar). Artinya, jual-beli 
adalah transaksi yang tidak mengikat. Tetapi apabila ditemukan kedua 
syarat itu, maka akan berubah menjadi akad yang mengikat. 


146 — FATHUL BAARI 









j'y> j&j olürj Jvä (Hammam berkata, "Aku 

mendapati dalam kitabku 'memilih tiga kali. ”). Abu Daud 
mengisyaratkan bahwa Hammam menyendiri dalam menukil 
keterangan itu. Sementara dalam riwayat Ahmad dari Affan, dari 
Hammam disebutkan bahwa dia berkata, ^ oukj 

{Aku mendapati dalam kitabku “khiyar tiga kali”.). Hammam tidak 
menjelaskan lebih lanjut siapa yang menceritakan tambahan tersebut 
kepadanya. Apabila tambahan tersebut terbukti akurat, maka itu 
termasuk dalam konteks pilihan. Al Ismaili meriwayatkan melalui 
jalur lain dari Hibban bin Hilal, kemudian dia menyebutkan tambahan 
ini pada bagian akhir hadits. 


47. Apabila Seseorang Membeli Sesuatu laiu Menghibahkannya 
Saat itu juga Sebelum Keduanya Berpisah dan Penjual Tidak 
Mengingkari Perbuatan Pembeli, atau Seseorang Membeli Budak 

laiu Membebaskannya 


/ s 

iJ 


Thawus berkata tentang seseorang yang membeli barang atas 
dasar suka sama suka kemudian menjualnya, maka transaksi pertama 
mengikatnya dan keuntungan (transaksi kedua) baginya. 


4* yi £ & :jii j>\ ^ > 

j»c«l (.yvs Jnj cjšdi yu* ^ lil*j 

' * ' * J 5 

V * Ä l| >' > *f > ° A f ttf e A o 

‘ a:> jt J j^ a J>r j o y-yi c^» yü I 

4^-lIš : JlS .aüI 1j dJJ jA ! Jli a-Ip aüI 


FATHUL BAARI — 147 




.jJL- J 4-Xp d^-^ c^t-i-A-» 1 ^ 4^Lp ^))l d 


r*j cd 



✓ * sQ s * * > / B \ * 9 < , ^ <" | | 

L* Aj ^:^gj ^jaP- J4 Ä))' A«P 4 uAJ 


2115. Dari Amr, dari Ibnu Ümar RA, dia berkata, “Kami 
menyertai Nabi SAW dalam suatu perjalanan, aku berada di atas unta 
muda milik Ümar yang sulit dikendarai, sehingga unta itu 
memayahkanku. Ia maju ke depan orang banyak, laiu Ümar mengusir 
dan menyeret (kembali ke belakang). Kemudian ia kembali maju, 
maka Ümar mengusir dan menyeretnya (kembali ke belakang). Laiu 
Nabi SAW bersabda kepada Ümar, ‘ Juallah kepadakuV Ümar 
berkata, ‘Ia untukmu, wahai Rasulullah!’ Rasulullah SAW bersabda, 
‘Juallah kepadakuV Maka, Ümar menjualnya kepada Rasulullah 
SAW.” Laiu Rasulullah SAW bersabda, “ la untukmu, wahai Abdullah 
bin Ümar, engkau boleh berbuat apa saja yang engkau kehendaki 
dengan unta itu." 


J\ j* J J^)\ :c4i3i -M ^ J\ J15 

:Jl 5 ll 4 ^ ih ^ ih * ih 

“ x / ^ ✓ 1 * / ^ / 

illi a! JUj 'yC* jlip J> jllip JL»\ °ja cJu 


' °'U \ 0 J q * * Z* - > o , , 

ji_ 0 ' ACj <C~?rJ>- { J~>~ (_ 5 ^ Cj«ä-j UäjLj 

” ✓ ✓✓ /* ** 

L^rj liii :i» 1 xp J li ,ii>: jiIsüL ^Olii oi ifji “cJlTj 

, r r . i.' '* ft , o( r. j/.j sf j o ; ^ j «c 

4JU) CJjAi) .5 ^Jp y |^)) <Ua~» b A1UP Jj Cj'j A*-jj 

& ' ' ' S * * 

s s * 9 / x 

.JÜ äüJ-ÕJI ^Lsbloj 


2116. Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Ümar RA, dia 
berkata, “Aku menjual (menukar) kepada Amirul Mukminin Utsman 
bin Affan RA harta yang ada di sebuah lembah dengan harta miliknya 
di Khaibar. Ketika kami telah saling berjual-beli, aku pun berbalik 
hingga keluar dari rumahnya karena khawatir dia membatalkan jual- 


148 — FATHUL BAARI 




beli. Dan, merupakan Sunnah bahwa penjual dan pembeli berhak 
memilih (khiyar) hingga keduanya berpisah.” Abdullah berkata, 
“Ketika jual-beli tidak dapat dibatalkan lagi, aku pun melihat telah 
menipunya dimana aku menuntunnya ke arah negeri Tsamud selama 
tiga hari (peijalanan), dan ia menuntunku ke Madinah selama tiga hari 
(peijalanan).” 


Keterangan Hadits : 

{Bab apabila seseorang membeli sesuatu laiu menghibahkannya 
saat Uu juga sebelum keduanya berpisah dan penjual tidak 
mengingkari perbuatan pembeli). Maksudnya, apakah haknya untuk 
memilih {khiyar) telah hilang dengan sebab perbuatan itu? Ibnu Al 
Manayyar berkata, “Imam Bukhari bermaksud menetapkan adanya 
khiyar majlis berdasarkan hadits Ibnu Ümar, yaitu hadits kedua pada 
bab di atas. Di dalamnya terdapat kisahnya bersama Utsman yang 
sangat jelas mengenai hai itu. Kemudian ia khawatir bila dikritik 
dengan mengemukakan hadits Ibnu Ümar tentang kisah unta yang 
sulit diatur, sebab Nabi SAW langsung menghibahkan unta tersebut 
saat selesai akad jual-beli. Untuk itu, Imam Bukhari lebih dahulu 
menyebutkan jawabannya pada j udul bab dengan perkataan ‘dan 
penjual tidak mengingkari’. Maksudnya, sesungguhnya hibah tersebut 
menjadi sempurna dengan sebab persetujuan penjual untuk tidak 
membatalkan jual-beli, dalam hai ini sikap diam Ümar menempati 
posisi ucapannya.” 

Ibnu At-Tin berkata, “Ini adalah sikap mengada-ada dari Imam 
Bukhari, tidak boleh ada dugaan bahwa Nabi SAW menghibahkan 
sesuatu yang di dalamnya ada hak seseorang, baik berupa khiyar 
maupun pengingkaran, karena sesungguhnya beliau diutus untuk 
memberi penjelasan.” Sebagai jawabannya dikatakan, bahwa 
sesungguhnya beliau telah menjelaskan hai itu berdasarkan hadits- 
hadits yang menegaskan adanya khiyar majlis. Dalam hai ini, 
memadukan dua hadits tersebut adalah sesuatu yang mungkin, seperti 
dikatakan bahwa setelah akad (transaksi) Nabi SAW langsung 


FATHUL BAARI — 149 



berpisah dengan Ümar, misalnya dengan cara mendahuluinya atau 
berjalan di belakangnya. Setelah itu, beliau menghibahkan unta 
tersebut. Sementara itu, dalam hadits tersebut tidak ada keterangan 
yang menetapkan atau menafikan hai itu, maka suatu kejadian yang 
bersifat khusus tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak indikasi 
hadits-hadits yang dengan tegas menetapkan adanya khiyar majlis. 
Karena bila peristiwa ini lebih dahulu dari hadits “ penjual dan 
pembeli memiliki hak untuk memilih (khiyar),” maka hadits “khiyar” 
telah memupus kandungannya. Adapun bila ia lebih belakangan 
daripada hadits “khiyar”, maka dikatakan bahwa Nabi SAW 
mencukupkan dengan penjelasan yang laiu. 

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa apabila pembeli 
langsung membelanjakan barang yang dibeli tanpa diingkari oleh 
penjual, maka hilang kesempatan memilih (lkhiyar ) bagi penjual, 
seperti dipahami oleh Imam Bukhari. 

Ibnu Baththal berkata, “Para ulama sepakat bahwa apabila 
penjual tidak mengingkari sikap pembeli yang menghibahkan barang 
atau membebaskan budak dagangannya, maka jual-beli tersebut 
dibolehkan. Tapi, para ulama berbeda pendapat apabila penjual 
mengingkari dan tidak ridha. Bagi ulama yang mengatakan bahwa 
jual-beli telah sempuma dengan selesainya pembicaraan antara 
penjual dan pembeli tanpa disyaratkan berpisahnya kedua belah pihak, 
maka mereka memperbolehkan jual-beli tersebut. Sedangkan mereka 
yang mengatakan bahwa jual-beli dianggap sempuma apabila kedua 
pihak telah dipisahkan oleh tempat, maka mereka tidak 
memperbolehkannya, akan tetapi hadits di atas menjadi hujjah yang 
mematahkan pendapat mereka”. 

Akan tetapi, pendapat ini tidak dapat dibenarkan secara 
keseluruhan, bahkan golongan kedua yang dia katakan membedakan 
antara barang-barang yang diperjualbelikan. Mereka sepakat untuk 
tidak memperbolehkan menjual kembali makanan sebelum 
diserahterimakan. Kemudian mereka berbeda pendapat pada barang 
selain makanan hingga melahirkan beberapa pendapat: 


150 — FATHTJL BAARI 




Pertama , tidak boleh menjual sesuatu secara mutlak sebelum 
diserahterimakan. Ini adalah pendapat Imam Syafi' i dan Muhammad 
bin Al Hasan. 

Kedua , boleh menjual sesuatu secara mutlak sebelum 
diserahterimakan kecuali rumah dan tanah. Pendapat ini dikemukakan 
oleh Imam Abu Hanifah. 

Ketiga , boleh menjual sesuatu secara mutlak sebelum 
diserahterimakan, kecuali barang yang ditimbang dan ditakar. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza’i, Ahmad dan Ishaq. 

Keempat, boleh menjual sesuatu secara mutlak sebelum 
diserahterimakan, kecuali makanan dan minuman. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsaur serta dipilih oleh Ibnu 
Mundzir. 

Kemudian mereka berselisih dalam masalah membebaskan 
budak yang belum diserahterimakan. Mayoritas ulama berpendapat 
bahwa pembebasan itu sah dan perbuatan itu sendiri menjadi bukti 
adanya serah-terima, baik penjual masih memiliki hak untuk 
menahannya, seperti harga harus tunai dan belum diserahkan. 
Pendapat paling kuat dalam masalah mewakafkan barang yang belum 
diserahterimakan adalah sah. Adapun dalam masalah hibah dan gadai 
masih diperselisihkan. Pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i 
adalah keduanya tidak sah. Namun, hadits Ibnu Ümar tentang kisah 
unta yang sulit dikendarai merupakan dalil bagi lawan pendapat ini. 
Hanya saja mungkin dijawab bahwa kemungkinan Ibnu Ümar 
bertindak sebagai wakil yang menerima barang tersebut sebelum 
akhimya dihibahkan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan pendapat 
yang dipilih oleh Al Baghawi, dia berkata, “Apabila pembeli memberi 
izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang dibeli untuk 
dihibahkan, maka hai ini telah mencukupi dan jual-beli dianggap sah, 
demikian pula dengan hibah setelah itu. Akan tetapi, hai ini tidak 
berarti harus ada kesatuan antara penerima barang dengan barang itu 
sendiri, sebab Ibnu Ümar saat itu sedang menunggang unta yang 
dibeli oleh Nabi SAW.” 


FATHUL BAARI — 151 



Hadits Ibnu Ümar di bab ini telah dijadikan hujjah untuk 
mendukung pendapat ulama madzhab Hanafi dan Maliki bahwa serah- 
terima pada semua barang adalah dengan mengosongkannya dari 
pihak penjual. Pendapat ini pula yang menjadi kecenderungan Imam 
Bukhari, seperti telah disebutkan pada bab “Membeli Hewan dan 
Khamer”. Apabila seseorang membeli seekor hewan dan ia sedang 
menunggang hewan tersebut, maka apakah ini dianggap sebagai 
serah-terima? Menurut ulama madzhab SyafTi dan Hanbali bahwa 
pengosongan hanya berlaku pada rumah dan tanah serta yang 
serupanya, tidak berlaku pada barang-barang yang bergerak. Oleh 
karena itu, Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum secara tegas, 
bahkan dia menyebutkan j udul bab dalam bentuk pertanyaan. 

Ibnu Qudamah berkata, “Dalam hadits ini tidak ada penegasan 
tentang membeli, maka ada kemungkinan perkataan Ümar ‘ia 
untukmu’ yakni sebagai hibah. Kemungkinan ini sangat jelas, karena 
Ümar tidak menyebutkan harga.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sikap ini mengabaikan lafazh 
hadits di atas, <*»! Sy>') “j* (Dia menjualnya 

kepada Rasulullah SAW ). Pada sebagian jalur periwayatan —seperti 
yang dikutip oleh Imam Bukhari— disebutkan, (maka beliau 

SAW membelinyd). Lafazh ini akan disebutkan pada pembahasan 
tentang hibah. Atas dasar ini, maka yang terjadi adalah jual-beli. 
Mengenai jumlah harga yang tidak disebutkan tidak berkonsekuensi 
bahwa transaksi tersebut adalah hibah, karena disebutkannya kata 
“membeli”. Sebagaimana jumlah harga tidak disebutkan, maka ada 
kemungkinan serah-terima bersyarat telah terjadi pula meski tidak 
dinukil dalam riwayat. 

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, “Ada kemungkinan Nabi SAW 
menuntun unta itu setelah akad (transaksi). Menuntun unta itu 
merupakan bentuk serah-terima, karena serah-terima bagi setiap 
barang memiliki cara sendiri-sendiri yang sesuai dengannya.” 


152 — FATHUL BAARI 



(Atau dia membeli budak laiu memerdekakannyd). Imam 
Bukhari menempatkan perkara hibah sebagai masalah pokok, laiu 
diikuti dengan membebaskan budak, karena dalam hibah ditemukan 
nash tersendiri, berbeda dengan membebaskan budak. Sementara para 
ulama madzhab SyafTi memahami bahwa membebaskan budak 
memiliki keunggulan daripada masalah yang lain. Adapun ulama 
madzhab SyafTi yang mengikutkan hibah pada masalah 
membebaskan budak berpendapat bahwa dalam membebaskan budak 
terdapat unsur pemusnahan harta, sedangkan “pemusnahan” adalah 
serah-terima, demikian halnya dengan hibah. 


aJ jtTjlij SJ c~>rj tff '\j äiiLjt ij JjZj J li j 


(Thawus berkata tentang seseorang yang membeli barang aias dasar 
suka sama suka kemudian dia menjualnya, maka transaksi pertama 
telah mengikatnya dan keuntungan [transaksi kedua] menjadi 
miliknya ). Riwayat ini juga disebutkan dengan sanad yang maushul 
oleh Sa’id bin Manshur dan Abdurrazzaq dari jalur Ibnu Thawus, dari 
bapaknya. Laiu Abdurrazzaq menambahkan, “Diriwayatkan dari 
Ma’mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ‘Apabila sesuatu dijual atas 
dasar suka sama suka, maka keduanya berhak memilih ( khiyar ) hingga 
keduanya berpisah dalam keadaan saling meridhai’.” 


(beliau menjualnya). Dalam pembahasan tentang hibah 
ditambahkan, 'j** Ji xi- U iii 'y* : jJL») -di* «it JUo 

cjJi U aj (Nabi SAW membelinya kemudian bersabda, "la 


untukmu, wahai Abdullah bin Ümar, engkau pergunakan 
sebagaimana yang engkau kehendaki .”). 


Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah: 

1. Sikap sahabat yang sangat menghormati Nabi SAW, dimana 
mereka tidak mau mendahului beliau waktu berjalan. 


2. Boleh mengusir hewan. 


FATHUL BAARI — 153 



3. 


Dalam jual-beli tidak disyaratkan bahwa penjual menawarkan 
barangnya, bahkan pembeli boleh meminta penjual untuk 
menjual barangnya. 


4. Boleh membelanjakan harta yang dibeli sebelum dibayar. 

5. Perhatian Nabi SAW yang sangat tinggi terhadap para sahabat 
dan antusias beliau untuk menggembirakan mereka. 


tiyüy Jzr jLäSu jjuUuJi 0' ÄÜLSt cdlšfj (Termasuk Sunnah bahwa 

penjual dan pembeli berhak memilih hingga keduanya berpisah ). 
Maksudnya, hai ini yang menyebabkan beliau keluar dari rumah 
Utsman. Beliau melakukannya agar jual-beli itu telah tetap baginya 
dan tidak ada kesempatan bagi Utsman untuk memilih ( khiyar). 
Perkataan Ibnu Ümar “termasuk Sunnah” maksudnya bahwa yang 
demikian itu terjadi pada masa-masa awal. Adapun pada masa Ibnu 
Ümar, berpisah dalam arti meninggalkan tempat akad (transaksi) 
sudah ditinggalkan. Oleh karena itu, Ibnu Ümar melakukannya, sebab 
ia sangat keras dalam mengikuti Nabi SAW. Demikan yang dia 
katakan, akan tetapi perkataan Ibnu Ümar “termasuk Sunnah” tidak 
menafikan bahwa hukum tersebut masih tetap berlangsung. 


9 > y y # ^ 

Dalam riwayat Ayyub bin Suwaid disebutkan, JT OlT lil uf 

* 

^ Oj t J / ^ # P ^ / 0 9 y 

oUiPj Ui cJJlüä c oli lülil (Jjsäj j»! & jlü*Jl) U-ä a*-ij (Kami dahulu apabila 


melakukan jual-beli, maka sedap kami memiliki hak untuk memilih, 
selama kedua orang yang melakukan jual-beli itu belum berpisah. 
Maka, aku melakukan jual-beli dengan Utsman...). Laiu disebutkan 
kisah seperti di atas, yang mengandung isyarat bahwa keadaan yang 
demikian itu tetap berlangsung. 


Ibnu Rusyd mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil 
dalam kitabnya Al Muqaddimat, dia mengaku bahwa Utsman berkata 
kepada Ibnu Ümar, Ui rtlüJ' ai tjiaJV' ti'yiu HJi cü-J ( Bukan 

y y y y y y y 


termasuk Sunnah berpisah dengan meninggalkan tempat akad 
[transaksij, sesungguhnya hai itu telah dihapus). Saya tidak 
menemukan sanad tentang keterangan tambahan ini, meskipun ia 


154 — FATHUL BAARI 


shahih tidak lebih dari hanya sekadar perbedaan pendapat, karena 
telah dinukil dari mayoritas sahabat bahwa yang dimaksud berpisah 
dalam hadits adalah “meninggalkan tempat akad (transaksi)”. 

J li jf teiLi (aku menuntunnya ke negeri Tsamud 

sejauh perjalanan tiga maiani). Maksudnya, aku telah menambah 
jarak perjalanan ke tanah yang menjadi miliknya saat ini dibandingkan 
dengan tanahnya yang dahulu selama tiga malam perjalanan. 

x / O ✓ x 

JÜ o*Aij i Ji\ (dan ia telah menuntunku ke Madinah 

sejauh perjalanan tiga malam). Yakni, telah berkurang jarak 
perjalanan ke tanah yang aku miliki saat ini dibandingkan tanah 
milikku sebelumnya selama tiga malam perjalanan. Hanya saja ia 
mengukumya dari Madinah, karena keduanya sama-sama tinggal di 
sana. Ibnu Ümar berpendapat bahwa dekat ke Madinah memiliki 
keistimewaan tersendiri, oleh sebab itu ia berkata, “Aku berpendapat 
telah menipunya”. 

Dalam kisah Ibnu Ümar terdapat keterangan tentang bolehnya 
menjual barang yang tidak berada di tempat akad (transaksi) dengan 
sekadar berpedoman pada sifat-sifatnya. Adapun perselisihan 
mengenai hai itu akan disebutkan pada bab “Jual-Beli Mulamasah ”. 

Faidah lainnya adalah: 

1. Bolehnya melakukan tipu muslihat untuk membatalkan hak pilih 
(khiyar). 

2. Mendahulukan maslahat diri sendiri daripada maslahat orang 
lain. 

3. Boleh menjual (menukar) tanah dengan tanah. 

4. Penipuan tidak menjadi sebab dikembalikannya barang. 


FATHUL BAARI — 155 



48. Tidak Disukai Tipu Muslihat dalain Jual-Beli 


jSo 0' U-g.:P 4i)l j ^ aJJI Xs- ( jp jllp ^ *Wl 4-P 

" /• ✓ ✓ / 5* s s s s 

' ° s ess' '. " 1 *?,. . > ' o > ts£ S 1s S e'.S \ . % * *11 

:Jis C-*jL> bl :Jläi ^ 4j ' (*-^J ^-Ip aM ' 


2117. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Ümar RA 
bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia 
ditipu orang dalam jual-beli. Maka Nabi SAW bersabda, “ Apabila 
engkau berjual-beli, maka katakan, ‘Tidak boleh ada penipuan 


Keterangan Hadits : 

(Bab tidak disukai tipu muslihat dalam jual-beli). Sepertinya, 
Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa tipu 
muslihat dalam jual-beli adalah makruh (tidak disukai) akan tetapi 
jual-beli tidak dinyatakan batal, kecuali apabila pembeli mensyaratkan 
khiyar (memilih antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya) 
jika kemudian terbukti ada unsur tipu muslihat, seperti yang 
diindikasikan oleh kisah dalam hadits. 

'y*rj 0l (bahwasanya seorang laki-laki ). Dalam riwayat Imam 

Ahmad melalui jalur Muhammad bin Ishaq disebutkan bahwa NafT 
telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Ümar, jt-aJSl' y oiT 

(Seorang laki-laki dari kalangan Anshar...). Ibnu Al Jarud di dalam 
kitab Al Muntaqa melalui jalur Sufyan dari Naff menambahkan 
bahwa laki-laki tersebut adalah Hibban bin Munqidz. Laiu Ad- 
Daruquthni meriwayatkan dari jalur Abdul A’la, dan Al Baihaqi dari 
jalur Yunus bin Bukair, keduanya dari Ibnu Ishaq, dengan tambahan: 
Ibnu Ishak berkata, Muhammad bin Yahya bin Hibban telah 
menceritakan kepadaku, dia berkata, “Laki-laki yang dimaksud adalah 


156 — FATHUL BAARI 


kakekku, Munqidz bin Amr”. Demikian pula Ibnu Mandah 
meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Ishaq. 

^ & (bahwasanya dia ditipu dalam berjual-beli). 

Ibnu Ishaq dalam riwayatnya menyebutkan sebab pengaduan tersebut, 
yaitu penipuan yang dia alami. Sementara Imam Ahmad, para penulis 
kitab Sunan, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits 
Anas dengan lafazh, Li*-* #'•&■ ^ õlS"j olT ui {Bahwasanya 

seorang laki-laki melakukan jual-beli, sementara perhitungannya 
agak lambari). 


'il (tidak ada penipuan). Kata laa (tidak ada) pada kalimat 


ini berfungsi untuk menafikan jenis, yakni tidak ada segala jenis tipu 
muslihat dalam agama, sebab agama adalah nasihat. Ibnu Ishaq dalam 

9 ' . * 

riwayat Yunus bin Bukair dan Abdul A’la menambahkan, j&du cdi 


« * O - - 

Sä <13 c 


üü dL-ili <l)ti tJÜ ä*Li J t {Kemudian 


engkau berhak memilih pada semua barang yang engkau beli selama 
tiga hari. Apabila engkau suka, maka ambillah, dan jika engkau tidak 
suka, maka kembalikan). Laki-laki ini tetap hidup hingga masa 
pemerintahan Utsman bin Affan, dan usianya saat itu 130 tahun. 
Apabila ia membeli sesuatu, laiu dikatakan bahwa ia telah ditipu, 
maka ia kembali kepada penjualnya dengan mempersaksikan 
seseorang di antara para sahabat bahwa Nabi SAW telah memberikan 
kepadanya hak untuk memiliki selama tiga hari, laiu uangnya 
dikembalikan. 


Para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW mengajarkan 
perkataan ini untuk diucapkan saat melakukan jual-beli, agar penjual 
dapat mengetahui bahwa ia [pembeli] tidak ahli dalam mengetahui 
mutu barang serta harga yang sesuai. Maka, hendaknya penjual 
memperlakukannya sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri, 
berdasarkan anjuran bagi pihak yang melakukan transaksi agar 
menunaikan nasihat, seperti dalam hadits Hakim bin Hizam, olä 

^ y. £>j {Apabila keduanya jujur dan menjelaskan 


FATHUL BAARI — 157 


[cacat], niscaya diberkahi bagi keduanya pada jual-beli mere ka 
berdua). 

Imam Ahmad menjadikan hadits ini sebagai dalil, serta 
merupakan salah satu pendapat dari Imam Malik bahwasanya 
penipuan yang fatal dapat menjadi penyebab dikembalikannya suatu 
barang apabila pembeli tidak mengetahui harga barang yang 
sebenamya. Tetapi, pendapat ini ditanggapi bahwa Nabi SAW 
memberikan kesempatan bagi laki-laki tersebut untuk memilih 
(.khiyar ) karena akalnya yang lemah. Seandainya penipuan itu menjadi 
sebab pembatalan jual-beli, niscaya ia tidak perlu membuat 
persyaratan untuk mengembalikan barang jika temyata ada unsur 
penipuan. 

Ibnu Al Arabi berkata, “Ada kemungkinan penipuan yang 
terjadi pada kisah laki-laki ini adalah dalam hai cacat barang, 
kebohongan, harga, atau mengurangi jumlah, maka ia tidak hanya 
dijadikan hujjah pada masalah penipuan yang berhubungan dengan 
pengurangan jumlah; dan kisah tersebut tidaklah bersifat umum, tetapi 
bersifat khusus bagi orang yang memiliki sifat seperti laki-laki 
tersebut.” Dia juga berkata, “Adapun riwayat dari Ibnu Ümar yang 
menyebutkan bahwa dia diajak bertukar pikiran tentang jual-beli, 
maka dia berkata, ‘Aku tidak menemukan bagi kalian sesuatu yang 
lebih luas dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW kepada 
Hibban bin Manqadz, yaitu selama tiga hari’. Semua jalur 
periwayatannya kembali kepada Ibnu Lahi’ah, yang dikenal sebagai 
perawi yang lemah.” 

Apa yang dia katakan benar. Riwayat itu dinukil oleh Ath- 
Thabrani dan Ad-Daruquthni serta selain keduanya melalui jalur di 
atas. Akan tetapi kemungkinan yang disebutkannya telah dipastikan 
oleh riwayat yang menyatakan dengan tegas bahwa ia ditipu karena 
jumlah barang yang dia beli telah dikurangi. 

Dalil lain yang disimpulkan dari hadits di atas adalah bahwa 
batas waktu untuk memilih ( khiyar ) yang dipersyaratkan adalah 
selama tiga hari. Hai ini diperkuat oleh penetapan waktu memilih 


158 — FATHUL BAARI 


(khiyar ) pada jual-beli hewan yang tidak diperah (Al Musharrah) 
selama tiga hari. Salah seorang ulama madzhab Maliki 
mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dia berkata, 
“Dibatasinya selama tiga hari adalah karena kebanyakan jual-beli 
yang dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah jual-beli budak.” 

Hadits ini dijadikan dalil bagi siapa yang mengatakan saat akad 
(transaksi) “ tidak ada penipuan ”, maka ia berhak untuk memilih 
antara meneruskan jual-beli ataupun membatalkannya; baik ditemukan 
cacat maupun unsur penipuan atau tidak. Bahkan Ibnu Hazm agak 
berlebihan dengan mengatakan, “Apabila dia mengatakan ‘ laa 
khadi ah (tidak ada penipuan)! atau ‘ laa ghisysy (tidak ada 
kecurangan), atau kata yang sepertinya, maka tidak ada baginya hak 
memilih ( khiyar ) hingga ia mengatakan 7 aa khilaabah’ (tidak ada 
penipuan).” 

Jawaban paling mudah yang dapat dikemukakan untuk 
membantahnya adalah riwayat yang tercantum dalam kitab Shahih 
Muslim , bahwasanya laki-laki tersebut biasa mengatakan, “ laa 
khiyaabah”. Seakan-akan dia tidak fasih mengucapkan lafazh “laa 
khilaabah” . Meskipun demikian, tidak ada perubahan hukum bahwa 
Nabi SAW telah menetapkan untuknya kesempatan memilih selama 
tiga hari. Kemudian hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang telah 
dewasa tidak dihalangi haknya dalam menggunakan hartanya meski 
terbukti bahwa akalnya lemah, berdasarkan keterangan pada sebagian 
jalur periwayatan hadits di atas bahwa keluarga laki-laki itu 
mendatangi Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah! Cabutlah 
haknya dalam membelanjakan hartanya.” Nabi SAW memanggilnya 
laiu melarangnya melakukan jual-beli, maka laki-laki itu berkata, 
“Aku tidak dapat menahan diri dari perbuatan itu.” Maka Nabi SAW 

/ <• * O S * s 

bersabda, 7 :JÜ lil ( Apabila engkau melakukan jual-beli, 

katakanlah, “Tidak ada penipuan. ”). 

Argumentasi ini dijawab; apabila pencabutan hak menggunakan 
harta tidak boleh diberlakukan pada orang dewasa, niscaya Nabi SAW 
akan mengingkari permintaan keluarga laki-laki yang dimaksud. 


FATHUL BAARI — 159 



Adapun sikap Nabi SAW yang tidak mencabut hak laki-laki itu tidak 
menunjukkan larangan mencabut hak menggunakan harta bagi orang 
dewasa yang lemah akalnya. 

Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil tentang bolehnya 
melakukan jual-beli dengan syarat khiyar, serta bolehnya membuat 
persyaratan untuk membatalkan jual-beli bagi pihak pembeli. 
Keterangan lain yang dapat diambil adalah sikap masyarakat pada 
masa itu yang senantiasa kembali kepada kebenaran dan mau 
menerima hadits ahad dalam masalah hak dan lainnya. 


49. Tentang Pasar-pasar 


aJ Sj* Ji :oii äIjuJI llii n jj jIp J15j 

^ ^ s* ' 

X* JU JUj <3 y :Jl5 

o * ° ° ž s* 1 * ts}'''* & 

^H^Jl \ y*£- JlSj . 


Abdurrahman bin Auf berkata, “Ketika kami datang ke 
Madinah, aku berkata, ‘Apakah ada pasar perdagangan?’ Dia berkata, 
‘Pasar Qainuqa’.” 

Anas berkata, “Abdurrahman berkata, ‘Tunjukkan kepadaku 
(jalan) ke pasar’.” Ümar berkata, “Transaksi di pasar-pasar telah 
melalaikanku.” 


0 i s Q S* ^ /■ s 0 • J* s tl** i s O Os-J 0 , . / 0 / 

:cJli Lgip aNI y?J ÄJUjIp yiiA>- :Jl5 yda* j> jy-^r jj f-sd jfi 

SjQ iyir iili äi j;4j ju 

'Jk ibs &/, i; :Ü 5 :ciu . 4 y-T} y 

✓ y- / / / / / X ^ 

•» . > 0 * '\i- ©° •* 0 " ° " ° * ° f ° • 7" 0 t 0 f ^ ° 

^ ess r 8 ^ 


160 — FATHUL BAARI 


o £ ^ o ; o ~y o .6 i 

•(^"k { J* (%-> ^J 1 : 


2118. Dari Nafi bin Jubair bin Muth’im, dia berkata: Aisyah RA 
telah menceritakan kepadaku, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Suatu pasukan menyerang Ka 'bah. Apabila mereka berada di Baida ' 
(tanah lapang) dari permukaan bumi ini, mereka ditenggelamkan (ke 
dalam bumi) dari yang pertama hingga yang terakhir Aisyah 
berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah! Bagaimana 
ditenggelamkannya yang pertama dan terakhir, sementara di antara 
mereka terdapat pasar-pasar mereka serta orang-orang yang tidak 
termasuk mereka?’ Beliau SAW bersabda, '‘Ditenggelamkan yang 
pertama dan yang terakhir dari mereka, kemudian dibangkitkan 
sesuai dengan niat mereka masing-masing '.” 


K » s f 




aUI Aili dy *j Jhi ! Jü ALP aü! j õ^j^I ^jP 

A$^< AjVk> ^Ip Jj Jj ÄpC«k ^ Js>-\ 0*>C^ J aJLp 

if * t " *. f ii " " ° f*. "' ,T, f ž ' w-' " ,*•. 

f. o- Ls uis jj b! Aju dxbj lAprjJ 1*V2J 

vi s>k lk:p t &UJi vi v ci^jCUii vi ky v JbkLiii 
^ ' •" / / ^ 

^ ^ ^ ^ ^ y 9 + y to 9*} oi* 

(vT-lkl ^ylp Akj^kJij tAiJaS- ALP C»Ja>- jl tAsr-ji 

y " y y y / 

j*i c. A^kjl caIIp p-$JUl :aJ ^Jkaj c^Äll o“>C sl* ^ ^lS 

cJll l* ÕVC» j^Skk' Jüj . AJ j j: p li AJ Öbb-J 


2119. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Shalat salah seorang di antara kamu 
secara beijamaah melebihi shalatnya di pasamya dan di rumahnya 
sebanyak 20 derajat lebih. Hai itu apabila dia berwudhu dengan 
memperbaiki wudhunya, kemudian mendatangi masjid hanya untuk 
shalat, tidak ada yang memotivasinya kecuali shalat, maka tidaklah 


FATHUL BAARI — 161 



dia mengayunkan satu langkah melainkan akan diangkat satu derajat 
dan dihilangkan darinya satu kesalahan. Para malaikat bershalawat 
kepada salah seorang di antara kamu selama dia berada di tempat 
shalatnya yang dia tempati shalat, ‘Ya Allah, berilah keberkahan 
kepadanya! Ya Allah, rahmatilah dia selama belum berhadats dan 
tidak mengganggu!’ Beliau bersabda, ‘ Salah seorang kalian berada 
dalam shalat selama shalat telah menahannya ’.” 


:J» üir :Jl5 ÄI äUÜ J, J* JJ>J 1 JL^. ^ 

c—äJli LI L Jl-äi ciJl j»ill-j <u1p aüI 

0^ ^ äi / & $ S * s ' y } q y y £ ' ' ' y ^ y y ' y A Äl 

4-J»p a * Jlp <Odt 

* y y y 


2120. Dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA, dia 
berkata, “Nabi SAW pemah berada di pasar, laiu seorang laki-laki 
berkata, ‘Wahai Abu Al Qasim!’ Nabi SAW berpaling kepadanya, 
maka orang itu berkata, ‘Sesungguhnya aku memanggil orang ini’. 
Nabi SAW bersabda, ‘ Berilah nama seperti namaku, tapi jangan 
kalian menggunakan nama panggilan seperti nama panggilanku 


i-t-v-udl UI U :*4 äJL ji-j IpS : JVi «lp Äl ^ jp uÄi- ^p 

* x ^ " y 4 if 

} ' ' £ y y yy P y \ , /■ y o y 

I:Jli ctdiapl ijLÄi aäp aJ)1 

X * / y y 

% ^L 


2121. Dari Humaid, dari Anas RA, dia berkata, “Seorang laki- 
laki memanggil di Baqi’, ‘Wahai Abu Al Qasim! Nabi SAW berpaling 
kepadanya, maka dia berkata, ‘Bukan engkau yang aku maksud’. 
Beliau bersabda, ‘ Berilah nama seperti namaku dan jangan memberi 
nama panggilan seperti nama panggilanku 


162 — FATHUL BAARI 



clllrf Sj Jyti. Si siit jjt .3 4 ^ äi L3i 

r 1 ja pi IjjLäš f.\jji> ^Ji?nJ cP L itij (j ^j\ 

S s s s s ^ ** /■ 

. *ly ® f i v ' -* ^ s? > °^r. r i sS °^. ^ ^ p j /l 

^ji>- JJUio t4-L~*j j) bL>^* ‘L^Jj Lgjl ■ * •::}*» iLLä '^30 

-* 3 -'-* |. „ i.„ ti tos Z ts tas ‘ st. \ i 

J~»P (Jli lOt-jL* (Jli .4-.i*^*3* «u^J 4 jL9j ajü \ s - 

-''? f °' r '•'■,< f- ■ > ?f /-• f !>, 

.<*5 ji J J* jrr' 7 (_£'j 4jl yr’ 1 ’ .4^' 

* ' * ' * / ^ 


2122. Dari Nafi’ bin Jubair bin Muth’im, dari Abu Hurairah Ad- 
Dausi RA, dia berkata, “Nabi SAW keluar pada sebagian siang tanpa 
berbicara kepadaku dan aku pun tidak berbicara kepada beliau hingga 
beliau mendatangi pasar Qainuqa'. Beliau duduk di teras rumah 
Fatimah dan bertanya, 'Adakah si ketil...? Adakah si ketil ?’ Fatimah 
menahannya sesaat, dan aku mengira beliau memakaikan ‘kalung’ 
(sikhab) kepadanya atau memandikannya. Laiu si kecil datang hingga 
beliau memeluk dan menciumnya seraya berdoa, ‘Ya Allahi Cintailah 
ia dan cintai orangyang mencintainya?” Sufyan berkata, “Ubaidillah 
berkata, ‘la telah menceritakan kepadaku bahwa dia melihat Nafi’ bin 
Jubair mengerjakan shalat Witir satu rakaat’.” 


0 ' r • t ti" ' i 0 ^ '' > * ' • i" # " 

JL5 j )I ^ I y\S Uj^L>- { j& 

} e / * f s & s \ & 

. * Utes totfstsOs 0 t.s . 'ts. s ,s s O.s i ,s 2 i. 

«J' f t *'»i J* j »$ dg - AÜ * (_d-^ CfH 1 

* > tt 

*t'\ tl * \' f ■ r ° I Ä " *° I 

^bUaJi f' Uj OjJuta ^gi>- 


2123. Dari Nafi’, Ibnu Ümar telah menceritakan kepada kami 
bahwasanya mereka membeli makanan dari rombongan orang-orang 
berkendaraan di masa Nabi SAW. Laiu Nabi mengirim utusan kepada 
mereka supaya melarang mereka menjual makanan di tempat mereka 
membeli hingga mereka memindahkannya ke tempat menjual 
makanan. 


FATHUL BAARI — 163 





2124. Dia berkata, dan Ibnu Ümar RA telah menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Nabi SAW melarang menjual makanan 
yang dibeli hingga selesai jual-beli itu.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab tentang pasar-pasar). Ibnu Baththal berkata, “Maksud 
penyebutan pasar adalah menyatakan tentang bolehnya berdagang dan 
masuk pasar bagi orang-orang terkemuka dan terpandang. Seakan- 
akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang tidak 
memenuhi kriterianya, yang mengatakan bahwa pasar merupakan 
tempat paling buruk. Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dan Al Bazzar, serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim dari 
hadits Jubair bin Muth’im dengan sanad yang hasan bahwa Nabi 
SAW bersabda, J\ £_ÜUi JomXj drlUJl J\ Li-I 

(Tempat yang paling disukai Allah SWT adalah masjid, dan tempat 
yang paling dibenci Allah adalah pasar). 

Demikian juga Ibnu Hibban dan Al Hakim, meriwayatkannya 
dari hadits Ümar. Ibnu Baththal berkata, “Pemyataan ini diucapkan 
dalam konteks yang umum, karena beberapa pasar yang disebut nama 
Allah di dalamnya melebihi dari sejumlah masjid.” 

jj j*r)\ X* Jlä) (Abdurrahman bin Auf berkata). Riwayat 
* ' 

ini telah disebutkan melalui sanad yang maushul di bagian awal 
pembahasan tentang jual-beli. Adapun yang dimaksud di tempat ini 
adalah pasar yang ada pada masa Nabi SAW. Para sahabat terkemuka 
biasa melakukan jual-beli di pasar-pasar itu untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan menjauhkan diri dari peminta-minta. 


164 — FATHUL BAARI 


Jijl>*iU j£aJi ^IfS' :j^p Jläj (Ümar berkata, “Transaksi di 

pasar-pasar telah melalaikanku Riwayat ini telah disebutkan pada 
bagian awal pembahasan tentang jual-beli melalui jalur yang maushul. 


Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits. Hadits 
yang pertama dari Aisyah RA. 


jdpr jj* (satu pasukan menyerang Ka’bah). Dalam 
riwayat Imam Muslim disebutkan, <utü ^ Qs- äi ^i 
cdd' 'di d°y>y U>Ü il)l Ld%*)l :Jl4 Uld> C~*dd> :<J diflä 

Jyj °y £■') (Nabi SAW gelisah dalam tidumya, maka kami berkata. 


“Engkau telah melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan.” 
Beliau bersabda, “Sungguh mengherankan, bahwasanya sejumlah 
manusia di antara umatku menuju Baitullah karena seorang laki-laki 
dari kauni Quraisy Laiu pada riwayat lain ditambahkan bahwa 
Ummu Salamah berkata demikian pada masa Ibnu Az-Zubair. 
Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abdullah bin 
Shafwan —salah seorang perawi hadits tersebut— berkata, “Demi 
Allah! Bukan pasukan itu yang dimaksud.” 


f-~\) 1 jt LilJv (ditenggelamkan yang pertama dan yang 

terakhir di antara mereka). Imam At-Tirmidzi menambahkan dalam 
hadits Shafiyah, (mereka yang ada di pertengahan 

tidak selamat). Laiu Imam Muslim menambahkan dalam hadits 
Hafshah, rfd- ^dJi 'Il Ju Vi (Tidak tersisa kecuali orang 

yang terusir mengabarkan keadaan mereka). Riwayat-riwayat ini 
cukup untuk menentukan keadaan orang-orang yang berada di tengah 
rombongan itu. Menurut kebiasaan bila bagian awal dan akhir 
dibinasakan, maka bagian tengah juga turut dibinasakan. Atau, karena 
bagian tengah masuk pada kata “yang terakhir” bila dinisbatkan 
kepada bagian awal, dan masuk pada kata “yang pertama” bila 
dinisbatkan pada bagian akhir, dengan demikian mereka juga ikut 
dibinasakan. 


FATHUL BAARI — 165 



f&j (di dalamnya ada pasar-pasar mereka). Demikian 

Imam Bukhari menyebutkan, sebagaimana yang dicantumkan pada 
judul bab. Adapun maknanya adalah tukang pasar mereka atau orang 
yang pergi ke pasar di antara mereka. Perkataan “dan yang tidak 
termasuk mereka”, yakni orang-orang yang menyertai mereka, tetapi 
tidak menyetujui perbuatan mereka. 


Dalam riwayat Abu Nu’aim dari jalur Sa’id bin Sulaiman, dari 
Ismail bin Zakariya disebutkan dengan lafazh, (*■$=* (Di antara 

mereka ada orang-orang terpandang). Sedangkan dalam riwayat 
Muhammad bin Bakkar yang dikutip oleh Al Ismaili disebutkan, 

(di antara mereka terdapat orang-orang selain mereka). Laiu 

dia berkata, “Aku kira penyebutan kata 3'yLi (pasar-pasar) dalam 

riwayat Imam Bukhari merupakan perubahan kata yang terjadi saat 
penyalinan naskah, sebab pembicaraan tersebut berkaitan dengan 
orang-orang yang dibenamkan, bukan mengenai pasar.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan lafazh merupakan 

perubahan yang terjadi saat penyalinan naskah, karena lafazh ini 
semakna dengan kalimat “dan orang-orang yang tidak tergolong 
mereka”, maka berkonsekuensi adanya pengulangan, berbeda dengan 
riwayat Imam Bukhari. Hanya saja diakui bahwa yang paling dekat 
kepada kebenaran adalah riwayat Abu Nu’aim, akan tetapi lafazh 
(pasar-pasar) tidak menjadi penghalang bahwa yang 

ditenggelamkan ke dalam perut bumi adalah manusia, sebab maksud 
kata adalah orang-orang yang bekerja di pasar. Maksudnya, 

orang-orang yang berperang dan yang tidak berperang di antara 
mereka seperti para penjual yang telah ditengelamkan ke dalam perut 
bumi. 


Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, jj 0' UÜ3 

Jllh jjij -JÜiliÜJ dJJJÜ cs'- 

(Kami berkata, “Sesungguhnya jalan mengumpulkan manusia. ” 


166 — FATHUL BAARI 


Beliau bersabda, “Benar, di antara mereka ada yang mengetahui 
maksudnya dan ada yang terpaksa, serta orang-orang yang dalam 
perjalanan yakni orang-orang yang berjalan bersama mereka tetapi 
tidak termasuk pasukan itu. 


Dalam hai ini ada kemusykilan tentang adanya adzab bagi 
mereka yang tidak bermaksud berperang. Jawabannya, adzab tersebut 
ditimpakan kepada mereka karena ajal mereka telah tiba, kemudian 
mereka dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. 

* / fs 

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 'uu) o)£%' 
Jdi j j Uta öjjXmjj (mereka dihancurkan dengan sekaligus, laiu 


mereka dibangkitkan dengan keadaan yang berbeda-bedä). Dalam 
hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan. 


4iJ iäüül J&J t4j UL lötj :Jl3 Ots* °jhp 


(Bagaimana dengan orangyang dipaksa? Beliau SAWmenjawab, ‘‘la 
turut ditenggelamkan, akan tetapi pada hari Kiamat dibangkitkan 
sesuai niatnya. ”). Maksudnya, mereka semua akan ditenggelamkan ke 
dalam bumi karena keburukan di sekitar mereka, tetapi kemudian 
mereka dibangkitkan dan masing-masing diperlakukan sesuai niatnya. 


Al Muhallab berkata, “Pada hadits ini terdapat keterangan 
bahwa seseorang yang tinggal di antara orang-orang yang melakukan 
maksiat, maka ia akan ditimpa adzab bersama mereka.” Laiu dia 
berkata, “Imam Malik menyimpulkan dari hadits tersebut tentang 
bolehnya menghukum orang yang duduk bersama peminum khamer, 
meskipun dia tidak ikut meminumnya”. Namun, Ibnu Al Manayyar 
menanggapinya bahwa hukuman yang ada dalam hadits tentang 
siksaan yang langsung turun dari langit tidak dianalogikan dengan 
hukuman syar’i. Tanggapan ini diperkuat oleh kalimat di akhir hadits 
yang menyebutkan, Jd- Ojiil/j (dan dibangkitkan berdasarkan 

niat-niat mereka). 


FATHUL BAARI — 167 



Pelaiaran vang dapat diambil 

1. Amalan itu didasarkan pada niat pelakunya. 

2. Larangan menemani orang yang zhalim atau duduk bersama 
mereka, kecuali bagi orang yang terpaksa. Laiu terjadi 
perbedaan mengenai hubungan seorang pedagang dengan pelaku 
fitnah; apakah ini termasuk membantu mereka melakukan 
kezhaliman atau tidak. 

3. Amalan setiap orang dinilai berdasarkan niatnya. Pandangan 
yang kedua ini ditunjukkan oleh makna lahir hadits di atas. 

Ibnu At-Tin berkärä, “Ada kemungkinan pasukan yang 
ditenggelamkan ke dalam bumi tersebut adalah mereka yang hendak 
meruntuhkan Ka’bah. Oleh sebab itu, mereka dibalas dengan cara 
ditengelamkan ke dalam bumi.” Akan tetapi, pendapat ini ditanggapi 
bahwa pada sebagian jalur periwayatan disebutkan “ sesungguhnya 
manusia di antava umatku ”, sementara mereka yang meruntuhkan 
Ka’bah adalah orang-orang kafir Habasyah. Di samping itu, 
konsekuensi pendapatnya adalah bahwa mereka ditenggelamkan ke 
dalam bumi setelah meruntuhkan Ka’bah dan dalam perjalanan 
pulang. Sedangkan makna zhahir hadits menyatakan bahwa mereka 
ditenggelamkan sebelum sampai ke Ka’bah. 

Hadits yang kedua di bab ini adalah hadits Abu Hurairah, yang 
telah dijelaskan pada bab-bab tentang shalat berjamaah. Adapun 
maksud penyebutannya di tempat ini adalah karena adanya 
penyebutan pasar serta bolehnya shalat di dalamnya. Maksud 
perkataan pada hadits ini “ selama tidak mengganggu”, yakni ia tidak 
mengganggu malaikat ataupun seorang muslim baik dengan perkataan 
maupun perbuatan. 

Hadits yang ketiga adalah hadits Anas sehubungan dengan 
sebab sabda Nabi SAW, 'ij sf wb t (Berilah nama 

seperti namaku dan jangan memberi nama panggilan seperti nama 
panggilanku). Imam Bukhari menyebutkannya melalui dua jalur 
periwayatan dari Humaid, dari Anas, yang dijelaskan pada 


168 — FATHUL BAARI 


pembahasan tentang meminta izin. Adapun maksud penyebutan di 
tempat ini tampak pada lafazh yang tercantum di jalur periwayatan 
yang pertama, ^ <0^ <&' ^ (Nabi SAWpernah 


berada di pasar). Sedangkan faidah penyebutan jalur periwayatan 
yang kedua adalah pemyataan bahwa Nabi SAW berada di Al Baqik 
Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa maksud kata “pasar” pada jalur 
periwayatan yang pertama adalah pasar di Baqik Allah SWT telah 
berfirman, ^ *i! (y 


(Dan tidaklah Kami mengutus sebelummu di antara para rasul 
melainkan mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar ). 
Hadits yang keempat adalah hadits Abu Hurairah RA. 


iilsrf Sij ^ Sl (beliau tidak berbiara kepadaku dan aku tidak 

berbicara kepadanya). Ada kemungkinan Nabi melakukan hai itu 
dikarenakan pikiran beliau yang disibukkan oleh wahyu atau yang 
lainnya, sedangkan Abu Hurairah melakukannya untuk menghormati 
beliau. Inilah sikap para sahabat apabila mereka melihat Nabi SAW 
tidak bersemangat. 


Jtis iukli ^ '&jL> J\ Jk- (hingga beliau 

mendatangi pasar bani Qainuqa ' laiu duduk di teras rumah Fathimah 
seraya bertanya). Demikian yang terdapat dalam naskah Imam 
Bukhari. Ad-Dawudi berkata, “Sebagian hadits telah luput dari 
periwayat yang menukilnya, atau periwayat telah memasukkan satu 
hadits kepada hadits yang lain, sebab rumah Fathimah tidak berada di 
pasar bani Qainuqa'.” Kemungkinan yang pertama memang menjadi 
kenyataan, tetapi kemungkinan yang kedua bukan karena perawi tidak 
memasukkan satu hadits pada hadits yang lain. 


Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abi Ümar, dari Sufyan, 
—disebutkan keterangan yang tidak tercantum pada riwayat ini— j&- 

Xdvü tUi J\ J*~ jU 'Sy f&r (Hingga beliau 

mendatangi pasar bani Qainuqa', kemudian pulang hingga 
mendatangi teras rumah Fathimah). Demikian pula yang 


FATHUL BAARI — 169 



diriwayatkan oleh Al Ismaili melalui jalur Sufyan. Al Humaidi 
meriwayatkan dalam kitab Musnad- nya dari Sufyan, iAsu- «■& J*- 

*di (Hingga beliau mendatangi teras rumah Aisyah laiu duduk 

di sana). Namun, versi yang pertama lebih kuat. 

e? lif (apakah ada si kecil). Kata Lm/m ’ memiliki dua makna; 

pertama si kecil, dan kedua adalah orang yang hina atau jahat. Adapun 
yang dimaksud pada hadits ini adalah makna yang pertama. 
Sedangkan penggunaan kata itu dalam makna yang kedua terdapat 
dalam hadits Abu Hurairah, £& £& üfUu jALa (Manusia 

yangpaling senang terhadap dunia adalah Luka' hin Luka ’). 

Ibnu At-Tin mengatakan, Ibnu Faris menambahkan bahwa 
budak juga dinamakan luka Namun, barangkali orang yang 
menggunakan kata ini untuk budak memaksudkan salah satu dari 
kedua makna di atas. Bilal bin Jarir At-Taimi berkata, “Kata luka’ 
dalam bahasa kami adalah yang kecil, awalnya digunakan untuk 
kucing dan yang sepertinya.” 

Sementara dari Al Ashma’i dikatakan, “Kata luka’ bermakna 
orang yang belum bisa bicara ataupun yang lainnya. Kata tersebut 
diambil dari kata malakii ’ yang berarti anak hewan yang keluar dari 
perut induknya.” 

Al Azhari berkata, “Ini merupakan makna paling tepat pada 
hadits di atas, sebab yang dimaksud adalah bahwa Al Hasan masih 
kecil usianya, tetapi dia sudah bisa berbicara. Dia tidak memaksudkan 
bahwa Al Hasan adalah seorang yang hina dan jahat, atau seorang 
budak.” 



kepadanya). Al Khaththabi berkata, “Sikhab adalah kalung yang 
dibuat dari kayu-kayu harum, yang tidak bercampur dengan emas 
maupun perak.” 


170 — FATHUL BAARI 



Ad-Dawudi berkata, “la terbuat dari Qurunful (sejenis tumbuhan 
bunga).” Sedangkan Al Harawi berkata, “la adalah benang yang 
dimasukkan kepada biji-bijian dan digunakan oleh anak-anak serta 
kawan wanita.” 

Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Abi Ümar (salah seorang 
perawi hadits ini), dia berkata, “ Sikhab adalah sesuatu yang dibuat 
dari tumbuhan, seperti baju dan selendang.” 

julio (ia segera datang). Yakni, berjalan dengan cepat. 

Dalam riwayat Ümar bin Musa yang dikutip oleh Al Ismaili 
disebutkan, «-t*i (Al Hasan datang). 


Dalam riwayat Ibnu Abi Ümar yang dinukil oleh Al Ismaili 
disebutkan, j' (Maha Al Hasan atau Al Husain 

datang). Sementara Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi 
Ümar, dU- A A jU' (Adakah Luka’, yakni Hasan). Demikian 

dikatakan oleh Al Humaidi dalam kitab Musnad-nya. Dalam 
pembahasan tentang pakaian disebutkan melalui jalur Warqa’ dari 
Ubaidillah bin Abi Yazid dengan lafazh, J Jj : 

Js- J jI-jxJi ftäi ^Js- (Beliau bertanya, “Di mana Luka’? 

Panggilkan Al Hasan bin Ali!” Maka, Al Hasan bin Ali berdiri laiu 
berjalan). 


>• • f * * j 


.. (Ya Allahi Cintailah ia). Imam Muslim menambahkan 

dari Ibnu Ümar, V-' ( Beliau bersabda, “Ya Allah! 

Sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. ”). 


Pelajaran vang dapat diambil 

Pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini, di antaranya; 
1. Keadaan sahabat dalam menghormati Nabi SAW. 


FATHUL BAARI — 171 



2. Sikap tawadhu Nabi SAW yang mau masuk pasar dan duduk di 
teras rumah. 

3. Sikap kasih sayang beliau terhadap anak kecil, bercanda serta 
memeluk dan mencium mereka. 

4. Keutamaan Al Hasan bin Aü. Masalah ini akan dijelaskan pada 
pembahasan tentang keutamaan Al Hasan. 


Hadits yang keüma adalah hadits Ibnu Ümar tentang 
memindahkan (bahan) makanan dari tempat membeli ke tempat 
penjualan. Laiu pada hadits ini terdapat larangan untuk menjual 
makanan hingga dikuasai sepenuhnya. Kedua masalah ini akan 
dibahas setelah empat bab. Sebagian ulama mempertanyakan maksud 
penyebutan hadits ini pada pembahasan tentang pasar, tetapi 
pertanyaan itu mungkin dijawab bahwa “pasar” adalah nama tempat 
untuk melakukan jual-beli, sehingga hukum tersebut tidak khusus 
pada tempat yang dikenal dengan nama “pasar”. Makna yang umum 
terdapat pada kalimat ‘tempat menjual makanan”. 


50. Tidak Disukai Berteriak-teriak di Pasar 


<411 Jj**' (jt <4ll XS- C~jÜ :Jli j f.1jiC- ^ 

* s * * * * * ' * 

. i > 


toljjjl i 4-ic- aUI <4)1 1 IdJ & 1 og i c - 

/ * / / ^ x << * * * 

Qjl 1 j IüTyül oLsö yd <ül aHIj c^Ja-I JU 

cjf õs#u 0>j i>"j auLjf ifi fJt 

/■ / ^ ^ x x 

* * ' ' ' 

^1 . ^ O »^ ^ ,0 /-• ,» <» # y* » «■' _ Ä I . M Ä |. ^ ® / Vf X «(' • y|. 

4jdl 4^2-JL[ ijAiuj ^30 J C4JL^J1 AJL^-Jb £3*b J* 

^^14, ygj iii vi 4 v :iijjy: õL 2 Lii 


172 — FATHUL BAARI 


LL-j^Š' f .JT IlJlLp jP 5-ÜaP 

^ <■" ** S* ** *= •^''5* 

. U^Tj j»J li) cjJpl Jä-jj i{.U!p 


2125. Dari Atha' bin Yasar, dia berkata: Aku bertemu Abdullah 
bin Amr bin Al Ash RA, maka aku berkata, “Beritahukan kepadaku 
tentang sifat Rasulullah SAW dalam kitab Taurat!” Dia berkata, 
“Baiklah. Demi Allah! Sesungguhnya sifat-sifatnya telah disebutkan 
dalam Taurat, sama seperti sebagian sifatnya yang terdapat dalam Al 
Qur'an. ‘Wahai Nabi! Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, 
pemberi kabar gembira, pemberi peringatan dan pemelihara bagi 
orang-orang ummi (tidak tahu baca tülis). Engkau adalah hamba dan 
utusan-Ku, Aku menamakanmu orang yang bertawakal [berserah diri], 
tidak jahat budi, tidak kasar, tidak berteriak-teriak di pasar-pasar, tidak 
membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pemaaf dan memberi 
ampun. Allah belum akan mencabut nyawanya hingga dia 
menegakkan agama dengan selurus-lurusnya, yaitu supaya mereka 
mengucapkan laa ilaaha illallah (tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah) sehingga dengan ucapan itu dibukalah mata- 
mata yang buta, telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang tertutup’.” 

Abdul Aziz bin Abi Salamah juga menukilnya dari Hilal, dari 
Atha', dari Ibnu Salam. Kata “ ghulf ’ bermakna segala sesuatu yang 
berada dalam bungkusan (sampul). Pedang aghlaf (yakni berada di 
dalam sarungnya), anak panah ghalfa' (yakni di tempat 
penyimpanannya), dan dikatakan seorang laki-laki aghlaf apabila dia 
belum dikhitan. 


Keterangan Hadits : 

(Bab tidak disukai berteriak-teriak di pasar). Riwayat ini telah 
disebutkan ketika membicarakan hadits Abu Sufyan tentang kisah raja 
Heraklius di awal kitab ini. Hukum makruh (tidak disukai) ini diambil 


FATHUL BAARI — 173 


dari penafian sifat tersebut dari Nabi SAW, sebagaimana penafian 
sifat jahat dan kasar. 

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin 
Amr bin Al Ash tentang sifat Nabi SAW. Adapun maksud 
penyebutannya di tempat ini terdapat pada perkataan “ tidak berteriak- 
teriak di pasar-pasar ”. Pembahasan lebih lengkap akan dibicarakan 
pada tafsir surah Al Fath. Dari hadits ini diambil pelajaran bahwa 
masuknya imam (pemimpin) ke pasar tidak mengurangi martabatnya, 
sebab yang dinafikan hanyalah mengeraskan suara, bukan masuk ke 
pasar. Adapun perkataan “agama yang bengkok”, yakni agama bangsa 
Arab yang telah dimasuki oleh peribadatan terhadap berhala. 
Sedangkan termasuk dalam menegakkan agama adalah mengeluarkan 
pemeluknya dari kekufuran menuju keimanan. 

Je- «.Üap "j* JW* jp X*~> Jdj (Diriwayatkan oleh Sa 'id 

* ' " * * ' ' 

dari Hilal, dari Atha', dari Ibnu Salam). Sa’id yang dimaksud adalah 
Ibnu Abu Hilal. Sementara itu, Abdul Aziz telah menyelisihi Fulaih 
dalam menentukan nama sahabat. Jalur periwayatan ini telah 
disebutkan melalui sanad yang lengkap oleh Ad-Darimi dalam 
Musnad-nya dan Ya’qub bin Sufyan dalam kitabnya At-Tarikh serta 
Ath-Thabari, semuanya melalui satu sanad darinya. Akan tetapi, tidak 
mustahil Atha' menerima riwayat itu dari keduanya sekaligus. 

Ibnu Sa’ad meriwayatkan melalui jalur Zaid bin Aslam, dia 
berkata, “Telah sampai kepada kami bahwa Abdullah bin Salam biasa 
mengatakan...” Laiu beliau menyebutkan hadits selengkapnya. Aku 
kira orang yang menyampaikan berita itu kepada Zaid adalah Atha' 
bin Yasar, sebab Zaid dikenal sebagai perawi yang banyak menukil 
riwayat dari Atha'. Dengan demikian, jalur periwayatan ini menjadi 
pendukung bagi riwayat Sa’id bin Abu Hilal. 

Aku akan menyebutkan riwayat-riwayat pendukung bagi 
riwayat Abdullah bin Salam pada tafsir surah Al Fath. Di antara 
keterangan secara global darinya mengenai hai itu adalah apa yang 
diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalur Muhammad bin 


174 — FATHUL BAARI 


Yusuf bin Abdullah bin Salam dari bapaknya, dari kakeknya, dia 
berkata, piy j*iOj Qs- «&i j-p alki hu> o\j‘Ji\ ^ 

y ' * ' ' ' 

(Tertülis dalam kitab Taurat sifat Muhammad SAW, dan Isa bin 
Maryam dikuburkan bersamanya). 


51. Takaran untukPenjual dan Pemberi 


o % • i -- 9 / . * 6 y o / o ^ y o * 0 r t. ^ . • .y i. y y ^ . »O > 

<>-& J j' li)j) Aül 

äi Ju JSi Jlij .Jo õji^; :»!>' ijj;} 

Õf JU ÄI üdi y ‘/j?j üfijLü J=~ JliTl :Aj 4i 

.Jlffli cJcül lj! J cJu lil :aJ J li «Op Aili LS I^a j^JÕl 


Berdasarkan firman Allah, “Don apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. ” (Qs. Al 
Muthaffifiin (83): 3) Maksudnya, menimbang atau menakar untuk 
mereka, sama seperti firman-Nya, “Mereka mendengar kamii\ yakni 
mereka mendengarkanmu. Nabi SAW bersabda, “Mintalah ditakar 
untuk kalian hingga kalian minta dipenuhi Disebutkan dari Utsman 
RA bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, “Apabila engkau menjual, 
maka takarlah untuk orang lain; dan apabila engkau membeli, maka 
takarlah untuk dirimu sendiri.” 


«ÄI Jip «ÄI 01 «ÄI 'fJs* J> «ÄI JLP ^P £3 li °JS> 

’<Ct°jZLS JZ>- ikJ Sli lyliL ^\£\ J* :Jli jUl-j «Op 


2126. Dari Nafi’, dari Abdullah bin Ümar RA bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia 
menjualnya hingga minta dipenuhi 


FATHUL BAARI — 175 


\ * ' ' - A * s 

Cf- jy^ <J. aSJ ' ^ L^y ^ ^ &°-> S- Cf ls^*^ cf 

4 s * * ** ' 4 ' ~ ' 

^ of 4 jü> j* 'fhj äs. * 4*0 

^3i j juf o^i ^ii ^fcii ^Lj 4i j» ^ üü ^s ^ 

' ' ° * i •>,'*> y 4 

toJL>- ^Ip :liL^>l 2Ji_jLwai a_—äS\ IjJL* j <JLp «Oli 

* ' ' 

. a >- I o ✓ v ^ a > , J x 0 

2 5*.. Il * I** 0 f 5* i > I " • - ^ Il l 8 f " ; I •" »' ® 

csH* eri ^-^J 1 r 1 -t^i J*-j' r* a ' x ^ **0 õ* ‘-^J 

JfT :Jli ^ j' ö*>Ip' a-1p «Cil 

te o s f ° z ' ." • * { ■ ?,»•* *“'" f 2' o t As' ° -ii 

4^» pJ *ül5 (S ^J ^yiJj |» gux a J 

✓ /• >• ^ 

4lip <5>t j4 JP u"0* -S-yT* 

J ii jp v-J»j jp Jiij .oGt j>- $ j-C Jij ila jJLj 

* " s* ' " ' 

/J ^jü Ü Jbr llL} 4^ ÄI J4 (jl 


2127, Dari Asy-Sya’bi, dari Jabir RA, dia berkata, “Abdullah 
bin Amr bin Haram meninggal dunia, sedang dia mempunyai utang. 
Aku memohon bantuan kepada Nabi SAW untuk meminta kepada 
orang-orang yang berpiutang agar menganggap lunas utang tersebut, 
maka Nabi SAW meminta kepada mereka, tetapi mereka tidak mau 
melakukannya. Nabi SAW bersabda kepadaku, ‘P ergil ah dan bagilah 
kurmamu menurut jenis-jenisnya; Al Ajwah satu bagian tersendiri, 
dan Idzq bin Zaid satu bagian tersendiri, laiu kirimlah kepadaku'. 
Aku pun melakukannya, kemudian mengirimnya kepada beliau, maka 
beliau datang dan duduk di bagian atasnya atau di tengahnya 
kemudian bersabda, i Takarlah untuk para pemilik utang'. Aku 
menakar untuk mereka hingga aku memenuhi hak mereka. Temyata 
kurmaku tersisa, tidak berkurang sedikitpun.” Firas berkata dari Asy- 
Sya’bi, Jabir telah meneeritakan kepadaku dari Nabi SAW, “ Beliau 
terus menakar untuk mereka hingga memenuhi hak mereka." Hisyam 


176 — FATHUL BAARI 



berkata dari Wahab, dari Jabir, Nabi SAW bersabda, “Petiklah 
untuknya dan cukupkan baginya 


Keterangan Hadits : 


(Bab takaran untuk penjual dan pemberi). Maksudnya, beban 
takaran menjadi tanggungan pemberi, baik sebagai penjual maupun 
pembayar utang atau selainnya. Termasuk takaran adalah timbangan 
dalam bentuk barang-barang yang ditimbang. Ini merupakan pendapat 
ahli fikih. Demikian pula beban timbangan harga menjadi tanggungan 
pembeli kecuali pada harga kontan, dimana ia menjadi tanggungan 
penjual menurut pendapat yang paling benar dalam madzhab SyafTi. 


J°- y *iij) Jm ^ ^ 


(,berdasarkan firman Allah, “Apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. ” Maksudnya, 
menimbang atau menakar untuk mereka). Ini adalah penafsiran Abu 
Ubaidah dalam kitab Al Majaz, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al 
Farra dan lainnya. Namun, Isa bin Ümar menyelisihinya. Dia 
mencukupkan pada bacaan “ kaaluu” (mereka menakar) dan kata 
“wazanuu ” (mereka menimbang), kemudian dia membaca “hum ” 
(mereka). Akan tetapi, Ath-Thabari menjelaskan kelemahan pendapat 
ini. Mayoritas ulama membaca U kaaluuhum” dan “ wazanuuhum” 
(yakni menyambung kata ganti dengan kata kerja). Sebagian 
mengatakan bahwa kemungkinan ada kalimat yang sengaja dihapus, 
yaitu barang yang ditakar. Adapun makna j udul bab ini adalah; 
seseorang minta ditakarkan orang lain apabila dia membeli, dan dia 
menakar untuk orang lain apabila menjual. 


i /JJ Jr i jhsšfi :j*L 3 Jvij (Nabi SAW bersabda, 


“Mintalah ditakar untuk kalian hingga kalian minta dipenuhi.'"). Ini 
adalah bagian hadits yang dinukil melalui sanad yang maushul oleh 
An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadits Thariq bin Abdullah Al 
Muharibi, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW (dua kali)...” 
Laiu disebutkan hadits selengkapnya, dimana di dalamnya disebutkan, 


FATHUL BAARI — 177 




üwj o\jy <Gp Jirj Jf\ ij O l£-y- dl dii 

IpOj lÜTj liiiõ :üii :JUÜ tj»ii :liü ^Jd^dl üj*~Jl :Jläi <.y&S Jd^- 
UUl tLijül isš dii aSjy ij?*’ v-di (»i Jd?«Jl ^Üa>u ü-ii tCJÜ-i ji :Jli tj*j 
l j*—žj lü ^y> l jl^iž üt j*li j&j (*^-Jl dl J j~>j J j^j Ui : Jtžä Jj 

LA&u ^iii j*Lj di*- di Jid> di Jydj üU idai JU t dliii ijijdi j!?- ijlUŠUj 


(Ketika Allah memenangkan Islam, maka kami keluar ke Madinah. Di 
saal kami sedang duduk, datang seorang laki-laki dan ada padanya 
dua pakaian sedang bersama kami seekor unta merah. Orang itu 
berkata, “Apakah kalian mau menjual unta? ” Kami berkata, 
“Benar. ” Orang itu kembali bertanya, “Berapa harganya? ” Kami 
menjawab, “Sekian sha' kurma.” Orang itu berkata, 'Aku telah 
membelinya. ” Laiu ia mengambil tali kekang unta, kemudian 
membawanya hingga ia menghilang dari pandangan. Ketika tiba 
waktu Isya, seorang laki-laki mendatangi kami seraya berkata, ‘Aku 
adalah utusan Rasulullah SAW untuk kalian, beliau memerintahkan 
agar kalian makan kurma ini hingga kenyang, laiu minta dicukupi 
takaran hingga kalian dipenuhi. ” Kami melakukan hai itu, kemudian 
kami datang dan ternyata Rasulullah SAW berdiri sedang 
berkhutbah...) Laiu disebutkan hadits selengkapnya. 


Hubungan hadits ini dengan judul bab adalah; lafazh “ iktiyaal" 
(yang makna dasamya adalah menakar untuk orang lain —peneij) 
digunakan pula pada perbuatan seseorang yang menakar untuk dirinya 
sendiri, sebagaimana halnya lafazh “iktasaba ” digunakan dengan arti 
“memperoleh hasil untuk diri sendiri”. Hai ini ditafsirkan oleh hadits 
Utsman yang disebutkan sesudahnya. 


bj :a 5 Jl3 4U <üii \ oi <lp 4»i oU^p jP £Jjj 

oos ' o s 

JiTli oJdl üij Jdi (disebutkan dari Utsman bahwa Nabi SAW 


bersabda kepadanya, “Apabila engkau menjual, maka takarlah untuk 
orang lain; dan apabila engkau membeli, maka mintalah untuk 
ditakarkan”). Ad-Daruquthni menyebutkan riwayat ini dengan sanad 


178 — FATHUL BAARI 



yang maushul melalui jalur Ubaidillah bin Al Mughirah Al Mishri dari 
Manqadz (mantan budak Ibnu Suraqah), dari Utsman. 

Manqadz termasuk perawi yang tidak diketahui statusnya. Akan 
tetapi, riwayat itu memiliki jalur lain, sebagaimana dikutip oleh Imam 
Ahmad, Ibnu Majah dan Al Bazzar melalui jalur Musa bin Wardan 
dari Sa’id bin Al Musayyab, dari Utsman. 


Dalam sanad ini terdapat Ibnu Lahi’ah, akan tetapi ini termasuk 
riwayatnya yang terdahulu, sebab Ibnu Abdul Hakam telah 
menyebutkannya dalam kitab Futuh Mishr melalui jalur Al-Laits. 


Ibnu At-Tin mengisyaratkan bahwa hadits tersebut tidak sesuai 

O / / 

dengan judul bab. Dia mengatakan, “Karena makna lafazh cJu lil 


(apabila engkau menjual, maka takarlah [untuk orang lain]), yakni 
cukupkan takarannya. Sedangkan lafazh JsTiš (il {apabila 

engkau membeli maka mintalah untuk ditakarkan), yakni mintalah 
dicukupkan takarannya untukmu.” Dia melanjutkan, “Adapun 
maknanya adalah apabila seseorang memberi atau mengambil, maka 
janganlah dia melebihkan atau mengurangi. Artinya, jangan 
merugikan orang lain dan jangan pula merugikan diri sendiri.” 
Namun, dalam jalur periwayatan Al-Laits terdapat tambahan yang 
mendukung apa yang diisyaratkan Imam Bukhari, cdf :Jli OUšp ji 


<L3 Uj s<iy»uJ' Jj *■> f tällä ^ ij I ij 

diii ujžjžu Ajjjjt-ijj ijj J 4 c JL? j U J Ja Li) <y> 

* * * * s A * 

Jüš JL>j <Qp 4jit (Sesungguhnya Utsman berkata, “Aku biasa 


membeli kurma dari pasar bani Qainuqa Kemudian aku 
membawanya ke Madinah, laiu menyerahkan kepada mereka seraya 
memberitahukan jumlah takarannya, maka mereka memberikan 
kepadaku keuntungan yang aku ridhai seraya mengambil makanan 
tersebut dan menerima berita dariku (tentang jumlah takarannya). 
Laiu hai ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda..."). 
Berdasarkan keterangan ini nampak bahwa yang dimaksud adalah 
menakar dengan benar, bukan sekadar meminta agar tidak dilebihkan 


FATHUL BAARI — 179 


atau dikurangi. Keterangan ini didukung oleh riwayat mursal yang 
dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Al Hakam, dia berkata, 
fUJ? oUiij (Didatangkan makanan kepadci Utsman...) Laiu 
disebutkan hadits yang semakna dengannya. 


Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Ümar, 

(Barangsiapa membeli makanan, maka 


janganlah ia menjualnya hingga minta dipenuhi). Hadits ini akan 
dijelaskan setelah beberapa bab. Kemudian Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Jabir tentang kisah utang bapaknya, pembahasan 
serta perbedaan lafazh dan jalumya akan disebutkan pada pembahasan 
tentang tanda-tanda kenabian. Adapun maksud penyebutannya di 
tempat ini terdapat pada lafazh, JT :jiš J) (kemudian beliau 
bersabda, Takarlah untuk para pemilik piutang. ”). 

je- lf\'j J li j (Firas berkata dari Asy-Sya’bi... dan 
seterusnya). Ini merupakan bagian dari hadits sebelumnya. Imam 
Bukhari menyebutkannya di akhir bab-bab tentang wasiat secara 
lengkap, yang mana di dalamnya terdapat lafazh tersebut di atas. 


il cijli ii jJr ii ^ Jiä jfc ^ ^ jtj 

(Hisyam berkata dari Wahab, dari Jabir, Nabi SAW bersabda, 
Petiklah untuknya dan cukupkanlah baginya”). Ini juga merupakan 
bagian hadits tersebut di atas, dan Imam Bukhari telah meriwayatkan 
pada pembahasan tentang istiqradh (mencari pinjaman) dengan 
lengkap. Pada jalur periwayatan ini dijelaskan jumlah utang dan 
jumlah yang tersisa setelah dibayar. 


52. Takaran yang Disukai 


^ & [ff j J, floLJl je. 'o\Xd. J, jJli ^ 

*(*^ : Jli jX.j iil J' r 


180 — FATHUL BAARI 







2128. Dari Khalid bin Ma’dan, dari Al Miqdam bin Ma’di Karib 
RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Takarlah makanan kalian, 
niscaya kalian akan diberkahi .” 


Keterangan Hadits : 

(kalian akan diberkahi). Demikian yang terdapat dalam 

semua riwayat Imam Bukhari. Ibnu Baththal berkata, “Takaran itu 
disukai pada apa yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya. 
Adapun makna hadits adalah; keluarkan berdasarkan ukuran tertentu 
yang menyampaikan kamu pada tenggang waktu yang kamu tetapkan, 
Di samping apa yang telah diberikan Allah SWT berupa keberkahan 
pada ukuran ‘mud’ penduduk Madinah karena doa Nabi SAW.” Ibnu 
Al Jauzi berkata, “Ada kemungkinan berkah ini adalah karena 
menyebut nama Allah saat menakar.” 


Al Muhallab berkata, “Tidak ada pertentangan antara hadits ini 
dengan hadits Aisyah, ^ *Jd JÜ» iL. JTT blT 

" ' * / * ' s y 


{aku memiliki sedikit sya’ir [gandum] dan aku memakannya hingga 
dalam waktu cukup lama, laiu aku menakarnya sampai häbis). 
Karena, makna hadits Aisyah bahwa dia biasa mengeluarkan makanan 
pokok —yang jumlahnya relatif sedikit— tanpa ditakar, laiu dia 
diberkahi bersama dengan berkah Nabi SAW. Ketika dia menakarnya, 
maka beliau pun mengetahui kapan makanan tersebut akan häbis.” 
Penjelasan ini didasarkan pada pengertian yang dipahami lebih awal 
dari kata “berkah”. Sementara itu, dalam riwayat Aisyah yang dikutip 


oleh Ibnu Hibban disebutkan, 0? ddb {U* išJiT Js>- Zj> dj Ui 


' j Oss' . / / /■ 

‘j' jd jlj {Kami senantiasa makan darinya 


hingga ditakar oleh pembantu, maka tidak lama kemudian gandum 
tersebut häbis. Jika ia tidak menakarnya, aku berharap akan banyak 
tersisa). 


Al Muhibb Ath-Thabari berkata, “Ketika Aisyah memerintahkan 
untuk menakar bahan makanan dengan memperhatikan kebiasaan 


FATHUL BAARI — 181 



yang berlaku tanpa memperhatikan keberkahannya, maka hai itu 
dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku.” 


Adapun pandangan yang nampak bagiku bahwa hadits Miqdam 
dipahami berlaku pada makanan yang dibeli. Sedangkan keberkahan 
akan diperoleh di dalamnya apabila ditakar berdasarkan perintah 
syariat. Apabila perintah untuk menakar tidak dipatuhi, maka 
keberkahannya akan dicabut. Sedangkan hadits Aisyah dipahami 
bahwa beliau menakamya untuk menguji, maka teijadi pengurangan. 
Hai ini mirip dengan perkataan Abu Rafi’ ketika Nabi SAW bersabda 
kepadanya untuk yang ketiga kalinya, *5l! J* J ‘^0*^' ^3^ 


ilLi j.lU cJ,S u lift jii ‘J : (“Berikan kepadaku 


paha!" Maka dia berkata, “Bukankah kambing hanya memiliki dua 
paha?” Nabi SAW bersabda, “Andai engkau tidak mengatakan ini, 
niscaya engkau akan tetap dapat memberikan paha kambing selama 
aku memintanya”). Sikap ini berdampak dicabutnya berkah. 
Pandangan yang telah saya kemukakan diperkuat oleh hadits, ^ 


dJOp iii ^4 (Janganlah engkau membuat perhitungan, sehingga 
Allah akan membuat perhitungan terhadapmu). 


Kesimpulannya, takaran itu tersendiri dan tidak menghasilkan 
keberkahan selama tidak disertai komitmen terhadap apa yang 
disyariatkan untuk ditakar. Begitu pula keberkahan tersebut tidak 
dicabut selama tidak disertai perkara lain, seperti menentang. 

Kemungkinan pula makna sabdanya, (takarlah 


makanan kalian ), yakni saat kalian hendak menyimpannya seraya 
meminta keberkahan kepada Allah disertai keyakinan untuk 
dikabulkan. Kemungkinan lain, keberkahan tersebut dikarenakan tidak 
adanya prasangka buruk terhadap pembantu. Sebab, apabila seseorang 
menyediakan bahan makanan tanpa ditakar ada kemungkinan akan 
häbis tanpa disadari, maka dia pun menuduh orang yang mengurusnya 
telah mengambil sebagiannya, padahal dia tidak bersalah. Adapun bila 
bahan makanan yang disediakan telah ditakar sebelumnya, maka 


182 — FATHUL BAARI 


kejadian seperti ini akan dapat dihindari. Dalam Musnad Al Bazzar 
disebutkan bahwa maksud “menakar makanan” adalah memperkecil 
potongan roti. Namun, saya belum dapat memastikan kebenarannya 
dan tidak juga menemukan keterangan yang menyelisihinya. 


53. Keberkahan Sha’ dan Mud Nabi SAW 


Sehubungan dengan masalah ini, telah diriwayatkan dari Aisyah 
RA, dari Nabi SAW. 


«UP AMl -Lj J* AlJl -LP jP JJ iLp jP 

^ ^ ® ^ ^ ^ 3* s & s ^ 

OJuJl C-*J IpS j äŠC* r> r*Q 

liS U Jl. 4 pCöj liü yjš 4^ o>y-S} cäŠC. ^J»Q £>■ CX 

Ä^U aIIp 


2129. Dari Abbad bin Tamim Al Anshari, dari Abdullah bin 
Zaid RA, dari Nabi SAW, “ Sesungguhnya Ibrahim telah 
mengharamkan Makkah dan berdoa untuk kebaikannya, dan aku 
mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan 
Makkah serta berdoa untuknya pada mud dan sha ’-nya, sebagaimana 
doa Ibrahim AS untuk Makkah. ” 


t A _ A ; ✓ #/■ y v 

i** l ^ ^ » »« " ® 9 / ii f 0 j , 9/- o y s o a s 

<UP Aili ^Sj JJ JP 4>JJs> jj Aül -LP jj jP 

^ ® y y y y y y 

^ ^ ÜjU' jLiljl : Jli lL.j <dp äi i ä! 

^ / ' " y* x 

.ooUi jif ^ j* ^ ^ 


2130. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin 
Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Fa Allahi Berkahilah 


FATHUL BAARI — 183 


untuk mereka pada takaran mereka dan berkahi untuk mereka pada 
sha ’ dan mud mereka Maksudnya adalah penduduk Madinah. 


Keterangan Hadits : 

(Bab keberkahan sha' dan mud Nabi SAIV). Dalam riwayat An- 
Nasafi disebutkan, “ dan mud mereka ”, yakni dengan menggunakan 
lafazh jamak. Demikian pula dalam riwayat Abu Dzar dari selain Al 
Kasymihani, dan inilah yang diyakini kebenarannya oleh Al Ismaili 
serta Abu Nu’aim. Kata ganti “jamak” tersebut kembali kepada kata 
yang tidak disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya adalah, 
“Sha’ penduduk kota Nabi SAW dan mud mereka”. Ada pula 
kemungkinan bahwa penggunaan kata jamak tersebut adalah sebagai 
penghormatan. Namun, penjelasan Ibnu Baththal lebih condong 
kepada makna yang pertama. 

(sehubungan dengan masalah ini diriwayatkan dari Aisyah, dari 
Nabi SAW). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang dia 
nukil melalui sanad yang maushul dari hadits Aisyah di akhir 
pembahasan tentang haji. Aisyah berkata, y) 

üoij \sNp ^ d BjU (Abu Bakar dan Bilal menderita sakit — 

dan di dalamnya disebutkan— Ya Allah! Berilah berkah kepada kami 
pada sha ’ dan mud kami 


Catatan 

Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan judul bab ini setelah 
bab sebelumnya menunjukkan bahwa keberkahan yang tersebut pada 
hadits Miqdam terkait dengan ketentuan apabila takaran itu dilakukan 
berdasarkan sha’ dan mud Nabi SAW. Namun, ada kemungkinan 
yang demikian dapat diperluas pada apa yang sesuai dengan sha dan 
mud tersebut. 


184 — FATHUL BAARI 


54. Jual-Beli Makanan dan Penimbunan 


C-jIj :Jü ÄI J 4-jI [jP jJC. [jP J* ^0/^' C^" 

<ulp ÄI Ji-Ä ÄI -4^ <_<4 üy'r*t fUUJ' ü^' 

/ / ^ / / 

✓ . o / $ 

9 , ^ . >0 f O * »- *•*•*, t * ,* * 

p-^j lt! a jjJi ls^ 01 


2131. Dari Al Auza’i, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya 
RA, ia berkata, “Aku melihat orang-orang yang membeli makanan 
yang tidak ditakar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa 
Rasulullah SAW, karena mereka menjualnya sampai mereka 
memindahkannya ke tempat mereka.” 


? * s s — o. > . i. 9 . |# > / . f ^ ** t ' . ^ P ^ 

jl (ÄÄj AÄP 4»l 4^1 Jj --j (j! L^jip A»l j f J‘\* <y .I J* 

3 b : JlS T 3 b £i cis . 4!£4 iili 


.j j^Pj- *öj* 3 ?- j - 4 lÄI JLP jJ Jli .Iä- plüailj 4* 




2132. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW melarang 
seseorang menjual makanan hingga disempumakannya (jual-beli itu). 
Aku berkata kepada Ibnu Abbas, “Bagaimana itu?” Dia menjawab, 
“Yang demikian itu adalah dirham dijual (ditukar) dengan dirham dan 
makanan diakhirkan.” Abu Abdillah berkata, “Lafazh l murja'uun’ 
artinya diakhirkan.” 


' < - ** , ■* .' * * * ' x .ii- i - * * 

J li Lo^gJLP dill {^$*0 J .(JV3 jU-O 

~ ' 

0 , s s s ts y \ 


4Ü1 


Aa/sJL 


4; ^ ^ :r Lj 4^ ^ 


2133. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar 
Ibnu Ümar RA berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Barangsiapa membeli 


FATHUL BAARI — 185 



makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga terjadi serah- 
terima \” 


2 * £ |. ✓ * U* ' * , I O * • S , ^ . J | ''if ^ «* . ^ / 

{jt' ^ ÜLjL* ^Lp 

' ' * ^ ^ 

tbl JlÜ ?i_3 oJlp :Jl5 4jl ^ dJJli* 

“ ✓ - ^ s s s 

AJi l j~Jb j AjJl ol:}jfl->- (_£JUl ^a rOLi^ Jli .ÄjliJl Ljjli- 

4»l ‘-nUaiJl ^j> j»s- ^ vi!H> j~>-\ :JUš tõ^ljj 

# * f * ' ■" * '* A ^ > O ^ / 9 x ^ 0 ^ ^9^ 

Ijj i Jl5 aJLp aüS Aüt J y**j 

tI a MJ bj J+Ä b J IfrlAj f.lA Mi bj ^Jb ^Jl j ItlAj cIa M} 

.^Iaj c.La MJ bj ^ >. « I x .Jb j-xIiJlj ts-i-Aj 


2134. Ali telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah 
menceritakan kepada kami bahwa Amr bin Dinar menceritakan dari 
Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bahwasanya dia berkata, “Siapakah 
yang memiliki alat tukar?” Thalhah berkata, “Aku, hingga datang 
penyimpan perbendaharaan kami dari hutan.” Sufyan berkata, “Itulah 
yang kami hafal dari Az-Zuhri tanpa ada tambahan.” Dia berkata, 
“Malik bin Aus telah mengabarkan kepadaku, ia mendengar Ümar bin 
Khaththab RA mengabarkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
‘Emas dijual dengan emas adalah riba kecuali secara tunai, hurma 
dijual dengan kurma adalah riba kecuali secara tunai, sya’ir 
(gandum) dijual dengan sya ’ir (gandum) adalah riba kecuali secara 
tunai\" 


Keterangan Hadits : 

{Bab jual-beli makanan dan penimbunan). Menimbun berarti 
menahan barang dan tidak menjualnya. Namun. dalam hadits-hadits 
tersebut tidak ada keterangan tentang penimbunan, seperti yang 


186 — FATHUL BAARI 



dikatakan oleh Al Ismaili. Seakan-akan Imam Bukhari 
menyimpulkannya dari perintah untuk memindahkan makanan ke 
tempat tinggal serta larangan menjual makanan sebelum selesai 
transaksi jual-beli. 

Apabila menimbun barang itu haram hukumnya, tentu tidak 
akan ada perintah yang berakibat terjadinya penimbunan. Seakan-akan 
Imam Bukhari beranggapan bahwa hadits Ma’mar bin Abdullah dari 
Nabi SAW tidak akurat. Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dengan lafazh, -Jete *>lj *sl (Tidak akan melakukan 

penimbunan kecuali orang yang melakukan dosa). Akan tetapi, 
sekadar membawa makanan ke tempat tinggal tidak berkonsekuensi 
penimbunan, menurut pengertian syar’i. Sebab, dalam pengertian 
syariat menimbun adalah menahan barang dan tidak menjualnya serta 
menunggu hingga harganya melonjak, padahal kebutuhan dia sudah 
terpenuhi tanpa barang itu, sementara orang-orang membutuhkannya. 
Demikian penafsiran yang dikemukakan oleh Imam Malik dari Abu 
Az-Zinad, dari Sa’id bin Al Musayyab. 

Imam Malik berkata tentang seseorang yang mengangkat 
makanan dari tempat dimana ia disia-siakan dan dibawa ke rumahnya, 
“Ini bukan termasuk menimbun barang.” Sementara itu, dari Imam 
Ahmad dinukil pendapat bahwa yang diharamkan adalah menimbun 
bahan makanan pokok. 

Ada kemungkinan judul bab di atas dimaksudkan oleh Imam 
Bukhari sebagai penjelasan defmisi “penimbunan” yang dilarang 
sebagaimana tercantum dalam hadits yang lain, karena “penimbunan” 
menurut syariat memiliki makna yang lebih dari sekadar penafsiran 
yang dikemukakan oleh ahli bahasa. Oleh karena itu, dia menyebutkan 
hadits-hadits yang membolehkan membeli makanan dan 
memindahkannya. Seandainya menimbun itu tidak diperbolehkan, 
tentu mereka dilarang untuk memindahkannya. Atau, mungkin juga 
Imam Bukhari bermaksud menjelaskan kepada mereka batas waktu 
diperbolehkannya menyimpan makanan saat dipindahkan. Atau, dia 
menyimpulkan dari kebiasaan bahwa pada umumnya membeli dalam 


FATHUL BAARI — 187 



jumlah yang besar berdampak pada penimbunan. Semua kemungkinan 
ini mengisyaratkan bahwa penimbunan hanya dilarang pada kondi si 
yang khusus dan syarat-syarat yang khusus pula. 


Sehubungan dengan celaan melakukan penimbunan ini, telah 
disebutkan sejumlah hadits di antaranya hadits Ma’mar yang telah 
disebutkan dan hadits Ümar dari Nabi SAW, f^-\ ’J» 

(Barangsiapa menimbun makanan kaum 

muslimin. niscaya Allah akan menimpakan penyakit dan kebangkrutan 
kepadanyd). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad 
yang hasan. Diriwayatkan pula darinya, dari Nabi SAW, CJbJ' 

(Orang yang mendatangkan barang akan diberi rezeki 

dan orang yang menimbun akan dilaknat). Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dengan sanad yang lemah. 


Dari Ibnu Ümar, dari Nabi SAW, isy. '■& *0 
sl» isyj ai ja (Barangsiapa menimbun makanan selama 40 malam, 


sungguh ia telah berlepas dari Allah dan Allah berlepas darinya ). 
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Hakim, tetapi 
sanad- nya masih diperbincangkan. Laiu Al Hakim meriwayatkan dari 


Abu Hurairah, dari Nabi SAW disebutkan, t# ^ •kj- '£*** J* 


JIp (Barangsiapa menimbun barang terhadap kaum 


muslimin agar harganya menjadi mahal, maha ia telah melakukan 
dosa). 


Kemudian dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sejumlah 
hadits, yaitu: 

Pertama, hadits Ibnu Ümar tentang hukuman bagi mereka yang 
menjual makanan sebelum dibawa ke tempat tinggalnya, yang akan 
dijelaskan lebih mendetail setelah satu bab. 

Kedua dan ketiga, hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Ümar tentang 
larangan menjual makanan sebelum selesai transaksi jual-beli, yang 
akan diterangkan pada bab berikutnya. 


188 — FATHUL BAARI 



Keempat , hadits Ümar “Emas dijual dengan emas adalah riba”. 
Adapun kesesuaiannya dengan j udul bab adalah karena dalam hadits 
itu disebutkan syarat serah-terima sya’ir [gandum] dan lainnya di 
tempat transaksi, sebab yang demikian itu termasuk serah-terima 
makanan tanpa syarat yang lain. Sementara itu, Ibnu Baththal 
merasakan adanya perbedaan antara hadits ini dengan judul bab di 
atas. Oleh sebab itu, dia memasukkannya dalam bab “Menjual Sesuatu 
yang Tidak Dimiliki”, tetapi hai ini berbeda dengan naskah-naskah 
yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. 


55. Menjual Makanan Sebelum Serah-Terima dan Menjual 
Sesuatu yang Tidak Dimiliki 


ji ja oLkis- :Jlj 0Viil» 4&I jlp J Js- 

^ "JjÄ: j ^Lp ^1 < • JjÜj jLo 

" * ' ' w > # / 

vi ^ jr ^ y Jii :j& 

' ' * ~ ' * 


2135. Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan 
telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Adapun yang kami hafal 
dari Amr bin Dinar adalah bahwa dia mendengar Thawus berkata, 
“Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, ‘Adapun yang dilarang oleh 
Nabi SAW adalah menjual makanan sampai diserahterimakan’.” Ibnu 
Abbas berkata, “Aku tidak mengira segala sesuatu kecuali sama 
sepertinya.” 


FATHUL BAARI — 189 





J ->■ 5/ ^o ✓ 

4jau&j Ajuj 


2136. Dari Nafi’, dari Ibnu Ümar RA bahwa Nabi SAW 
bersabda, “ Barangsiapa membeli makanan, maka jartganlah 
menjualnya hingga selesai jual-beli." Ismail menambahkan, 
“Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya 
hingga diserahterimakan. ” 


Keterangan Hadits : 

(Bab menjual makanan sebelum serah-terima dan menjual 
sesuatu yang tidak dimiliki). Pada kedua hadits di atas tidak 
disebutkan tentang menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Sepertinya 
tidak ada hadits mengenai hai itu yang memenuhi kriteria Imam 
Bukhari. Oleh karena itu, dia menyimpulkannya dari larangan menjual 
sebelum diserahterimakan. 


Dia menetapkan dalil tersebut berdasarkan metode aulawiyah 
(prioritas). Maksudnya, jika menjual sesuatu yang belum 
diserahterimakan telah dilarang, maka tentu menjual sesuatu yang 
tidak dimiliki adalah lebih tidak diperbolehkan. Hadits larangan 
menjual sesuatu yang tidak dimiliki diriwayatkan oleh para penulis 


kitab Sunan dari Hakim bin Hizam dengan lafazh, *#' J ’y>j :cJi 
jj U y : Jtf > il &0 Jj ült t ^JLP jJ £p\ JtJ J^lt 


äalp (Aku berkata, ‘‘Wahai Rasulullah! Seseorang datang kepadaku 


dan meminta menjual sesuatu yang tidak aku miliki. Apakah aku boleh 
menjual kepadanya, laiu membelikan untuknya dari pasar?" Nabi 
SA W bersabda, “Janganlah menjual apayang tidak kamu miliki. ”). 


190 — FATHUL BAARI 


Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya secara ringkas dengan 
lafazh, U jp Äi äi Sjr^j (Rasulullah 

SAWmelarangku menjual sesuatuyang tidak aku miliki). 


Ibnu Mundzir berkata, “Kalimat '‘menjual sesuatu yang tidak 
kamu miliki ’ mengandung dua makna. Pertama , seseorang 
mengatakan ‘Aku menjual kepadamu seorang budak atau rumah’, 
sementara barang yang dijual tidak ada. Dalam hai ini serupa dengan 
jual-beli gharar (jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, 
penipuan dan tidak adanya kemampuan untuk menerima barang secara 
lansung -ed.), sebab ada kemungkinan barang itu hilang atau rusak, 
atau tidak disukai oleh pembeli. Kedua , seseorang mengatakan 
‘Rumah ini seharga sekian, dan aku akan membelinya untukmu dari 
pemiliknya. Atau, pemiliknya akan menyerahkannya kepadamu’. 
Kisah Hakim sesuai dengan makna kedua.” 

* * t S*, 

OUL- (Sufyan telah menceritakan kepada kami). Dia adalah 


Sufyan bin Uyainah. Sepertinya kalimat ‘Tang kami hafal dari Amr” 
merupakan isyarat dari Sufyan bahwa pada riwayat selain Amr bin 
Dinar dari Thawus terdapat tambahan terhadap apa yang diceritakan 
kepada mereka oleh Amr bin Dinar dari Thawus. 


jdlžj J&- ö\ ^UWi (yaitu menjual makanan sampai 


diserahterimakan). Dalam riwayat Mis’ar dari Abdul Malik bin 
Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas disebutkan, J» 

i-Md krf (Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah dia 

menjualnya hingga diserahterimakan). Mis’ar berkata, “Aku kira dia 
mengatakan ‘Atau makanan temak’.” 



JT i — W\ Sl j jh J li (Ibnu Abbas berkata, “Aku 


tidak mengira segala sesuatu melainkan sama sepertinya. ”). Dalam 
riwayat Imam Muslim dari jalur Ma’mar, dari Ibnu Thawus, dari 

s* ' * * * o C 

bapaknya disebutkan, äljÜj JT (Aku mengira bahwa 

' '' ' 

kedudukan segala sesuatu itu sama dengan makanan). Pemyataan ini 


FATHUL BAARI — 191 



bersumber dari pemahaman Ibnu Abbas. Sementara Ibnu Mundzir 
cenderung berpendapat bahwa larangan tersebut khusus untuk 
makanan. Laiu dia melandasi pendapat ini dengan mengemukakan 
kesepakatan para ulama bahwa seseorang yang membeli budak laiu 
dimerdekakan sebelum diserahterimakan, maka budak tersebut telah 
merdeka. Dia berkomentar, “Demikian pula halnya dengan jual-beli.” 
Akan tetapi pemyataan Ibnu Mundzir ditanggapi dengan adanya 
perbedaan antara jual-beli dengan kasus yang dia sebutkan, yaitu 
antusias yang tinggi dari syariat untuk memerdekakan budak. 


Adapun maksud perkataan Ibnu Thawus di bab sebelumnya 
“Bagaimana itu?" Dia menjawab, “Yang demikian itu adalah menjual 
dirham dengan dirham dan menjual makanan yang diakhirkan”, 
adalah dia menanyakan sebab larangan tersebut. Ibnu Abbas memberi 
jawaban bahwa apabila pembeli menjual barang yang dia beli sebelum 
serah-terima dan barang tersebut masih berada di tangan penjual, 
maka keadaannya sama seperti menjual dirham dengan dirham. Hai 
ini diperjelas oleh keterangan yang tercantum dalam riwayat Sufyan 

dari Ibnu Thawus yang dikutip Imam Muslim, jYi cdi Jü 

* ' ' 


yJbJiJu üjiuCsj Sl' : (Thawus berkata, “Aku 


berkata kepada Ibnu Abbas, ‘Mengapa demikian?’ Dia menjawab, 
‘Tidakkah kalian melihat mereka melakukan jual-beli dengan emas 
dan makanan diakhirkan ”). Maksudnya, misalnya seseorang 
membeli makanan seharga 100 Dirham, laiu dia memberikan harga 
tersebut kepada penjual tanpa menerima langsung makanan yang 
dibeli, kemudian dia menjual kepada orang lain dengan harga 120 
Dirham, sementara barang masih berada di tangan penjual yang 
pertama, maka seakan-akan dia telah menjual 100 Dirham dengan 120 
Dirham. 


Berdasarkan penafsiran ini, maka larangan tersebut tidak khusus 
pada makanan. Oleh sebab itu, Ibnu Abbas berkata, “Aku tidak 
mengira segala sesuatu melainkan sepertinya.” Pandangan ini 
diperkuat oleh hadits Zaid bin Tsabit, Oi ZIp <äi <üi! J}-.} 


192 — FATHUL BAARI 


^ j\ j^ji J* 


(Rasulullah SAW 


melarang menjual barang dimana ia dibeli hingga para pedagang 
membawanya ke tempat merekd). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. 


Al Qurthubi berkata, “Hadits-hadits ini merupakan dalil yang 
mematahkan pandangan Utsman Al-Laitsi, dimana dia 
memperbolehkan menjual segala sesuatu meskipun belum 
diserahterimakan.” Makna lahiriah larangan dalam hadits di atas telah 
dijadikan landasan oleh Imam Malik. Dia memberlakukan lafazh 
“makanan” dalam pengertian yang umum, laiu memasukkan di 
dalamnya semua jenis tukar-menukar. 


Sementara Imam SyafTi, Ibnu Hubaib dan Sahnun memasukkan 
semua yang harus dipenuhi takarannya dalam hukum makanan. Laiu 
Abu Hanifah dan Asy-Syaffi menambahkan dengan memberlakukan 
hukum tersebut pada semua barang yang dibeli, hanya saja Abu 
Hanifah mengecualikan harta yang tidak bergerak dan apa yang tidak 
dapat dipindahkan. 


Imam Syaffi mendukung pendapatnya dengan mengemukakan 
hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, dia berkata, 

o * * s o ' * oo * o' A * & f> 

li ^ tdf’ 4)il (Nabi SAW melarang 

keuntungan yang belum ada jaminannya). 


Sehubungan dengan sifat serah-terima, dalam madzhab Syaffi 
terdapat perincian sebagai berikut: apa yang dapat diterima dengan 
tangan seperti dirham, dinar atau pakaian, maka serah-terimanya 
adalah dengan menerimanya. Sedangkan apa yang tidak dapat 
dipindahkan seperti harta tidak bergerak dan buah-buahan di atas 
pohon, maka serah-terimanya adalah dengan melepaskan dari 
kepemilikan si penjual. Adapun sesuatu yang dapat dipindahkan 
menurut kebiasaan seperti kayu, biji-bijian dan hewan, maka serah- 
terimanya adalah dengan memindahkan ke tempat yang tidak menjadi 
hak khusus penjual. 


FATHUL BAARI — 193 



Adapun perkataan setelah hadits Ibnu Ümar, “Ismail 
menambahkan, ‘ Janganlah ia menjualnya hingga diserahterimakan ',” 
maksudnya Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan hadits tersebut dari 
Malik melalui sanad- nya dengan lafazh “ Hingga diserahterimakan" 
sebagai ganti lafazh ‘'‘‘Hingga selesai jual-beli '”. Hai yang sama juga 
telah diriwayatkan melalui sanad yang maushul dari jalur Ismail. Al 
Ismaili berkata, “Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi, Asy-SyafPi dan Qutaibah 
turut menyetujui Ismail dalam meriwayatkan lafazh tersebut.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud perkataan Imam Bukhari 
“Ismail menambahkan” adalah tambahan dari segi makna, sebab 
lafazh “ hingga diserahterimakan” terdapat makna yang lebih dari 
sekadar perkataan “ hingga selesai jual-beli ”. Sebab, bisa saja jualbeli 
itu telah selesai dengan ditakamya barang tersebut oleh penjual, tetapi 
belum diserahterimakan kepada pembeli, bahkan penjual masih saja 
menahan barang tersebut hingga pembeli membayamya tunai. 

Berdasarkan keterangan ini, diketahui jawaban atas sanggahan 
salah seorang pensyarah Shahih Bukhari. Dia berkata, “Tidak ada 
pada riwayat ini suatu tambahan.” Begitu pula jawaban bagi yang 
memahami bahwa yang dimaksud adalah tambahan lafazh, dia 
berkata, “Maksudnya diberi tambahan lafazh yang lain, yaitu 
‘diserahterimakan’, meski pada dasamya maknanya sama dengan 
lafazh ‘ hingga selesai jual-beli '.” 

Dari sini diketahui pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari, 
yaitu bahwa selesainya penakaran barang oleh penjual, tetapi barang 
itu tetap berada di rumah penjual, tidaklah dinamakan serah-terima 
secara syar’i hingga dipindahkan oleh pembeli ke tempat yang lain 
dimana penjual tidak berhak atas tempat tersebut, seperti yang telah 
dinukil dari Imam Syaffi, dan inilah rahasia sehingga Imam Bukhari 
menyebutkan bab berikut ini. 


194 — FATHUL BAARI 


56. Orang yang Berpendapat bahwa Apabila Seseorang Membeli 
Makanan yang Tidak Ditakar atau Ditimbang, ma ka Hendaknya 
Tidak Menjualnya Hingga Membawa ke Tempatnya, serta Etika 

dalam Hai Tersebut 


* ' Vi . * • * 


I . , * I tl'’ i II- t'' . 0 1 ^ * * o s 

j** õ* o' AÜ' "4P jj JL- :JÜ vlf-i Jf- 

4i)l <üs! Jpillil oJlj lxii : JlS üi 
Ä " 0 .. V"' f”. (! 0' ‘ ' 

ij~>~ ^ <Ji öyij^aj —— «Ijä- ü^PU~> jJLjj 

Ji 


2137. Dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin 
Abdullah telah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Ümar RA berkata, 
“Sungguh aku telah melihat manusia pada masa Rasulullah SAW 
berjual-beli yang tidak ditakar dan ditimbang —yakni makanan— 
dipukul karena menjualnya di tempat-tempat mereka (membeli), 
hingga mereka membawanya ke tempat tinggalnya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang berpendapat bahwa apabila seseorang 
membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, maka hendaknya 
ia tidak menjualnya hingga membawa ke tempatnya, serta etika dalam 
hai tersebut). Maksudnya, adalah hukuman peringatan bagi yang 
melanggar ketentuan ini. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 
Ümar berkenaan dengan masalah yang dimaksud. Adapun 
hubungannya dengan judul bab sangat jelas, dan inilah yang menjadi 
pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi, mereka tidak mengkhususkan 
larangan itu pada barang yang tidak ditakar dan tidak pula dikaitkan 
dengan membawa ke tempat tinggal. Adapun pendapat yang pertama 
(yakni tidak mengkhususkan larangan pada barang yang tidak ditakar) 
berdasarkan keterangan tentang larangan menjual makanan sebelum 


FATHUL BAARI — 195 



diserahterimakan termasuk barang yang ditakar. Sementara itu, telah 
disebutkan mengenai barang yang ditakar melalui jalur lain dari Ibnu 
Ümar, dari Nabi SAW, sebagaimana dikutip oleh Abu Daud. 


Sedangkan pendapat yang kedua (tidak mengaitkan dengan 
membawa ke tempat tinggal), karena pemyataan untuk membawa ke 
tempat tinggal dikeluarkan dalam konteks yang umum. 


Pada sebagian jalur periwayatan Imam Muslim dari Ibnu Ümar 
disebutkan, üylj p>j <0* SpJ P\ tP ^ 

YJj õi Üy* jiCii J\ 4» o££i £)&Jt > Aiüslli (Kami biasa 


membeli makanan, maka Rasulullah SAW mengutus kepada kami 
orang yang memerintahkan kami memindahkannya dari tempat 
membeli ke tempat lainnya sebelum kami menjualnya). 


Dalam riwayat yang masyhur dari Imam Malik telah dibedakan 
hukum antara barang yang tidak ditakar dan ditimbang dengan barang 
yang ditakar. Dia memperbolehkan menjual barang yang tidak ditakar 
dan ditimbang sebelum diserahterimakan. Pendapat ini dikemukakan 
pula oleh Al Auza’i dan Ishaq. Mereka berdalil bahwa barang yang 
tidak ditakar dan ditimbang termasuk barang yang berkembang, 
sehingga tanda serah-terimanya cukup dengan menghilangkan atribut 
ke-pemilikan si penjual. Adapun perintah untuk menyempumakan 
jualbeli hanya berlaku pada barang yang ditakar dan ditimbang. 


Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ibnu Ümar, dari Nabi 
SAW, kJb J* ÜQ ^ i>j J JÄ 'Sp* P ( Barangsiapa 


membeli makanan dengan menggunakan takaran atau timbangan, 
maka jangan ia menjualnya hingga diserahterimakan). 


Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dengan lafazh, dl 


yyfj Jž- jX o\"p\ gJ (Seseorang dilarang menjual 

* * * 

makanan yang ia beli dengan takaran hingga minta disempurnakan). 
Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Jabir, Jj**'j p 


196 — FATHUL BAARI 


(Rasulullah SA W melarang menjual makanan yang berlaku padanya 
dua sha satu sha ’ untuk penjual dan satu sha ’ untuk pembeli). 

Al Bazzar juga meriwayatkan hadits yang serupa dari Abu 
Hurairah dengan sanad yang hasan. Pada yang demikian itu terdapat 
petunjuk bahwa serah-terima barang yang ditakar disyaratkan untuk 
ditakar, dan barang yang ditimbang untuk ditimbang. Barangsiapa 
membeli barang yang ditimbang atau ditakar, laiu dia mengambil alih 
barang tersebut tanpat ditimbang atau ditakar, maka proses serah- 
terima seperti ini tidak sah. Demikian halnya jika seseorang membeli 
barang yang ditakar laiu diserahterimakan dengan menggunakan 
timbangan, dan sebaliknya. Barangsiapa membeli barang dengan 
menggunakan takaran dan dia mengambil alih barang tersebut, 
kemudian hendak menjualnya kembali, maka tidak boleh 
menyerahkan kepada pembeli berdasarkan takaran yang pertama, tapi 
hendaknya dia menakar kembali untuk pembeli yang kedua. 

Semua keterangan yang telah dikemukakan merupakan pendapat 
mayoritas ulama. Sementara Atha' membolehkan untuk menjualnya 
berdasarkan takaran yang pertama secara mutlak. 

Dikatakan pula, “Apabila dia menjualnya secara tunai, maka 
diperbolehkan berdasarkan takaran yang pertama. Namun, apabila 
dijual dengan tidak tunai, maka hai itu tidak diperbolehkan.” Akan 
tetapi, hadits-hadits yang telah disebutkan di atas menolak pendapat 
ini. 


Pelaiaran vang dapat diambil 

1. Disyariatkan menghukum orang yang melakukan akad 
(transaksi) yang tidak sah, dan pemimpin boleh menyuruh 
seseorang untuk mengawasi masalah ini. 

2. Diperbolehkan menjual setumpuk bahan makanan tanpa ditakar 
maupun ditimbang, baik penjual mengetahui ukurannya atau 
tidak. Sementara itu, dari Imam Malik dibedakan antara kedua 
pendapat itu, yakni apabila penjual mengetahui ukurannya, 


FATHUL BAARI — 197 




maka transaksi tidak sah. Ibnu Qudamah berkata, “Boleh 
menjual setumpuk makanan tanpa ditakar dan ditimbang. Kami 
tidak mengenal perbedaan dalam masalah itu apabila ukurannya 
tidak diketahui oleh penjual dan pembeli. Apabila seseorang 
membeli makanan tersebut tanpa ditakar dan ditimbang, maka 
dalam hai menjualnya sebelum dipindahkan terdapat dua 
pendapat dari Imam Ahmad, dan pemindahan barang itu sendiri 
merupakan tanda serah-terima.” 


57. Apabila Membeli Barang Kebutuhan atau Hewan laiu 
Diletakkan di Tempat Penjual atau Mati Sebelum Serah-Terima 


'ja &U 1 ‘c-TjSf U :il*p iil Jt Sj 



Ibnu Ümar RA berkata, “Apa-apa yang dalam keadaan hidup 
dan terkumpul saat teijadi transaksi, maka termasuk dari pembeli.” 


JlJ» olS” yy JiJ :cJU l^Ii ÄI Uõli j* 

yj <J jif illi t j4äl olf Jv JŠ oi V { Jc N! JU J Up 

:jui Jv jf\ uijf jjj uj; jj ojlJi J\ i 

lil# . õ>«xi- 'b/J äpL-JI oü ^ *JL*j Up aü! UU 1a 

lii llTl tÄül JJij Ij :Jl5 .UUp 1 J>-\ : Jv Jli Up Jlo 

o ^ ' ./ • ; jjf 

:r OÜ Xi Aj! Ca y<Jš\ ijli ACJlP ^gl*j c(_£llu! 

a ^ ' q t s ^ ' sO & ' ' S ' ts s ' sQ & ^ ' 

4ül (3^***^ ^ .Jti . A-^r-A/žjl lj 4^J>T.^2jl 

14jH! Lii :Jli . llilji-l Jili £-j^pUJ UJjSIp! jlilJ 


198 — FATHUL BAARI 


2138. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Sangat sedikit waktu bagi 
Nabi SAW pada hari-hari itu, tetapi beliau menyempatkan datang ke 
rumah Abu Bakar pada pagi atau petang hari. Ketika beliau diizinkan 
untuk keluar ke Madinah (hijrah), maka kami tidak pemah terkejut 
melainkan ketika beliau datang ke rumah kami pada waktu zhuhur. 
Kedatangan itu diberitahukan kepada Abu Bakar, maka dia berkata, 
‘Tidaklah Nabi SAW mendatangi kami pada saat seperti ini melainkan 
karena ada urusan yang sangat penting’. Setelah masuk, beliau 
bersabda kepada Abu Bakar, ‘Keluarkan orang yang ada 
bersamamu.' Abu Bakar berkata, ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
keduanya hanyalah dua putriku’. Maksudnya Aisyah dan Asma'. 
Beliau bertanya, ‘Tahukah kamu bahwa aku telah diizinkan untuk 
keluar (hijrah)T Abu Bakar berkata, ‘Anda perlu teman, wahai 
Rasulullah!’ Beliau bersabda, ‘ Ya, kawan\ Abu Bakar berkata, 
‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki dua ekor unta yang 
sengaja kusediakan untuk keluar. Ambillah salah satunya’. Nabi SAW 
bersabda, ‘Aku telah mengambil seekor dengan harga\ ,, 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisah hijrah, di 
dalamnya terdapat sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar mengenai 
unta, äi (Aku telah mengambilnya dengan hargd). Al 

Muhallab berkata, “Sisi penetapan dalil hadits ini adalah bahwa lafazh 
‘aku telah mengambilnya ’ bukan berarti diambil dengan tangan 
ataupun dikuasai, bahkan yang ada hanyalah komitmen dari beliau 
SAW untuk membelinya dengan harga tertentu seraya 
mengeluarkannya dari kepemilikan Abu Bakar.” Akan tetapi, apa 
yang dia katakan kurang jelas, sebab kisah tersebut disebutkan bukan 
untuk menjelaskan persoalan yang demikian. Oleh sebab itu, dalam 
hadits itu tidak disebutkan j umlah harga dan sifat akad (transaksi)nya. 
Maka, dipahami bahwa perawi telah meringkasnya, sebab yang 
demikian itu tidak menjadi maksud Imam Bukhari dalam menuturkan 
kisah tersebut. Demikian pula, dia tidak mencantumkan tentang sifat 


FATHUL BAARI — 199 



serah-terima, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan 
tidak disyaratkan serah-terima dalam transaksi jual-beli. 

Ibnu Al Manayyar berkata, “Letak kesesuaian antara hadits 
dengan j udul bab adalah Imam Bukhari bermaksud memastikan 
bahwa perpindahan tanggung jawab pada hewan dan yang sepertinya 
kepada pembeli adalah dengan akad (transaksi) jual-beli itu sendiri.” 

Dia menguatkan pendapatnya berdasarkan lafazh, “Aku telah 
mengambilnya dengan hargcF. Sementara itu, telah diketahui bahwa 
beliau tidak mengambilnya, bahkan menaruhnya di tempat Abu 
Bakar. Beliau tidak bermaksud menjadikan hewan itu tetap berada 
dalam tanggung jawab Abu Bakar —mengingat akhlak mulia beliau 
SAW— agar barang itu menjadi miliknya, sedangkan tanggung 
jawabnya tetap berada di tangan Abu Bakar tanpa menyerahkan 
harganya lebih dahulu. Terlebih lagi dalam kisah itu terdapat indikasi 
yang menyatakan bahwa Nabi melakukan hai itu untuk memberi 
manfaat kepada Abu Bakar, karena beliau enggan mengambil unta 
tersebut kecuali dengan membelinya. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, beliau telah memaksakan diri dalam 
hai ini sebagaimana sikap orang-orang sebelumnya, padahal tidak ada 
pada judul bab indikasi yang mengharuskan memberi penafsiran 
demikian. Sebab, indikasi hadits terhadap lafazh judul bab “Laiu la 
Meletakkan pada Penjual” sangatlah jelas, dan telah saya jelaskan 
bahwa yang demikian itu tidak mengharuskan sahnya jual-beli kecuali 
telah dilakukan serah-terima. 


Adapun indikasi hadits terhadap lafazh “atau meninggal dunia 
sebelum serah-terima” disebutkan dalam konteks pertanyaan. Imam 
Bukhari tidak menegaskan hukumnya. Hanya saja diakui bahwa 
sikapnya yang menyebutkan atsar Ibnu Ümar pada bagian awal bab 
memberi asumsi pandangan yang dia pilih. 


(y> ÄÄLall cš U <üil j ytS' jy*' 


(Ibnu Ümar berkata, “Apa-apa yang dalam keadaan hidup dan 
berkumpul —yakni belum berubah sebagaimana keadaannya — saat 


200 — FATHUL BAARI 


transaksi, maka ia termasuk dari pembeli). Riwayat ini disebutkan 
dengan sanad yang maushul oleh Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni 
melalui jalur Al Auza’i dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin 
Ümar, dari bapaknya, laiu dia berkata dalam riwayatnya, 

(Maka ia termasuk harta pembeli ). Ath-Thahawi meriwayatkan 

pula melalui jalur Ibnu Wahab dari Yunus, dari Az-Zuhri sama seperti 
itu, tanpa kata “berkumpul”. 

Ath-Thahawi berkata, “Ibnu Ümar berpendapat, apabila saat 
transaksi hewan yang dijual dalam keadaan hidup, kemudian mati 
ketika masih berada di tangan penjual, maka ia menjadi tanggungan 
pembeli. Hai ini menunjukkan pendapatnya bahwa jual-beli menjadi 
sah berdasarkan perkataan sebelum berpisah tempat.” Akan tetapi, apa 
yang dia katakan bukan suatu keharusan. Bagaimana dia berdalil 
dengan perkara yang masih memiliki sejumlah kemungkinan? 

Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan pendapat Ibnu 
Ümar bahwa yang dimaksud berpisah dalam hadits adalah berpisah 
tempat. Adapun di sini, kemungkinan yang dimaksud adalah sebelum 
atau setelah berpisah tempat, dan memahaminya sesuai dengan makna 
yang kedua adalah lebih baik untuk mengompromikan kedua hadits 
tersebut. 

Ibnu Hubaib berkata, “Para ulama berbeda pendapat tentang 
seseorang yang menjual budak laiu menahannya hingga lunas 
pembayarannya, kemudian budak tersebut meninggal dunia sebelum 
pembeli datang membayar. Sa’id bin Al Musayyab dan Rabi’ah 
berkata, Ta menjadi tanggungan penjuaT. Sementara Sulaiman bin 
Yasar berkata, Ta menjadi tanggungan pembeli’. Laiu Imam Malik 
mengambil pendapat ini setelah sebelumnya berpegang pada pendapat 
yang pertama. Sikapnya tersebut diikuti oleh Imam Ahmad, Ishaq dan 
Abu Tsaur.” 

Adapun pendapat yang pertama diikuti para ulama madzhab 
Hanafi dan madzhab Syaffi. Dasar persoalan ini kembali kepada 
permasalahan apakah serah-terima menjadi syarat sahnya jual-beli. 


FATHUL BAARI — 201 



Barangsiapa mempersyaratkannya pada segala sesuatu, maka pada 
kasus di atas ia menjadikannya sebagai tanggungan penjual. 
Sedangkan mereka yang tidak mempersyaratkannya menjadikannya 
sebagai tanggungan pembeli. 

Abdurrazzaq meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari 
Thawus. Dia berkata, “Apabila pembeli mengatakan, ‘Aku tidak akan 
memberikannya kepadamu hingga engkau melunasinya’, laiu budak 
tersebut meninggal dunia, maka menjadi tanggungan si penjual. 
Adapun bila tidak demikian, maka masuk tanggung jawab si 
pembeli.” 

Sebagian pensyarah shahih Bukhari telah menafsirkan lafazh 
(pembeli) pada atsar Ibnu Ümar di atas dengan makna “barang 

yang dibeli”, dan ini merupakan penafsiran yang baik. 

Imam Ahmad telah ditanya tentang seseorang yang membeli 
makanan, laiu dia mencari orang untuk membawanya, tetapi ketika 
kembali makanan tersebut telah terbakar. Dia berkata, “Ia masuk 
tanggung jawab pembeli”. Laiu dia menyebutkan atsar Ibnu Ümar di 
atas dengan lafazh, “Maka ia termasuk harta pembelF. 

Dari sini sebagian ulama menyimpulkan bahwa apabila barang 
yang dipeijualbelikan telah ditentukan, maka ia masuk dalam 
tanggungan pembeli meskipun sekadar adanya transaksi dan serah- 
terima. Berbeda dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan, 
di mana ia tidak masuk tanggungan pembeli, kecuali setelah adanya 
serah-terima. 

Hadits Aisyah akan diterangkan pada bagian awal pembahasan 
tentang hijrah. Imam Bukhari menyebutkannya lebih lengkap di 
tempat itu melalui jalur lain dari Urwah. 


202 — FATHUL BAARI 


58. Seseorang Tidak Membeli Apa yang Dibeli Saudaranya dan 
Tidak Menawar Apa yang Ditawar Saudaranya hingga la 
Memberi Izin atau Meninggalkan 


' J, t o J ✓ . f ✓ * 9 / * x ' s s s > 9 ' M* 

aMI ^ Jj-~"j ^ a . g : p j ^«-P i y. C 

<U^I £y) ^jlP pSL^LXJ N ijli < 4^' 


2139. Dari Nafi’, dari Abdullah bin Ümar RA bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda. “Janganlah sebagian kalian membeli apa 
yang dibeli oleh saudaranya .” 


i. V * - '' b». ' \ ° ' ä ' , u ° ' 1 i 

^ ^ j °jij* ij) j* t y. õ* 

N J. il-3 AyJ 0' ^ 

^ jti V, õw * > 

. Lg-SVjl U La^i) 


2140. Dari Sa’id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dia 
berkata, “Rasulullah SAW melarang orang kota berjual-beli untuk 
orang dusun, janganlah melakukan najasy (menambah harga barang 
untuk menipu yang lain), janganlah seseorang membeli apa yang 
dibeli oleh saudaranya, janganlah seseorang meminang pinangan 
saudaranya, dan janganlah seorang wanita meminta saudaranya 
(madunya) diceraikan untuk menutupi isi periuknya.” 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, masing- 
masing diriwayatkan dari Ibnu Ümar dan Abu Hurairah. Batasan yang 
dia sebutkan sebagai isyarat atas apa yang tercantum pada sebagian 
jalur periwayatannya, yaitu riwayat yang dinukil oleh Muslim melalui 


FATHUL BAARI — 203 



jalur Ubaidillah bin Ümar dari Nafi’ berkenaan dengan hadits ini 
dengan lafazh, Oifi <1)5 ila*- Sl j <*>5 ^ S 

4 (janganlah seseorang membeli apa yang dibeli saudaranya, dan 


janganlah ia meminang pinangan saudaranya kecuali apabila dia 
mengizinkannya). 


Ada kemungkinan kalimat “kecuali dia mengizinkannya 
merupakan pengecualian dari dua hukum (menjual dan meminang) 
sebelumnya, seperti kaidah yang berlaku dalam madzhab SyafTi, dan 
ada pula kemungkinan pengecualian itu khusus bagi hukum yang 
terakhir (meminang). Kemungkinan yang kedua dikuatkan oleh 
riwayat Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nikah melalui jalur 
Ibnu Juraij dari Nafi’ dengan lafazh, Slj <4^5 Js- <1)5 

CJp&it Z) bil: 'j tö L±&}\ J* 4* ü*k; 


(Seseorang dilarang membeli apa yang dibeli saudaranya , dan 
dilarang meminang pinangan saudaranya, hingga peminang 
sebelumnya membatalkan pinangannya atau memberi izin 
kepadanya). 


Berangkat dari permasalahan ini, timbul perbedaan di kalangan 
madzhab SyafTi, yaitu apakah hukum tersebut khusus untuk masalah 
nikah atau termasuk juga masalah jual-beli? Pendapat yang paling 
benar adalah bahwa hukum keduanya tidak berbeda. An-Nasai 
meriwayatkan melalui jalur lain dari Ubaidillah bin Ümar dengan 



membeli apa yang dibeli saudaranya hingga proses transaksi tersebut 
selesai atau ia meninggalkannya [tidak melanjutkan transaksi]). 


Sementara itu, Imam Bukhari juga mencantumkan pula masalah 
“menawar” pada judul bab, padahal masalah ini tidak disinggung 
dalam kedua hadits tersebut. Seakan-akan dalam hai ini, dia 
mengisyaratkan pula pada lafazh yang terdapat di sebagian jalur 
periwayatan hadits yang dimaksud, yaitu riwayat yang dia kutip dari 


204 — FATHUL BAARI 


/ ', * > * s 0 

hadis Abu Hurairah dengan lafazh, 4^' fjr> J *-)\ ^L~j Oij (dan 
[janganlah] seseorang menawar apa yang ditawar oleh saudaranya). 


Imam Muslim meriwayatkan dalam hadits Nafi’ dari Ibnu Ümar, 
dengan lafazh “muslim”, karena ia lebih dapat diharapkan mematuhi 
perintah daripada orang lain. Penyebutan lafazh “muslim” ini juga 
merupakan pemberitahuan bahwa seseorang tidak boleh 
mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan muslim lainnya. 

J* (sebagian kamu apa yang dibeli oleh 

saudaranya). Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 
Ismail, dari Malik, dan akan disebutkan pada bab “Larangan 
Menyongsong Para Penjual dari Pedusunan” dari Abdullah bin Yusuf, 
dari Malik dengan lafazh, Jom. (Apa yang dibeli oleh sebagian 

yang lain). Makna zhahir dari penyebutan lafazh 4^' (saudaranya) 

menunjukkan bahwa hukum tersebut khusus bagi sesama muslim, dan 
ini yang menjadi pendapat Al Auza’i, Abu Ubaid bin Harbawaih dari 
madzhab Syaffi. Riwayat muslim melalui jalur Al Alla’ dari 
bapaknya, dari Abu Hurairah lebih tegas menyatakan dengan lafazh, *5l 

J 1 UJ 1 Jip llUJi (Seorang muslim tidak boleh menawar apa 
yang sedang ditawar oleh muslim yang lain). 


Mayoritas ulama berpendapat, tidak ada perbedaan dalam hai ini 
antara muslim dan kafir dzimmi. Adapun penyebutan lafazh “saudara” 
dikemukakan dalam konteks yang umum, sehingga tidak ada makna 
implisit yang terkandung di dalamnya. 


jM... aü oi { tiüj <i#l 

w ' * ' ' 




J L>« 


SAW melarang orang kota berjual-beli untuk orang dusun... dan 
seterusnya). Pembicaraan tentang orang kota berjual-beli untuk orang 
dusun akan disebutkan dalam bab tersendiri, demikian pula tentang 
najasy. Sedangkan tentang pinangan akan dijelaskan pada 
pembahasan tentang nikah. 


FATHUL BAARI — 205 



Para ulama berkata, “Menjual sesuatu yang sedang dalam proses 
penjualan adalah haram hukumnya, demikian pula membeli sesuatu 
yang sedang dalam proses pembelian.” Contoh kasus ini adalah; 
seseorang berkata kepada pembeli di saat masih berlaku khiyar 
(pilihan), “Batalkan transaksi itu, aku akan menjual kepadamu barang 
serupa dengan harga lebih murah.” Atau dia berkata kepada penjual, 
“Batalkan jual-beli itu dan aku akan membeli darimu dengan harga 
yang lebih mahal.” Hukum ini merupakan perkara yang telah 
disepakati. 

Adapun gambaran menawar sesuatu yang sedang dalam tawaran 
orang lain adalah dengan mengatakan kepada orang yang sedang 
menawar, “Kembalikan barang itu, aku akan menjual kepadamu 
barang yang lebih baik darinya dengan harga serupa, atau barang yang 
sepertinya dengan harga lebih murah.” Atau ia berkata kepada pemilik 
barang, “Ambil kembali barangmu, aku akan membeli darimu dengan 
harga yang lebih baik.” 

Larangan tersebut berlaku pada saat harga telah disepakati oleh 
kedua belah pihak. Jika demikian, maka tidak ada perbedaan pendapat 
bahwa membeli atau menawamya adalah haram. 

Kemudian Ibnu Hazm menukil dari Imam Malik, dia 
berpendapat bahwa hukum pada hadits di atas berlaku jika penjual dan 
pembeli telah sepakat. Laiu Ibnu Hazm mengatakan bahwa lafazh 
hadits tidak menunjukkan hai itu. Namun, perlu adanya pedoman 
mengenai kapan diharamkan menawar barang yang sedang ditawar 
oleh orang lain, sebab menawarkan barang yang sedang dijual kepada 
orang yang dapat memberi tambahan harga (lelang) tidaklah 
diharamkan menurut kesepakatan ulama, seperti dinukil oleh Ibnu 
Abdil Barr. Maka, yang dilarang adalah menawar yang lebih dari itu. 

Sebagian ulama madzhab Syafi’i mengecualikan pengharaman 
“membeli” dan “menawar” barang yang sedang dibeli atau ditawar 
oleh orang lain, apabila pembeli tidak ditipu dan dirugikan. Demikian 
yang menjadi pendapat Ibnu Hazm, seraya berdalil dengan hadits, jial' 


206 — FATHUL BAARI 



isv-aU' {Ägama adalah nasihat). Akan tetapi nasihat tidak terbatas 

pada “membeli” dan “menawar” barang yang sedang ditaksir oleh 
seseorang, bahkan mungkin saja dengan memberitahukan harga yang 
sebenamya kepada orang yang sedang menawar barang tersebut, dan 
apabila ia membeli dengan harga sekian... maka ia telah tertipu. 
Dengan demikian, seseorang dapat mengumpulkan dua kemaslahatan 
sekaligus. 

Sementara itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa membeli 
atau menawar barang yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain 
termasuk jual-beli yang sah, tetapi pelakunya berdosa. Sedangkan 
dalam madzhab Maliki dan Hambali tentang rusaknya jual-beli seperti 
itu telah dinukil dua pendapat. Adapun para ulama madzhab Azh- 
Zhahiri dengan tegas mengatakan bahwa jual-beli tersebut tidak sah. 


59. Jual-Beli Muzayadah (Lelang) 


'Mi ^ v lA 


Atha' berkata, “Aku mendapati manusia beranggapan tidak 
dilarangnya menjual harta rampasan perang kepada siapa saja yang 
dapat memberikan harga lebih.” 


%-rj jl L ^J 4^1 AjP J* C - J ^ ^ 

' ' * * * * # ^ / / 

;JUš JL-j aüI 

’ - ~ ✓ ^ ? 

of. /• > * , O^ ; P * ® SO' s 0 S 


2141. Dari Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir RA bahwa seorang 
laki-laki membebaskan seorang budak miliknya (dengan syarat) 
setelah ia meninggal dunia. Kemudian ia merasa butuh, maka Nabi 
SAW mengambilnya laiu bersabda, “Siapakah yang mau membelinya 


FATHUL BAARI — 207 



darikuT ’ Maka budak tersebut dibeli oleh Nu’aim bin Abdullah 
dengan harga sekian dan sekian, maka Nabi SAW menyerahkan budak 
itu kepadanya. 


Keteranean Hadits : 

(Bab jual-beli muzayadah flelangj). Oleh karena pada bab 
sebelumnya disebutkan tentang larangan menawar barang yang 
sedang ditawar orang lain, maka Imam Bukhari ingin menjelaskan 
tentang batasan larangan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada 
bab sebelumnya. 


Masalah menjual barang yang sedang ditawar oleh seseorang 
kepada orang yang dapat memberi harga lebih telah disebutkan dalam 
hadits Anas, :J*-j JUö tõi j* ■ 

il* aÜai-ii -Ujj j* : JlÜ 


(Sesungguhnya Nabi SAW menjual pelana dan periuk. Beliau 
bertanya, “Siapakah yang mau membeli pelana dan periuk ini?” 
Seorang laki-laki berkata, “Aku membelinya dengan harga satu 
dirham. ” Nabi SA W bersabda, “Siapa yang mau menambah lebih 
dari satu dirham? ” Maka seorang laki-laki menawar dengan harga 2 
Dirham dan Nabi SAW menjual kepadanya). 


Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan pära penulis 
kitab Sunan, baik secara panjang lebar maupun ringkas. Adapun 
lafazh yang dikemukakan di atas adalah versi Imam At-Tirmidzi, dan 
dia mengatakan bahwa derajatnya adalah hasan. Seakan-akan Imam 
Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab akan kelemahan riwayat 
yang dikutip oleh Al Bazzar dari hadits Sufyan bin Wahab, ^3' c^w-* 

õJüijiii jJL) Jb» (Aku mendengar Nabi SAW 

melarang jual-beli lelang). Karena, pada sanad riwayat ini terdapat 
Ibnu Lahi’ah yang terkenal sebagai perawi yang lemah. 


208 — FATHUL BAARI 



Iujj jili lilli cifji' :*-ÜaP Jlij {Atha 

berkata, "Aku mendapati manusia beranggapan tidak dilarangnya 
menjual harta rampasan perang kepada siapa saja yang dapat 
memberikan harga lebih."). Riwayat ini disebutkan dengan sanad 
yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah. Hai serupa juga diriwayatkan 
dari Atha' dan Mujahid. 


Ibnu Abi Syaibah dan Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari 
Ibnu Uyainah, dari Ibnu Najih, dari Mujahid, dia berkata, j* 'jAi 'i 

£\j eJlf CiJLiJtSTj tjjji (77<M mengapa menjual kepada orang 

yang dapat memberi tambahan harga [lelang], demikian halnya 
bagian seperlima dari harta rampasan perang diperjual-belikan). 

At-Tirmidzi berkata setelah hadits Anas tersebut, “Demikian 
praktik yang berlaku pada sebagian ulama. Mereka berpendapat tidak 
adanya larangan menjual harta rampasan perang dan warisan dengan 
sistem lelang.” 


Ibnu Al Arabi berkata, “Tidak ada alasan untuk mengkhususkan 
bolehnya jual-beli tersebut pada harta rampasan perang dan warisan, 
karena babnya hanya satu sedangkan maknanya ganda.” 


Seakan-akan Imam At-Tirmidzi membuat batasan demikian 
berdasarkan keterangan yang disebutkan pada hadits Ibnu Ümar yang 
dikutip oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Jarud serta Ad-Daruquthni dari 
jalur Zaid bin Aslam, dari Ibnu Ümar, 0' Al 

jU&i' ^1 0*^ ij*~ M (Rasulullah SAW 


melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang 
dibeli orang lain hingga orang itu meninggalkannya, kecuali harta 
rampasan perang dan harta warisan). Namun, sepertinya hadits ini 
berbicara tentang keadaan umum yang berlaku pada jual-beli lelang, 
yaitu saat penjualan harta rampasan perang serta warisan. Laiu harta- 
harta yang lain juga dimasukkan di dalam keduanya, karena adanya 


kesamaan hukum. 


FATHUL BAARI — 209 


Imam Al Auza’i dan Ishaq berpatokan pada makna zhahir hadits 
ini. Keduanya mengatakan bahwa jual-beli muzayadah (lelang) 
diperbolehkan secara khusus pada penjualan harta rampasan perang 
dan harta warisan. Sedangkan dari Ibrahim An-Nakha’i diriwayatkan 
bahwa dia tidak menyukai jual-beli dengan cara lelang. 


Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang 
menjual budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan setelah 
majikannya meninggal dunia. Pada hadits itu terdapat lafazh, 4. 


<dl iiiSTj 4»i xs- (Siapakah yang membelinya 


dariku? Maka budak tersebut dibeli oleh Nu ’aim bin Abdullah dengan 
harga sekian dan sekian. Maka, Nabi SAfV menyerahkan budak 
tersebut kepadanyd). Penjelasan lebih mendetail mengenai masalah ini 
akan diterangkan pada bab “Menjual Budak yang Telah Dijanjikan 
akan Dimerdekakan Setelah Majikannya Meninggal Dunia”, di bagian 
akhir pembahasan tentang jual-beli. Adapun kalimat 'aS"j iJišo ( dengan 


harga sekian dan sekian ) akan disebutkan jumlah harga yang 
dimaksud, begitu juga nama laki-laki tersebut. 


Sementara itu, Al Ismaili mengkritik bahwa dalam kisah 
penjualan budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan setelah 
majikan meninggal dunia tidak ada keterangan mengenai jual-beli 
muzayadah (lelang), karena jual-beli muzayadah adalah seseorang 
menawar dengan harga tertentu, laiu orang lain menawar dengan 
harga yang lebih banyak darinya. Namun, kritikan ini ditanggapi oleh 
Ibnu Baththal bahwa kalimat dalam hadits yang mendukung judul bab 
adalah, {siapa yang membelinya dariku). Dia berkata, 

“Nabi SAW memberi kesempatan kepada para pembeli untuk 
menambah harga untuk menutupi kebangkrutan pemilik budak 
tersebut.” Penjelasan bahwa orang itu mengalami kebangkrutan akan 
disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang istiqradh (mencari 
pinjaman). 


210 — FATHUL BAARI 



60. Jual-Beli Najasy dan Orang yang Mengatakan bahwa 
Jual-Beli Seperti itu Tidak Diperbolehkan 


^ j*j -J 5 ^ Cj :<yj* jj* 

0 ' * ^ s ^ o , s ' * 0 05 ^ A « j ^ / 

(_r^ ‘jl3l ^ ^ ls^ 5 J^* 

*' ' >'■ .<>•$ v 

.ij ^$3 L ^«1 4jLP 


Ibnu Abi Aufa berkata, “Orang yang melakukan najasy adalah 
pemakan riba dan pengkhianat.” Ia adalah tipu muslihat yang batil dan 
tidak dihalalkan. 


Nabi SAW bersabda, “ Orang yang melakukan penipuan berada 
di neraka; dan barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan 
termasuk urusan kami, maka ia tertolak. ” 


<5)1 ^I :Jl3 L*^iP ÄI j J ».p j>\ Jf- £Šl3 Jp 


2142. Dari Nafi’, dari Ibnu Ümar RA, dia berkata, “Nabi SAW 
melarang jual-beli Najasy 


Keterangan Hadits : 

Kata Najasy menurut bahasa adalah mengusik buruan serta 
membuatnya meninggalkan tempatnya untuk diburu. Sementara dalam 
pengertian syariat berarti penambahan harga suatu barang dari orang 
yang tidak bermaksud membelinya untuk menipu orang lain agar 
membelinya. Perbuatan demikian dinamakan ‘ najasy ’, karena ia 
membangkitkan keinginan untuk membeli barang tersebut. Terkadang 
perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan penjual, sehingga 
keduanya sama-sama berdosa; dan terkadang hai itu terjadi tanpa 


FATHUL BAARI —211 



sepengetahuan penjual, maka dosanya ditanggung sendiri oleh orang 
yang melakukannya. Namun, terkadang pula dosa itu ditanggung 
sendiri oleh penjual, seperti seseorang yang mengatakan bahwa ia 
telah membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal dari 
harga jual [yang ada] dengan maksud mempedayakan orang lain, 
seperti akan disebutkan dalam perkataan sahabat di bab ini. 


Ibnu Qutaibah berkata, “ Najasy adalah tipuan dan muslihat. 
Oleh karena itu, pemburu dinamakan ‘pelaku najasy’, sebab dia 
menipu dan melakukan muslihat terhadap binatang buruan.” 


(dan orang yang mengatakan jual-beli seperti itu tidak 
diperbolehkan ). Sepertinya Imam Bukhari mengisyaratkan kepada apa 

* * i 

yang dikutip Abdurrazzaq melalui jalur Ümar bin Abdul Aziz, 0» 


H ii jva di-vr b iö iüi& üji c ž J VjJ :ii jui C- ^ ii 

Js>J *i OJj zjSj* i^i 0) UaU* CüJ (bahwasanya seorang 

* ^ ^ 


pegawainya menjual budak miliknya, maka dia berkata kepadanya, 
“Kalau bukan karena aku menambahkan harganya, niscaya dia 
mengalami kerugian. ” Ümar berkata, “Ini adalah perbuatan najasy 
dan tidak halal. ” Laiu dia mengutus seseorang untuk menyerukan, 
“Sesungguhnya jual-beli seperti itu tertolak dan tidak halal.”'). 


Ibnu Baththal berkata, “Para ulama sepakat bahwa orang yang 
melakukan najasy telah melakukan maksiat dengan sebab 
perbuatannya. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jual-beli 
yang berlangsung dengan sistem najasy.” 


Ibnu Mundzir menukil dari sebagian ahli hadits bahwa jual-beli 
itu tidak sah, dan ini merupakan pendapat para ulama madzhab 
Zhahiri dan sai ah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik, 
serta pendapat masyhur dalam madzhab Hambali dengan syarat hai itu 
dilakukan atas persetujuan penjual atau perbuataxmya sendiri. Adapun 
p andangan masyhur dalam madzhab Maliki adalah pembeli berhak 
memilih antara membatalkan jual-beli atau tidak. Ini merupakan salah 
satu pandangan dalam madzhab SyafTi yang diqiyaskan kepada jual- 
beli musharrah (yakni menjual hewan yang sengaja tidak diperah 


212 — FATHUL BAARI 


untuk beberapa hari dengan tujuan menipu pembeli). Akan tetapi 
pendapat paling shahih menurut mereka bahwa jual-beli yang 
berlangsung dengan sistem najasy adalah sah, tetapi pelakunya 
berdosa, dan ini merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi. 

Ar-Rafi’i berkata, “Imam Syafi’i mengatakan dalam kitab Al 
Mukhtashar bahwa pelaku najasy telah berbuat maksiat secara mutlak. 
Namun, mengenai masalah orang yang membeli barang yang sedang 
dibeli orang lain, beliau mengatakan bahwa pelakunya dianggap 
berbuat maksiat bila mengetahui larangan itu.” Kemudian para ulama 
beralasan bahwa jual-beli najasy termasuk tipu muslihat, dan semua 
orang mengetahui pengharaman tipu muslihat, meskipun tidak 
mengetahui hadits ini. Berbeda dengan membeli barang yang sedang 
dibeli oleh orang lain, mungkin saja larangannya tidak diketahui oleh 
semua orang. Akan tetapi, perbedaan ini dipertanyakan kembali oleh 
Ar-RafTi, sebab membeli barang yang sedang dibeli orang lain 
termasuk perbuatan yang merugikan orang lain, dan haramnya 
perbuatan merugikan orang lain telah diketahui oleh setiap orang. 

Ar-Rafi’i berkata, “Pendapat yang benar, bahwa pengkhususan 
kemaksiatan pada kedua perbuatan itu adalah bagi mereka yang 
mengetahui larangan tersebut.” 

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al Ma’rifah dan Sunan 
dari Asy-Syafi’i bahwa pelaku najasy yang dianggap bermaksiat 
adalah mereka yang telah mengetahui larangan itu. Dari sini menjadi 
j elas bahwa apa yang dikatakan Ar-Rafi’i merupakan perkara yang 
telah dinyatakan secara tekstual. Adapun teks pemyataan Asy-Syafi’i 
adalah, “Najasy adalah seseorang hadir di tempat penjualan suatu 
barang, laiu dia menawar harga tertentu tanpa bermaksud membelinya 
agar orang-orang yang menawar mengikuti harga itu, sehingga mereka 
menawar barang itu dengan harga yang lebih mahal dari tawaran 
mereka seandainya tidak mendengar perkataan orang tädi. 
Barangsiapa melakukan najasy, maka dianggap melakukan 
kemaksiatan jika ia mengetahui larangannya, sementara jual-beli yang 
terjadi dianggap sah.” 


FATHUL BAARI — 213 



Uj JTT jil Jvij (Ibnu Abi Aufa berkata, 

“Pelaku najasy adalah pemakan riba dan pengkhianat .”). Ini adalah 


potongan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam pembahasan 
tentang kesaksian pada bab “Firman Allah ‘ Sesungguhnya Orang- 
orang yang Menjual (Menukar) Perjanjian dengan Allah dan 
Sumpah-sumpah Mereka dengan Harga yang Sedikit' Kemudian dia 


menyebutkan riwayat Ibnu Abi Aufa melalui jalur As-Saksaki dari 
Abdulah bin Abi Aufa, dia berkata, l# M &L. Jr j fli» 

Uj JT! Jir^' J ’J>) W ^ U (Seseorang 


menawarkan barangnya seraya bersumpah atas nama Allah bahwa 
barang tersebut lebih murah daripada harga sebenarnya, maka 
turunlah ayat di atas. Ibnu Abi Aufa berkata, “Pelaku najasy adalah 


pemakan riba dan pengkhianat. ”). 


Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur Yazid bin Harun 
dari As-Saksaki. Laiu Ibnu Abi Syaibah dan Sa’id bin Manshur 
menukil riwayat tersebut dari Yazid dengan menyebut bagian yang 
mauquf saja. 

Kemudian Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur lain dari 
Ibnu Abi Aufa secara marfu ’ dengan lafazh, üjiü ( terlaknat ) sebagai 


ganti lafazh ( pengkhianat ). 

Ibnu Abi Aufa menamakan seseorang yang mengatakan “harga 
jual barangnya lebih murah dari modalnya” sebagai pelaku najasy, 
karena ia menyerupai seseorang yang menawar suatu barang dengan 
harga tinggi tanpa bermaksud membelinya. Keduanya sama-sama 
melakukan penipuan terhadap orang lain. Maka, dalam tinjauan 
hukum keduanya sama dilihat dari segi itu serta keberadaannya 
sebagai pemakan riba berdasarkan penafsiran yang disebutkan. Selain 
itu juga selaras dengan penafsiran pertama apabila penjual menyetujui 
perbuatan pelaku najasy dengan memberinya bonus, maka mereka 
semua sama-sama berbuat khianat. 


214 — FATHUL BAARI 


Kebanyakan ulama telah sepakat mengenai penafsiran najasy 
sebagaimana yang disebutkan. Sementara Ibnu Abdil Barr, Ibnu Al 
Arabi dan Ibnu Hazm membatasi pengharaman tersebut apabila harga 
yang ditawarkan oleh pelaku najasy lebih tinggi daripada harga rata- 
rata. Ibnu Al Arabi berkata, “Apabila seseorang melihat barang orang 
lain dijual lebih rendah dari harga semestinya, laiu dia menawarkan 
harga lebih tinggi hingga mencapai harga rata-rata, maka ia tidak 
dianggap melakukan najasy yang mengandung unsur maksiat, bahkan 
ia mendapat pahala atas perbuatannya berdasarkan niatnya.” Pendapat 
ini disetujui oleh sebagian ulama muta’akhirin dari kalangan madzhab 
SyafPi. Akan tetapi, hai ini perlu diteliti, sebab maksud dia untuk 
memberi nasihat tidak dapat diketahui dengan j elas karena sikapnya 
yang sepertinya hendak membeli, padahal maksudnya tidak demikian, 
bahkan ia hanya ingin menaikkan harga barang tersebut kepada siapa 
saja yang hendak membelinya. Sepantasnya, seseorang yang hendak 
memberi nasihat secara terpuji adalah memberitahukan harga 
sebenamya kepada penjual, kemudian penjual bebas memilih dalam 
menentukan harga. Ada kemungkinan juga, seseorang tidak harus 
memberitahukan harga yang sebenamya hingga ditanya, berdasarkan 



(Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka 
dari sebagian yang lain. Apabila salah seorang di antara kamu 
dimintai nasihat, maka hendaklah ia memberi nasihat). 


Jj-o N yij (ia adalah tipu muslihat yang batil, yang 

tidak halal). Ini adalah perkataan Imam Bukhari, bukan kelanjutan 
perkataan Ibnu Abi Aufa. 


4* J äidJbüt :<*Lj ^' Jtf 

aj '4 (Nabi SAW bersabda, “Oranz vanz melakukan tipu muslihat 


berada di neraka; dan barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang 
bukan termasuk urusan kami, maka ia tertolakjj. Adapun hadits 
kedua akan disebutkan melalui sanad yang maushul dari hadits 
Aisyah dalam pembahasan tentang perjanjian damai, sedangkan hadits 


FATHUL BAARI — 215 


“Pelaku muslihat berada di neraka” telah kami temukan dalam kitab 
Al Kamil oleh Ibnu Adi dari hadits Qais bin Sa’ad bin Ubadah, dia 
berkata, “Kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Makar dan muslihat berada di neraka \ niscaya aku 
merupakan manusia paling lihai dalam membuat makar.” 

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al Mujam Ash- 
Shaghir dari hadits Ibnu Mas’ud, Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak 
dari hadits Anas, dan Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya dari 
hadits Abu Hurairah, tetapi sanad keduanya masih diperbincangkan. 
Namun, apabila semuanya dikumpulkan dapat memberi petunjuk 
bahwa materi hadits tersebut memiliki sumber asli. Ibnu Al Mubarak 
meriwayatkan dalam pembahasan tentang berbuat baik dan 
menyambung hubungan silaturrahim dari Auf, dari Al Hasan, dia 
berkata, “Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW 
bersabda..Laiu dia menyebutkan hadits secara lengkap. 


61. Jual-Beli Gharar (mengelabui) dan Habalil Habalah 


A # \ ^ . J* /■ . A . > 

0» l.» g Aili J jaS* AÜ! 

Jif £\Z \Z oiT, ~ ^ 4^ 

x x X x" X 

j J\ ys p yiiJi gaf of Ji j^)i õisr 


2143. Dari Nafi, dari Abdullah bin Ümar RA bahwasanya 
Rasulullah SAW melarang jual-beli habalil habalah yang biasa 
dilakukan orang-orang jahiliah; biasanya seseorang membeli unta 
hingga unta itu beranak, kemudian anaknya itu beranak pula. 


Keterangan Hadits : 

(Bab jual-beli gharar dan habalil habalah). Penyebutan jual- 
beli habalil habalah setelah jual-beli gharar merupakan penyebutan 


216 — FATHUL BAARI 


kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum. imam 
Bukhari tidak menyebutkan keterangan tegas mengenai jual-beli 
gharar , seakan-akan dia mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip 
oleh Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq, dan dikutip oleh Ibnu 
Hibban melalui jalur Sulaiman At-Taimi dari Nafi’, dari Ibnu Ümar, 
dia berkata, jyii j* p&j 4^ <*»' J-* ^ ( Nabi SA W melarang 

jual-beli gharar). Imam Muslim meriwayatkan larangan jual-beli 
gharar dari hadits Abu Hurairah, serta Ibnu Majah dari hadits Ibnu 
Abbas, dan Ath-Thabrani dari hadits Sahal bin Sa’ad. Begitu juga 
Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas’ud, dari Nabi SAW, 'j*ll 

j '/■ ajÜ s-uJi ^ (Janganlah kallan membeli ikan dalam air, karena yang 

demikian itu adalah gharar). Membeli ikan dalam air merupakan 
salah satu bentuk gharar. Termasuk di dalamnya menjual burung di 
udara, menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang tidak 
diketahui, menjual budak yang melarikan diri dan yang sepeninya. 

Imam An-Nawawi berkata, “Larangan jual-beli gharar 
merupakan salah satu asas jual-beli. Dalam hai ini ada dua perkara 
yang dikecualikan dari larangan jual-beli gharar. Pertama, apa yang 
masuk dalam barang yang diperjualbelikan, karena jika dipisahkan 
jual-beli itu tidak sah. Kedua, apa yang sepertinya dapat ditolerir; baik 
karena nilainya sangat rendah atau karena sulit untuk dibedakan dan 
dipisahkan. Contoh untuk bagian yang pertama adalah jual-beli 
fondasi rumah serta hewan yang ada air susunya dan hewan yang 
hamil. Sedangkan contoh bagian yang kedua adalah pakaian yang 
bagian dalamnya dilapisi kain tipis, dan meminum dari timba.” 

An-Nawawi melanjutkan, “Apa yang diperselisihkan para ulama 
tentang jual-beli gharar, pada umumnya kembali kepada pemahaman 
mereka dalam menentukan apakah sesuatu itu nilainya rendah atau 
sulit dibedakan dan dipisahkan, sehingga tidak masuk kategori juai- 
beli gharar: seperti jual-beli barang yang tidak ada, maka jual-beli 
dianggap sah, demikian pula sebaliknya.” 


FATHUL BAARI — 217 



Imam An-Nawawi berkata, “Di antara contoh jual-beli gharar 
adalah mengambil barang dari pasar dengan menggunakan bon, 
—sebagaimana yang biasa dilakukan.— Sesungguhnya yang 
demikian itu tidak sah, karena harganya tidak ada sehingga ia masuk 
kategori jual-beli muathat (saling memberi tanpa ijab qabul) dan 
tidak ditemukan bentuk yang dengannya transaksi dianggap sah.” 


Ath-Thabari mriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan seinad yang 
shahih, dia berkata, “Aku tidak mengetahui larangan jual-beli 
gharar." 


Ibnu Baththal berkomentar, “Barangkali larangan mengenai hai 
itu tidak sampai kepadanya, karena telah menjadi ketetapan bahwa 
segala sesuatu yang mungkin diadakan, tetapi tidak ada saat transaksi, 
maka jual-beli demikian dianggap tidak sah. Demikian pula halnya 
jika barang tersebut umumnya tidak dapat selamat. Adapun bila 
umumnya dapat selamat seperti buah-buahan di awal kematangannya, 
atau sesuatu yang tersembunyi mengikuti yang pokok seperti janin 
bersama induknya, maka diperbolehkan karena minimnya unsur 
penipuan di dalamnya.” Barangkali inilah yang dimaksudkan oleh 
Ibnu Sirin. Tetapi anggapan ini terhalang oleh riwayat yang dinukil 
oleh Ibnu Mundzir dari Ibnu Sirin, dia berkata, “Tidak mengapa 
menjual budak yang melarikan diri apabila pengetahuan pembeli dan 
penjual mengenai budak itu sama.” Hai ini menunjukkan bahwa dia 
berpendapat bolehnya jual-beli gharar jika barangnya dapat selamat. 


• f > s * 

Jii üJCa 0^} (yaitu jual-beli yang biasa dilakukan 


orang-orang jahiliyah... dan seterusnya). Demikian penafsiran ini 
disebutkan dalam kitab Al Muwaththa' yang bersambung langsung 
dengan matan hadits. Al Ismaili berkata, “Ia adalah perkataan perawi 
yang disisipkan dalam hadits ( mudraj ).” Maksudnya, penafsiran itu 
berasal dari perkataan Nafi’. Al Khathib menyebutkan dalam kitab Al 
Mudraj, dan akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang 
jual-beli dengan sistem salam dari Musa bin Ismail At-Tabudzaki, dari 
Juwairiyah bahwa yang memberi penafsiran tersebut adalah Nafi’. 
Akan tetapi, bukan suatu kemestian bila Nafi’ menafsirkannya untuk 


218 — FATHUL BAARI 



Juwairiyah, sehingga penafsiran tersebut bukan dia terima dari mantan 
majikannya, yakni Ibnu Ümar. 


Pada pembahasan hari-hari jahiliyah disebutkan melalui jalur 

t i ' ' 

Ubaidillah bin Ümar dari Nafi’, dari Ibnu Ümar, dia berkata. Jit OlS" 
U 4iUl 0' ^J\ J^j cäJL^cJt ^J\ (SyiGj 

o* {X*j & <&' *»' Sy*j ^ jU 4^4 


(Biasanya orang-orang jahiliyah memperjual-belikan daging unta 
hingga “habalil habalah”, dan maksud “habalil habalah” adalah 
unta melahirkan anak dalam perutnya kemudian anak unta yang 
dilahirkan itu mencapai masa kehamilannya. Maka, Rasulullah SA W 
melarang hai itu). 


Makna lahiriah riwayat ini adalah bahwa penafsiran yang 
dimaksud berasal dari perkataan Ibnu Ümar. Oleh sebab itu, Ibnu 
Abdil Barr menegaskan bahwa ini termasuk penafsiran yang berasal 
dari Ibnu Ümar. Sementara Imam Muslim menukil dari riwayat Al- 
Laits, serta At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari riwayat Ayyub, keduanya 
dari Nafi’ tanpa penafsiran tädi. Laiu Imam Ahmad, An-Nasari dan 
Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Sarid bin Jubair dari Ibnu 
Ümar tanpa penafsiran tersebut. 

y 9 S 9 

[Unta). Kata Al Jazur artinya unta, baik jantan maupun 

betina. Kemungkinan penyebutannya dalam hadits adalah untuk 
membatasi apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah, dimana mereka 
tidak melakukan jual-beli seperti itu, kecuali pada unta atau daging 
unta. Tetapi, ada pula kemungkinan hanya sebagai permisalan. 
Adapun dari segi hukum, tidak ada perbedaan antara unta dengan 
hewan lainnya dalam masalah ini. 

* #ji 9 * * 

ü* j! (hingga melahirkan). Maksudnya, hingga unta itu 

melahirkan anaknya. Sedangkan perkataan “kemudian anaknya 
melahirkan pula” maksudnya, anak unta yang dilahirkan pertama 
hidup hingga menjadi dewasa laiu melahirkan anak. Keterangan ini 
melebihi keterangan dalam riwayat Ubaidillah bin Ümar, dimana dia 


FATHUL BAARI — 219 


hanya menyatakan, l$Jaj ^ ^ ^ ( Kemudian apa yang ada 

dalam perutnya mengalami kehamilan ). Tapi riwayat Juwairiyah lebih 

o *' 6 s _ 0 J * i 

ringkas daripada keduanya, ^ U Äiu' jui o( ( hingga unta 
melahirkan apa yang ada dalam perutnya). 

Makna zhahir riwayat ini diikuti oleh Sa’id bin Al Musayyab 
seperti diriwayatkan darinya oleh Imam Malik, serta menjadi pendapat 
Malik, Asy-Syafi’i serta sejumlah ulama lainnya, yaitu seseorang 
menjual barang dengan harga tertentu yang akan dibayar setelah anak 
unta melahirkan. Sementara itu, sebagian ulama mengatakan bahwa 
pembayarannya dilakukan setelah unta itu hamil dan melahirkan, 
kemudian anak yang dilahirkan itu hamil juga. Pendapat terakhir ini 
ditegaskan kebenarannya oleh Abu Ishaq dalam kitab At-Tanbih, 
dimana dia tidak mempersyaratkan kelahiran bagi anak unta 
sebagaimana riwayat Malik. Saya tidak menemukan ulama yang 
berpendapat sebagaimana kandungan riwayat Juwairiyah, yaitu cukup 
dengan kelahiran yang pertama. 

Dasar larangan pada ketiga bentuk di atas adalah ketidaktahuan 
masa pembayaran. Berdasarkan penafsiran ini, maka sepantasnya 
hadits di atas disebutkan pula pada pembahasan jual-beli dengan 
sistem salam (yakni jual-beli dengan mengakhirkan salah satunya 
—barang atau harga— saat transaksi). Abu Ubaidah, Abu Ubaid, 
Ahmad, Ishaq, Ibnu Hubaib Al Maliki dan kebanyakan ahli bahasa 
serta ditegaskan oleh At-Tirmidzi, mengatakan bahwa maksud hadits 
adalah menjual anak unta yang belum dilahirkan. Berdasarkan 
penafsiran ini, maka dasar larangan tersebut adalah karena ia termasuk 
jual-beli barang yang tidak ada, tidak diketahui serta tidak mampu 
untuk diserahterimakan, sehingga masuk kategori jual-beli gharar. 
Oleh sebab itu, Imam Bukhari memulai dengan menyebutkan masalah 
jual-beli gharar pada judul bab, tetapi dia mengisyaratkan pada 
penafsiran pertama dengan menyebutkan hadits di atas pada 
pembahasan tentang jual-beli dengan sistem salam. 


220 — FATHUL BAARI 


Penafsiran yang pertama menjadi kuat karena sesuai dengan 
hadits, meskipun perkataan ahli bahasa sesuai dengan penafsiran yang 
kedua. Akan tetapi, Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu 
Ishaq dari Naff, dari Ibnu Ümar keterangan yang sesuai dengan 
penafsiran yang kedua, o; : J ts gj jt p&j ^ 




(RasuluUah SA W melarang jual-beli gharar. Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya orang-orang jahiliyah biasa berjual-beli demikian, 
dimcma seseorang membeli unta yang masih berada dalarn perut, 
maka mereka dilarang berbuat demikian. ”). 


Ibnu At-Tin berkata, “Inti perbedaan ini adalah; apakah yang 
dimaksud adalah jual-beli hingga batas tertentu, atau ia merupakan 
jual-beli janin? Berdasarkan pemahaman yang pertama, maka apakah 
batas yang dimaksud adalah sampai induk melahirkan, ataukah anak 
induk tersebut? Berdasarkan pemahaman yang kedua, apakah yang 
dimaksud adalah menjual janin yang pertama ataukah menjual janin 
hewan yang masih berupa janin? Dalarn masalah ini, lahiriah empat 
pendapat.” Demikian pernyataan Ibnu At-Tin. 


Penulis kitab Al Mühkam menyebutkan pendapat lain, bahwa 
yang dimaksud adalah menjual apa yang ada di dalarn perut hewan 
ternak. Pengertian ini pun masuk kategori jual-beli gharar. Akan 
tetapi yang demikian itu ditafsirkan oleh Sa’id bin Al Musayyab 
—seperti diriwayatkan oleh Imam Malik dalarn kitab Al 
Muwaththa' — sebagai jual-beli sesuatu yang terdapat dalarn perut 
hewan yang hamil ( madhamin ), sedangkan selainnya menafsirkannya 
sebagai jual-beli malaqih (cikal-bakal janin yang masih terdapat pada 
pejantan). Meskipun pendapat-pendapat tersebut berbeda, tetapi 
semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan lafazh “ hahalah ” 
adalah bentuk jamak dari kata “ haabil " yang bermakna hewan yang 
hamil, kecuali pernyataan yang dikutip oleh penulis kitab Al Mühkam 
dan selainnya dari Ibnu Kaisan bahwa yang dimaksud dengan 
“habalah ” adalah anggur, sedangkan maksud hadits adalah larangan 


FATHUL BAARI — 221 


menjualnya sebelum dipastikan dapat dipetik, sebagaimana dilarang 
menjual kurma sebelum tampak tanda-tanda kematangannya. 

Berdasarkan pengertian ini, maka lafazh “ habalah ” seharusnya 
dibaca “ habilah", dan ini menyelisihi lafazh yang disebutkan pada 
riwayat-riwayat di atas. Akan tetapi, diriwayatkan pula lafazh 
“habalah ” dengan makna anggur. As-Suhaili mengklaim bahwa Ibnu 
Kaisan menyendiri dengan pemyataan seperti itu. Namun, 
sesungguhnya tidak demikian, bahkan pemyataan sempa telah 
diriwayatkan oleh Ibnu As-Sikkit dalam kitab Al Alfazh dan dinukil 
oleh Al Qurthubi dalam kitab Al Mufliim dari Ibnu Abbas Al 
Mubarrad. 


62. Jual-Beli Mulamasah 


JJl-j aIIp .uil ^pi 


*UP 




JU j 


Anas berkata, “Nabi SAW melarang jual-beli mulamasah." 


I s & s / / / 

aip .uil Li 0' Ji*** ^"(JU 

^töJblUl jjp J aJLP Aili Ajjl J01 0j~>-\ 

J* J «Ä & y?) s Jl 


2144. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Amir bin Sa’ad telah 
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Sa’id RA mengabarkan 
kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual-beli 
munahadzah, yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain 
untuk dijual sebelum orang itu membaliknya atau melihatnya. Beliau 
juga melarang jual-beli mulamasah , dan mulamasah adalah seseorang 
menyentuh kain tanpa melihat kepadanya.” 


222 — FATHUL BAARI 


X- ✓ * f 0" o, O S s * a ' I ^ C" •*" * l 0 ' .*'''' * 0 ' 

Ü* J* ist 1 ‘üb 4& Alil ^>J ajtj» ^>\ J* -u^ Jf- 

“ / / / “ / " ^ ^ ^ 

pillil jPj c4^L. ^Jp ^ (p A^-fjJl ij J^' 

/ / >• ✓> -• ^ y 



2145. Dari Muhammad, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 
“Dilarang dua cara berpakaian; seseorang duduk ihtiba ' pada satu kain 
kemudian mengangkatnya ke atas bahunya. Dan, dilarang dua jual- 
beli; yaitu limas (mulamasah) dan nibadz (munabazah).” 


63. Jual-Beli Munabadzah 




** u- 3 


J ü" 


Anas berkata, “Nabi SAW meiarang jual-beli munabadzah. , ' > 


> , <e f * , £ \ . ' . »/ ^ f 0 ' 'Of., ' | t. f o ' ' 

4til J' aü! 0ji y* ^ ibjJl ^pj 

/ ^ 0 ' 0 S s S ^ a's ^ ^ 

odjl-LaJlj ^jP Ajlp Aili 


2146. Dari Abu Az-Zinad, dari Al A’raj, dari Abu Hurairah RA, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW meiarang jual-beli mulamasah dan 
munabadzah .” 


^ :Jls <UP Aili -w. jp 4 jjj ^ ^Uap ^P <jj*y\ & 

.sJbiiliO ^ j ^ ^ 


2147. Dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid. dari Abu Sa’id RA, 
dia berkata, “Nabi SAW meiarang dua cara berpakaian dan dua jual- 
beli, yaitu mulamasah dan munabadzah .” 


FATHUL BAARI — 223 


Keterangan Hadits : 

(Bab jual-beli mulamasah. Anas berkata, “Nabi SAW melarang 
jual-beli mulamasah"). Selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, 
“Bab Jual-beli munabadzah ”, laiu menyebutkan riwayat mu allaq dari 
Anas seperti pada bab sebelumnya. Pada kedua bab ini, dia 
menyebutkan hadits Abu Sa’id melalui dua jalur dan hadits Abu 
Hurairah melalui dua jalur pula. Adapun hadits Anas akan disebutkan 
secara maushul setelah 30 bab, yaitu pada bab “Jual-beli 
Mukhadharah”. 


Lafazh pada hadits Abu Sa’id “ melarang jual-beli 
munabadzah’’, yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada orang 
lain untuk dijual sebelum orang itu membalik atau melihatnya. Beliau 
melarang pula jual-beli mulamasah, dan mulamasah adalah seseorang 
menyentuh kain tanpa melihat kepadanya. Dalam pembahasan tentang 
pakaian akan disebutkan melalui jalur Yunus dari Az-Zuhri dengan 


lafazh, ÜJÄ. Sl' ilUd Slj ji Jlllu tJ-, y-^Ii Ji 


(Mulamasah adalah seseorang menyentuh kain milik orang lain 
dengan tangannya pada malam atau siang hari, dan ia tidak 
membalikkannya melainkan cukup dengan cara demikian). 


Adapun munabadzah adalah seseorang melemparkan kainnya 
kepada orang lain, laiu orang lain itu melemparkan pula kain 
miliknya, maka jual-beli (barter) antara keduanya berlangsung tanpa 
memeriksa barang dan tanpa didasari suka sama suka. 


Dalam riwayat Abu Awanah dari jalur lain, dari Yunus 

disebutkan, õit» jt Oj Sl j Ojjkli Si jilJi f jä)' oi üJij 

* <• # 

iüür jLJi fyji (Dan yang demikian itu adalah orang-orang 


melakukan jual-beli barang tanpa melihat kepadanya dan tidak pula 
memberitahukan tentangnya, atau orang-orang saling melempar kain 
sama seperti itu), dan ini termasuk kategori qimar (judi). 


Laiu dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Sufyan, dari Az-Zuhri 
disebutkan, U õilJi <±Ui li ^ij jlf : Jj* Oi j (Adapun 


224 — FATHUL BAARI 



munabadzah adalah seseorang mengatakan, “Lemparkan kepadaku 
apa yang ada padamu, dan aku akan melemparkan kepadamu apa 
yang ada padaku. ”). 


Sedangkan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, 

j! ^"0 Slj ijty Syü Oi 

' ^ ' ' ' + * ^ ' ' * 

“-ü’* li li j-J' : õjJli*3tj iL~oJ 

iUi jp“j £* 1*4^* Jf jji Sl} J* U** {Adapun 


mulamasah adalah seseorang berkata kepada orang lain, “Aku 
menjual kepadamu kainku dengan kainmu. ’’ Masing-masing dari 
keduanya tidak melihat kepada kain yang hendak dijual kepadanya, 
akan tetapi mereka sekadar merabanya. Sedangkan munabadzah 
adalah seseorang mengatakan, “Aku melemparkan apa yang ada 
padaku dan engkau melemparkan apa yang ada padamu. ” Keduanya 
melakukan jual-beli [barter] tanpa ada satu pihak pun di antara 
keduanya yang mengetahui apa yang ada pada pihak yang lain, dan 
yang sepertinyd). 


Penafsiran tentang jual-beli mulamasah dan munabadzah tidak 
tercantum pada jalur periwayatan kedua hadits Abu Sa’id di tempat 
ini. Demikian pula pada jalur periwayatan hadits Abu Hurairah. 


Penafsiran tersebut tercantum dalam riwayat Imam Ahmad melalui 
Ma’mar, dimana di bagian akhir disebutkan, ojl* ijj : Jyu 0' «Jotuiij 

<*—» 'ij c *JJi> Slj i j<i*n Sl j oXj Oi c-jtj -täi L/jiJl '-ii 

{Munabadzah adalah seseorang mengatakan, “Apabila aku 


melemparkan kain ini, maka jual-beli telah mengikat. ” Sedangkan 
mulamasah adalah seseorang meraba dengan tangannya tanpa 
membukanya dan tanpa membaliknya. Apabila dia telah merabanya, 
maka jual-beli telah mengikat). 


Sementara Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Atha', dari 
Mina', dari Abu Hurairah, L>ji -i*-'j jt ÕU LoSCil lii 

vy °M P J\ ^ jt y fe&v, * 


FATHUL BAARI — 225 


V 1 ^ 5 (Adapun mulamasah adalah sedap salah seorang dari keduanya 

[penjual dan pembeli] meraba kain sahabatnya tanpa 
memperhatikannya. Sedangkan munabadzah adalah keduanya saling 
melemparkan kain milik masing-masing tanpa satu pun di antara 
keduanya yang melihat kain milik sahabatnya). 

Dalam pembahasan tentang puasa disebutkan melalui jalur lain 
tanpa mencantumkan penafsiran itu. Penafsiran yang terdapat pada 
hadits Abu Hurairah lebih tepat dengan makna mulamasah dan 
munabadzah, karena kata keduanya mengharuskan adanya peran aktif 
dari kedua belah pihak. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna 
mulamasah hingga mencapai tiga bentuk penafsiran, semuanya 
merupakan pandangan dalam madzhab Imam Syaffi. Adapun 
penafsiran yang paling tepat adalah seseorang datang membawa kain 
yang telah dilipat atau saat keadaan gelap, laiu orang yang hendak 
membeli merabanya dan pemilik kain berkata kepadanya, “Aku 
menjualnya kepadamu dengan harga sekian dengan syarat bahwa 
merabanya sama dengan melihatnya, dan tidak ada hak bagimu untuk 
membatalkan lagi jual-beli setelah melihatnya kemudian.” Bentuk ini 
selaras dengan kedua penafsiran yang terdapat pada hadits yang 
kedua. Bentuk kedua adalah, mere ka menjadikan perbuatan meraba 
sebagai jual-beli itu sendiri tanpa lafazh yang menunjukkan jual-beli. 
Bentuk ketiga adalah, mereka menjadikan menyentuh sebagai syarat 
untuk memutuskan khiyar majlis (hak memilih selama masih dalam 
satu tempat) dan yang lainnya. Jual-beli menurut semua penakwilan di 
atas adalah batil. 

Letak kesalahan menurut penafsiran pertama adalah tidak 
adanya syarat melihat barang dan mensyaratkan penafian hak memilih 
{khiyar). Sedangkan letak kesalahan menurut penafsiran kedua adalah 
mensyaratkan penafian ucapan ( shighat ) pada transaksi jual-beli, 
maka disimpulkan darinya kebatilan jual-beli mu’athat (saling 
memberi tanpa ucapan yang menunjukkan jual-beli) secara mutlak. 
Akan tetapi, bagi yang membolehkan jual-beli mu’athat 


226 — FATHUL BAARI 



membatasinya pada barang-barang yang bemilai rendah, atau barang 
yang telah terbiasa dijual dengan sistem mu 'athat. 

Adapun mulamasah dan munabadzah dalam praktiknya tidak 
khusus pada barang tertentu. Dengan demikian, terdapat kesamaan 
antara jual-beli mu’athat dengan jual-beli mulamasah dan 
munabadzah pada sebagian bentuk jual-beli mu athat. Maka, bagi 
mereka yang memperbolehkan jual-beli mu'athat hendaknya 
mengkhususkan larangan tersebut pada sebagian bentuk jual-beli 
mulamasah dan munabadzah , seraya mengeluarkan jual-beli yang 
telah menjadi kebiasaan dilakukan dengan sistem mu'athat. 
Berdasarkan pandangan ini, dipahami perkataan Ar-Rafi’i bahwa para 
imam memberlakukan pada jual-beli mulamasah dan munabadzah 
ketentuan yang berbeda dengan yang berlaku pada jual-beli mu 'athat. 

Letak kesalahan menurut pendapat ketiga adalah syarat penafian 
khiyar majlis. Demikianlah para ulama mencukupkan dengan 
menyebut ketiga pendapat ini. Namun, berdasarkan keterangan yang 
telah kami kemukakan dari jalur-jalur periwayatan hadits, 
memungkinkan bagi kita untuk menyimpulkan pendapat yang lain. 

Pengertian munabadzah juga tidak luput dari perselisihan para 
ulama hingga melahirkan tiga pendapat yang kesemuanya merupakan 
pendapat dalam madzhab SyafTi. Pertama, dan ini pendapat paling 
tepat adalah menjadikan “melempar” sebagai jual-beli itu sendiri, 
seperti halnya dalam pengertian mulamasah. Pendapat ini sesuai 
dengan penafsiran yang tercantum dalam hadits. Kedua , menjadikan 
“melempar” sebagai jual-beli tanpa disertai ucapan ( shighat ) yang 
menunjukkan jual-beli. Ketiga , menjadikan perbuatan melempar 
sebagai pertanda pupusnya hak untuk membatalkan transaksi (khiyar). 
Namun, mereka berbeda dalam memahami bentuk pelemparan. 
Dikatakan bahwa ia adalah melempar kain, seperti penafsiran yang 
tercantum pada hadits tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa ia 
adalah jual-beli Al Hashat (melempar batu), tetapi yang benar adalah 
selain ini. 


FATHUL BAARI — 227 


Imam Muslim telah meriwayatkan larangan jual-beli Al Hashat 
dari hadits Abu Hurairah. Laiu para ulama berbeda dalam memahami 
makna jual-beli ini. Pertama, sebagian mengatakan bahwa jual-beli Al 
Hashat adalah jual-beli dengan mengatakan “Saya jual kepadamu di 
antara pakaian ini yang terkena batu”, laiu ia melemparkan batu. Atau, 
mengatakan “Saya jual kepadamu tanah ini sejauh yang dapat dicapai 
oleh lemparan ini”. Kedua, adalah mensyaratkan bolehnya 
membatalkan jual-beli (khiyar) hingga batu dilemparkan. Ketiga , 
menjadikan pelemparan batu sebagai jual-beli itu sendiri. 

Kalimat dalam hadits “ meraba kain tanpa melihat kepadanyd\ 
dijadikan dalil tentang batalnya jual-beli sesuatu yang tidak ada di 
tempat transaksi, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi’i pada 
pendapatnya yang baru ( qaul jadid). Sedangkan dalam madzhab 
Hanafi dikatakan bahwa jual-beli tersebut sah secara mutlak, tetapi 
pembeli berhak membatalkan transaksi apabila dia tidak berkenan 
setelah melihat barang yang mau dibelinya. Adapun madzhab Imam 
Malik mengatakan bahwa jual-beli tersebut sah hukumnya apabila 
penjual menerangkan sifat barang yang mau dijual. Tetapi jika tidak, 
maka hukum jual-beli tersebut tidak sah. Ini adalah pendapat Imam 
SyafTi dalam pendapatnya yang lama dan juga merupakan pendapat 
Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur serta para ulama madzhab Azh- 
Zhahiri. Laiu Al Baghawi dan Ar-Rauyani dari kalangan madzhab 
SyafTi memilihnya, meskipun mereka berbeda dalam menjelaskan 
secara rinci. Pendapat ini diperkuat oleh lafazh dalam riwayat Abu 



(Mereka tidak melihat kepadanya dan tidak pula memberitahukan 
tentangnya). Menjadikan hadits ini sebagai dalil pendapat di atas telah 
diperselisihkan. 

Kemudian hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil tentang 
batalnya jual-beli yang dilakukan oleh orang buta, dan ini adalah 
pendapat mayoritas ulama madzhab SyafTi hingga mereka yang 
memperbolehkan jual-beli barang yang tidak ada di tempat transaksi. 
Hai itu dikarenakan orang buta tidak melihat, sehingga kedudukannya 


228 — FATHUL BAARI 


sama seperti menjual barang yang tidak ada disertai syarat menafikan 
khiyar (hak pilih). Pendapat lain mengatakan bahwa jual-beli yang 
dilakukan orang buta dapat dianggap sah apabila ada orang lain yang 
menyebutkan sifat-sifat barang kepadanya. Ini adalah pendapat Imam 
Malik dan Ahmad. Sementara dari Abu Hanifah dikatakan bahwa jual- 
beli tersebut sah secara mutlak disertai perincian-perincian dalam 
madzhab mereka. 


Catatan 

Pertama , disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah bahwa 
penafsiran pada hadits di atas berasal dari perkataan Ibnu Uyainah. 
Akan tetapi, ini adalah kesalahan orang yang mengatakan demikian, 
bahkan yang lebih nampak ia adalah perkataan sahabat, seperti yang 
akan saya jelaskan. 

Kedua , hadits Abu Sa’id mengalami perbedaan di antara para 
perawi yang menukil dari Az-Zuhri. Diriwayatkan oleh Ma’mar, 
Sufyan, Ibnu Abi Hafshah, Abdullah bin Budail dan selain mereka 
dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid, dari Abu Sa’id. Sementara Uqail, 
Yunus, Shalih bin Kaisan dan Ibnu Juraij menukil dari Az-Zuhri, dari 
Amir bin Sa’ad, dari Abu Sa’id. Laiu Ibnu Juraij meriwayatkan 
sebagiannya dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu 
Abu Sa’id. Namun, menurut Imam Bukhari, semua riwayat itu telah 
dinukil dari Az-Zuhri. 

Imam Muslim hanya menyebutkan jalur periwayatan Amir bin 
Sa’ad tanpa menyinggung jalur periwayatan lainnya. Kemudian Az- 
Zubaidi menyelisihi semua perawi tersebut, dia meriwayatkan dari 
Az-Zuhri, dari Sa’id, dari Abu Hurairah. Ja’far juga menyelisihi 
perawi terdahulu, dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari 
bapaknya. Laiu pada bagian akhir diberi tambahan, OjajUsJ \°J^ 

ällftlinJi ^ 1$ (Dan ia adalah jual-beli yang dipraktikkan pada masa 

jahiliyah) Riwayat ini dinukil An-Nasa'i, seraya menyatakan bahwa 
riwayat Ja’far itu keliru. 


FATHUL BAARI — 229 


Ketiga, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari 
darinya melalui beberapa jalur, dimana jalur ketiga berasal dari Hafsh 
bin Ashim, dari Abu Hurairah, sebagaimana tersebut dalam 
pembahasan tentang waktu-waktu shalat. Laiu Imam Bukhari tidak 
menyebutkan penafsiran makna munabadzah dan mulamasah pada 
satu pun di antara jalur periwayatan tersebut. Adapun penafsiran 
keduanya dari hadits Abu Hurairah tercantum dalam riwayat Muslim 
dan An-Nasa'i seperti yang telah disebutkan. Berdasarkan makna 
zhahir dari seluruh jalur periwayatan, dapat dikatakan bahwa 
penafsiran tersebut berasal dari hadits marfu ’ (dari Nabi SAW). Akan 
tetapi, dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan keterangan yang 
mengindikasikan bahwa penafsiran itu berasal dari perkataan para 
perawi setelah Nabi SAW. 


Adapun lafazh riwayat ini. 


/ % * J / **ž ^ 

Oi ÄlOOuJ' 0? (i dia 


mengklaim bahwa makna mulamasah adalah seseorang 
mengatakan. .. dan seterusnya) kemungkinan yang paling dekat adalah 
bahwa penafsiran tersebut berasal dari perkataan sahabat, karena tidak 
mungkin sahabat menyampaikan sesuatu dari Nabi SAW dengan kata 
(mengklaim ), di samping penafsiran tersebut dalam hadits Abu 


Sa’id Al Khudri juga berasal dari perkataannya sendiri. 


Keempat, dalam hadits Abu Hurairah pada jalur pertama di 
tempat ini disebutkan larangan tentang dua cara berpakaian, tetapi 
yang disebutkan hanya satu cara berpakaian, bahkan di tempat lainnya 
tidak disebutkan sama sekali. Penjelasan tentang cara berpakaian 
kedua yang terlarang telah disebutkan pada riwayat Imam Ahmad 
melalui jalur Hisyam dari Muhammad bin Sirin, <Sy ^ 


AJJIP J* dsjp £jt *yy ^ il* Js- 5 


{Seseorang duduk ihtiba' [memeluk lutut] dengan mengenakan satu 
pakaian dan tidak ada sedikit pun kain pada kemaluannya, dan 
seseorang mengenakan satu pakaian laiu mengangkat kedua ujungnya 
ke bahunya ). 


230 — FATHUL BAARI 


64. Larangan bagi Penjual untuk tidak Memerah Unta, Sapi, 
Kambing dan semua Hewan dalam waktu beberapa hari 


Al Musharrah adalah hewan yang ditahan air susunya serta tidak 
diperah selama beberapa hari. Al Musharrah merupakan perubahan 
dari kata “ tashriyah ” yang makna asalnya adalah menahan air. 
Dikatakan, sharraitu ai maa 'a. Maksudnya, aku menahan air. 


^ ' -* 0 '' ^ ^ l, - f J .. ^ o . 3 ^ 

j£, -UP A«! tjij* y\ JU J* JJ Jp 

<dlš Jäj leilil ^ aJLp aUI 

f' C^j lijj {.Ui Olj i .lii OJ ;ji Jj»j ^^jšJl 

õ* CA ^J CA piCs ^p jfdjj 

J* JL\J & <&' J* *)-J* 

jj\ Cf jC^JL y»j j» IpIv? 

* ^ ^ > / 

^ ^^ ® ***! i ^ . • , • 0 ^ ^ O « ✓ O . * , ^ ^ ® 

.^pl J-* 1PW3 IjJ 


2148. Dari Ja’far bin Rabi’ah, dari Al A’raj, Abu Hurairah 
berkata dari Nabi SAW, “ Janganlah kalian membiarkan dan tidak 
memerah susu unta dan kambing. Barangsiapa membelinya (yakni 
hewan yang dibiarkan tidak diperah) sesudah itu, maka boleh memilih 
setelah memerahnya. Jika berkenan, maka dia boleh memiliki hewan 
tersebut; dan jika tidak, maka dia boleh mengembalikannya disertai 
satu sha ’ kurma. ” Disebutkan dari Abu Shalih, Mujahid, Al Walid bin 
Rabah dan Musa bin Yasar dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, “ Satu 
sha’ kurma." Laiu sebagian mereka meriwayatkan dari Ibnu Sirin, 
“Satu sha ’ makanan dan ia memiliki kesempatan memilih selama tiga 
(hari)". Sebagian perawi meriwayatkan pula dari Ibnu Sirin dengan 
lafazh “Satu sha ’ kurma ”, dan tidak menyebutkan kata “ tiga (hari)", 
dan penyebutan “kurma” adalah lebih banyak. 


FATHUL BAARI — 231 


o ^ o s o y X 0 % J* ^ " l i * o S '\\- ^ ° ' 

<Oil XP ^jP jujp UjJj>- IJ^Aj ^JI .Jl3 ^jp 

s s / - s s f ' 

['^*j> S^lU l aVjS ÄliX öllä <_£ja :Jl5 X <&' ^j*~~^ 

* & 

l‘j$\ JL- of jJL} X ^ ^1 X j* ^ 


2149. Dari Mu’tamir, dia berkata: Aku mendengar bapakku 
berkata: Utsman telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Mas’ud RA, dia berkata, “Barangsiapa membeli kambing yang 
sengaja tidak diperah beberapa hari, laiu dia hendak 
mengembalikannya, maka hendaklah mengembalikannya bersama 
satu sha’ kurma, dan Nabi SAW melarang menyongsong jual-beli.” 


f' 1 J y*j õf X .Üll l y 'y ^J\ y ^Je-SÄ J* &'j>\ ^>\ y 

t Js- jXOa*j £-0 cOX’^Jl IjiiJ “b/ :Jii (*Xj aIJLp iil 

‘(X' tiO S/j ‘ U X 

' + ' ' ' W > * 

l-X>c— OI j iI$SXaI LgXj õl ‘i' X ji.JäJ' ^w>tj 

. y Lc-Lv^j liij 


2150. Dari Abu Az-Zinad, dari Al A’raj, dari Abu Hurairah RA 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menyongsong 
rombongan yang berkendaraan (kafilah), dan janganlah sebagian 
kalian membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, janganlah 
kalian melakukan najasy, janganlah orang kota berjual-beli untuk 
orang dusun, janganlah kalian menahan air susu kambing [dengan 
tidak memerahnya]; dan barangsiapa membeli kambing tersebut, 
maka ia boleh memilih dua hai setelah memerahnya. Jika ia suka, 
maka boleh tetap memilikinya; tetapi jika ia tidak suka, maka boleh 
mengembalikannya beserta satu sha’ kurma.” 


232 — FATHUL BAARI 


Keterangan Hadits : 


(Bab larangan bagi penjual untuk tidak memerah unta. sapi dan 
kambing). Demikian terdapat pada kebanyakan riwayat. Sementara 

O ' 9 , 4 ^ * O * ^ 9 

dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, JOI' Oi 

(Beliau melarang penjual untuk tidak memerah unta dan kambing 
selama beberapa hari). Mengaitkan larangan tersebut dengan penjual 
merupakan isyarat bahwa apabila pemilik tidak memerahnya agar 
diminum anak hewan tersebut atau untuk orang dalam tanggungannya 
maupun tamunya, maka ini tidak diharamkan, dan inilah pendapat 
yang benar. 

Penyebutan kata “sapi” pada judul bab, meski tidak disinggung 
dalam hadits, merupakan isyarat bahwa hukum sapi dalam masalah ini 
sama dengan unta dan kambing, berbeda dengan pendapat Daud. 
Hanya saja disebutkannya unta dan kambing adalah dikarenakan 
kedua hewan ini sangat banyak ditemui di kalangan mereka (bangsa 
Arab). 

(Dan semua hewan yang tidak diperah ). Ini adalah gaya bahasa 
dengan menyebutkan kata yang bersifat umum setelah kata yang 
bersifat khusus. Ini merupakan isyarat bahwa hewan lain yang 
dimakan dagingnya jika diperlakukan seperti ini, maka hukumnya 
sama seperti hukum unta karena adanya kesamaan, yaitu menipu 
pembeli. Para ulama madzhab Hambali dan sebagian ulama madzhab 
SyafTi mengatakan, “Hukum yang demikian itu khusus pada unta.” 
Kemudian mereka berbeda pendapat tentang hewan yang tidak 
dimakan, seperti keledai betina dan budak wanita. Pendapat yang 
paling shahih adalah air susunya tidak diganti dengan sesuatu saat 
pembatalan jual-beli. Demikian menurut pendapat madzhab Hambali 
sehubungan dengan himar betina, dan bukan pada budak wanita. 

Lafazh Al Musharrah adalah hewan yang tidak diperah susunya 
selama beberapa hari. Al Musharrah merupakan perubahan dari kata 
(ashriyah dan makna asalnya adalah menahan air. Dikatakan 
‘sharraitu ai maa'a, yakni saya menahan air). Penafsiran ini 


FATHUL BAARI — 233 


merupakan perkataan Abu Ubaid dan kebanyakan ahli bahasa. Imam 
SyafTi berkata, “Tashriyah adalah mengikat puting susu unta atau 
kambing dan tidak memerahnya hingga air susunya terkumpul, maka 
pembeli mengira yang demikian itu merupakan kebiasaan hewan itu. 
Untuk itu, ia berani membeli dengan harga mahal, karena tertarik 
dengan air susunya yang banyak. 

Jj)l» (unta dan kambing). Makna zhahir larangan ini adalah 

pengharaman tashriyah (membiarkan air susu hewan dengan tidak 
memerahnya), baik dengan tujuan mengelabui pembeli atau tidak. 
Dalam pembahasan tentang syuruth (syarat-syarat) melalui jalur Abu 
Hazim dari Abu Hurairah disebutkan, A 1' j* (Beliau melarang 

tashriyah ). Pendapat ini dibenarkan oleh sebagian ulama madzhab 
SyafTi dengan alasan bahwa perbuatan ini dapat menyakitkan hewan. 
Akan tetapi, hadits pada bab di atas telah diriwayatkan pula oleh An- 
Nasa'i melalui jalur Sufyan dari Abu Az-Zinad, dari Al A’raj dengan 
lafazh, pi\j Jtf» >j!r* ** (janganlah kalian melakukan tashriyah 

terhadap unta dan kambing dengan tujuan dijuaf). 


An-Nasa'i meriwayatkan pula dari jalur Abu Katsir As-Suhaimi, 
dari Abu Hurairah, *Ai y #uJt ijj (Apabila salah 


seorang di antara kalian menjual kambing atau unta perahan, maka 
janganlah dia membiarkannya untuk tidak diperah susunya). 


Pendapat terakhir ini merupakan pandangan yang benar, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama bahwa hai itu 
dapat mengelabui pembeli. Adapun alasan bahwa ia menyakitkan 
hewan, dapat dijawab bahwa yang demikian itu tidak terlalu 
menyakitkan sehingga dibolehkan untuk mendapatkan manfaat. 

jüü (barangsiapa membelinya setelah itu). Maksudnya, 

membeli setelah hewan itu dibiarkan tidak diperah beberapa hari. 
Ubaidillah bin Ümar menambahkan dari Abu Az-Zinad, äjSU jCtJu 

^ (Maka ia berhak memilih [khiyar] selama tiga hari). Riwayat ini 


234 — FATHUL BAARI 



dinukil oleh Ath-Thahawi, dan akan disebutkan juga ulama yang 
menyetujuinya. Adapun permulaan waktunya dimulai sejak terbukti 
bahwa hewan tersebut ditahan susunya untuk tidak diperah, 
sebagaimana pendapat ulama madzhab Hambali. Sedangkan dalam 
madzhab Syafi’1 dikatakan bahwa permulaan waktu tersebut dihitung 
dari saat terjadinya transaksi, dan ada pula yang mengatakan sejak 
keduanya berpisah. 

Oi (jika ia memerahnya). Demikian yang terdapat dalam 

catatan asli. Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Ismaili 
melalui jalur Usaid bin Musa dari Al-Laits disebutkan dengan lafazh, 

O S 

Oi Jm (Setelah ia memerahnya). Makna zhahir hadits 

menyatakan bahwa khiyar (hak untuk memilih antara membatalkan 
jual-beli atau tidak) tidak ada, kecuali setelah hewan tersebut diperah. 
Sementara itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa pembeli berhak 
membatalkan jual-beli tersebut ketika ia mengetahui dirinya ditipu, 
meskipun dia belum memerah air susu hewan tersebut. Akan tetapi, 
oleh karena membiarkan air susu hewan tanpa memerahnya pada 
umumnya tidak dapat diketahui melainkan setelah air susu yang 
terkumpul itu diperah, maka ia disebutkan sebagai batasan akan 
adanya khiyar. Apabila tindakan tersebut dapat diketahui tanpa harus 
memerahnya, maka saat itu juga pembeli memiliki hak untuk 
melanjutkan transaksi atau membatalkannya. 

j /■ • 

diOJii «.li Oi (apabila berkenan, maka dia boleh tetap 

memilikinyd). Dalam riwayat Malik dari Abu Az-Zinad di akhir bab 
disebutkan, 01 ( Apabila ridha terhadapnya, maka dia 

boleh memilikinyd), yakni dia menetapkan hewan tersebut sebagai 
miliknya. Hai ini berkonsekuensi sahnya jual-beli hewan yang 
dibiarkan susunya untuk tidak diperah, dan pembeli memiliki hak 
untuk memilih apakah meneruskan atau membatalkan transaksi. 
Apabila pembeli mengetahui cacat lain setelah sebelumnya menerima 
cacat berupa ditahannya susu hewan tersebut untuk tidak diperah 
beberapa hari, maka apakah saat hewan tersebut dikembalikan dia 


FATHUL BAARI — 235 


juga harus menyerahkan satu sha’ kurma? Masalah ini perselisihkan 
oleh para ulama. Pandangan paling benar dalam madzhab Syafi’i 
adalah wajib menyerahkan satu sha’ kurma. Namun, mereka menukil 
pula pemyataan tekstual dari Imam Syafi’i yang tidak mewajibkan 
menyerahkan satu sha’ kurma. Sedangkan dalam madzhab Maliki 
terdapat kedua pendapat tersebut. 

j «.lii öfj (Apabila tidak berkenan , ma ka dia boleh 

mengembalikannya). Dalam riwayat Malik disebutkan, loj 0\j 

(Apabila tidak senang, maka dia boleh mengembalikannya). Secara 
zhahir, dalam hai ini disyaratkan untuk segera dikembalikan, begitu 
juga apabila dianalogikan kepada cacat-cacat yang lain. Akan tetapi, 
riwayat yang menegaskan bahwa pembeli memiliki hak khiyar 
(memilih) selama tiga hari harus lebih dikedepankan. Sementara Abu 
Hamid dan Ar-Rauyani menukil pemyataan tekstual dari Imam Syafi’i 
mengenai hai itu. dan ia merupakan pendapat kebanyakan ulama. 
Namun, para ulama yang mendukung pandangan pertama memberi 
jawaban bahwa riwayat yang memberi batasan tiga hari dipahami 
berlaku pada kasus apabila u tashriyah” yang dilakukannya hanya 
dapat diketahui setelah tiga hari, karena umumnya hai itu tidak 
diketahui pada masa kurang dari tiga hari. 

Ihnu Daqiq Al ‘Id berkata, “Pandangan kedua lebih tepat, sebab 
hukum dashriyah' telah menyelisihi qiyas (analogi) karena adanya 
nash, maka nash inilah yang berlaku.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini diperkuat oleh sebagian 
riwayat Imam Ahmad dan Ath-Thahawi dari jalur Ibnu Sirin, dari Abu 
Hurairah, lii y_ jf \*jyu o‘\ Ji\ jl>Jb : jTialJi ( Maka ia berada 


pada salah satu dari dua pilihan; memiliki hak khiyar [memilih] 
hingga dia mengambil alih sepenuhnya atau mengembalikannya), dan 
riwayat ini akan disebutkan. 


yd (dan satu sha’ kurma). Dalam riwayat Malik 

disebutkan, yd °y> IpCoj (dan satu sha ’ dari jenis kurma). Lafazh ini 


236 — FATHUL BAARI 



dijadikan dalil tentang wajibnya menyerahkan satu sha’ kurma untuk 
setiap satu ekor kambing apabila si pembeli memilih untuk 
membatalkan transaksinya. Apabila air susu yang dia perah masih ada 
dan belum mengalami perubahan, maka apakah penjual harus 
menerimanya? Dalam masalah ini ada dua pendapat, dan yang paling 
tepat adalah penjual tidak wajib menerima, karena susu tersebut telah 
kehilangan kesegarannya serta bercampur dengan susu yang 
dihasilkan oleh hewan itu saat berada dalam kepemilikan pembeli. 


£.!••• Jt *Ujhj J* 


(Disebutkan dari Abu Shalih, Mujahid, Walid bin Rabab, Musa bin 
Yasar... dan seterusnya). Maksudnya, dalam riwayat Abu Shalih dan 
para ulama yang disebutkan bersamanya, disebutkan tentang 
ketentuan untuk menyerahkan kurma bersama hewan saat pembeli 
memilih untuk membatalkan transaksi karena terbukti adanya 
tashriyah. Adapun riwayat Abu Shalih telah disebutkan melalui sanad 
yang maushul oleh Imam Ahmad dan Muslim melalui jalur Suhail bin 


Abu Shalih dari bapaknya dengan lafazh, j$i öi^ai 5 li Ja 

yä JA IpCo t Jaa äjj lAJj iii JpRi jliüb 


(Barangsiapa membeli kambing yang di-tashriyah, maka dia memiliki 
hak khiyar [memilih] selama tiga hari. Apabila berkenan, maka dia 
boleh tetap memilikinya; dan apabila tidak berkenan, maka dia boleh 
mengembalikannya dan mengembalikan satu sha’ kurma 
bersamanya). Riwayat Mujahid telah disebutkan dengan sanad yang 
maushul oleh Al Bazzar. Al Mughlathai berkata, “Saya tidak 
menemukan riwayat Mujahid ini kecuali pada Al Bazzar.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tersebut telah disebutkan 
beserta sanad yang maushul oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath 
melalui jalur Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi dari Ibnu Abi Najih, 
dan Ad-Daruquthni dari jalur Laits bin Abi Sulaim, keduanya dari 
Mujahid. Pada bagian awal riwayat Laits disebutkan, Ja õi^aUi ijili "i 

J*?' (Janganlah kalian membeli unta dan kambing yang ditahan 


FATHUL BAARI — 237 



air susunya). Al-Laits adalah perawi yang lemah, sedangkan 
Muhammad bin Muslim juga memiliki sedikit kelemahan. 


Riwayat Walid bin Rabah telah disebutkan dengan sauad yang 
maushul oleh Imam Ahmad bin Mani’ dalam kitab Musnad-nya 
dengan lafazh, JJ J* Vjli õ\JJa 'J {Barangsiapa 


membeli hewan yang telah ditahan air susunya , moka hendaklah dia 
mengembalikannya bersama satu sha ’ kurmd). 


Sedangkan riwayat Musa bin Yasar telah disebutkan melalui 

* 

sanad yang maushul oleh Imam Muslim dengan lafazh, J 

JJ ja \^aa IaSj *ijj lg; Jp) OÜ V$llj*JÜ 4; LJUOi 1\‘Jaa 


{Barangsiapa membeli kambing yang telah ditahan air susunya, maka 
hendaknya dia pulang dengan membawa kambing tersebut kemudian 
memerahnya. Apabila ridha dengannya, maka dia boleh tetap 
memilikinya; dan jika tidak, maka dia boleh mengembalikannya 
dengan satu sha ’ kurmd). 


' * * * / / 1,?' .fr«r 

J* (* < ■£ « ! JÜj .ü% 

*A A J * A 

(Ü^J) .JJ JA uCo :j>J~> J) (Sebagian perawi meriwayatkan 

P A A A A 

dari Ibnu Sirin, “Satu sha’ makanan dan ia memiliki hak khiyar 
[memilih] selama tiga hari. ” Sementara sebagian perawi 
meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan lafazh “dari kurma” tanpa 
menyebutkan “tiga hari”). Adapun riwayat dari Ibnu Sirin yang 

a Pa a 

menyebutkan dengan lafazh ( makanan ) dan {tiga hari) telah 


yij fUt ’ja IpCo :j»JJ> jll J. y£n*\ Jü) 


dinukil melalui sanad yang maushul oleh Imam Muslim dan At- 
Tirmidzi dari jalur Qurrah bin Khalid, dari Ibnu Sirin, *\*Jaa tsJJ>\ ja 




A ^ ^ ^ ^ O ✓ ^A A AA A 9 ^ A 

'ij ja IpCp 'JJJ Jj tijj OÜ jünJlj {Barangsiapa 


membeli hewan yang telah ditahan air susunya dan tidak diperah 
[untuk menipu pembeli], maka dia memiliki hak memilih [meneruskan 
transaksi atau membatalkannya] selama tiga hari. Apabila dia 
mengembalikannya, maka dia mengembalikan bersama satu sha’ 
makanan , bukan gandum). Diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur 


238 — FATHUL BAARI 



Hammad bin Salamah dari Hisyam dan Hubaib, serta Ayyub dari Ibnu 
Sirin dengan redaksi seperti itu. Sedangkan riwayat para perawi yang 
menukil dengan lafazh “ kurma ” tanpa menyebutkan “liga hari ” telah 
disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Imam Ahmad melalui 
jalur Ma’mar dari Ayyub dan Ibnu Sirin dengan lafazh, 'ja 

Jd ja UCo ijj Ui j 'il j UÜU-t oi iii (Barangsiapa 


membeli kambing yang ditahan air susunya dan tidak diperah [untuk 
mengelabui pembeli], maka hendaknya dia memerahnya. Apabila 
menyukainya, maka dia boleh mengambilnya dan jika dia 
mengembalikannya maka hendaklah dia memberikan satu sha ’ 
kurma). 


Sufyan meriwayatkan dari Ayyub disertai pencantuman lafazh 
“tiga hari”, sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim melalui jalumya 

dengan lafazh, 0} i&ü isj&\ ja 

** * ' ' -• 

'i JJ ja UCoj Ui j Ojj (Barangsiapa membeli kambing yang 

4 ' / 


ditahan air susunya dan tidak diperah [untuk mengelabui pembeli], 
maka dia berhak memilih yang terbaik dari dua perkara dalam waktu 
tiga hari. Apabila berkenan maka dia boleh untuk tetap memilikinya; 
dan jika tidak berkenan, maka dia [boleh] mengembalikannya dan 
memberikan bersamanya satu sha ’ kurma, bukan gandum). 


Kemudian sebagian perawi menukil dari Ibnu Sirin dengan 
menyebutkan “ makanan” tanpa lafazh “tiga hari”. Riwayat demikian 
telah dinukil oleh Imam Ahmad dan Ath-Thahawi dari jalur Aun, dari 
Ibnu Sirin dan Khallas bin Amr, keduanya dari Abu Hurairah dengan 



ja t\j\j Ui>; jt UjjÄj (Barangsiapa membeli unta atau kambing 

# - - 

yang ditahan air susunya dan tidak diperah beberapa hari [untuk 
mengelabui pembeli] laiu dia memerahnya, maka dia berhak memilih 
salah satu dari dua hai; mengambil hak khiyar [memilih] hingga 
mengambil alih sepenuhnya atau mengembalikannya dengan 
memberikan satu wadah makanan). 


FATHUL BAARI — 239 



Berdasarkan keterangan ini, maka kita dapat menyimpulkan 
empat versi riwayat dari Ibnu Sirin: Pertanta , menyebutkan “ kurma 
dan lafazh “ tiga hari”. Kedua, menyebutkan “ kurma tanpa 
mencantumkan lafazh “ tiga hari”. Ketiga , menyebutkan “ makanan ” 
dan lafazh “ tiga hari”. Keempat, menyebutkan “ makanan” tanpa 
lafazh “tiga hari”. 

Untuk mengompromikan berbagai versi ini, dapat dikatakan 
bahwa barangsiapa menambahkan lafazh “tiga hari”, maka ia 
mempunyai tambahan dan menghafalnya. Sedangkan mereka yang 
tidak menyebutkan keterangan tambahan ini dapat dipahami bahwa 
mereka tidak menghafalnya atau menyampaikannnya secara ringkas. 
Kemudian riwayat yang menyebutkan dengan lafazh “makanan” 
dipahami bahwa makanan yang dimaksud adalah “kurma”. 

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ayyub dari Ibnu Sirin 
bahwa yang dimaksud dengan lafazh samraa' adalah gandum yang 
berasal dari Syam. Ibnu Abi Syaibah dan Abu Awanah meriwayatkan 
dari jalur Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin dengan lafazh, «■''i 

(bukan samra' [gandum]). Ibnu Mundzir juga meriwayatkan melalui 
jalur Ibnu Aun dari Ibnu Sirin bahwasanya ia mendengar Abu 
Hurairah berkata, 'J* ^4 *y& Sl (Bukan samra', [tetapi] kurma 

bukan gandum). Riwayat-riwayat ini memberi penjelasan bahwa yang 
dimaksud dengan “makanan” adalah kurma. Oleh karena makna yang 
pertama kali ditangkap dari lafazh “makanan” adalah “gandum”, maka 
dinafikan dengan kalimat “bukan gandum”. 

Akan tetapi, cara kompromi yang telah dikemukakan 
digoyahkan oleh riwayat yang dinukil oleh Al Bazzar dari jalur 
Asy’ats bin Abdul Malik dari Ibnu Sirin dengan lafazh, 0| 

‘J ja (Jika ia mengembalikannya, maka hendaklah ia 

memberikan bersamanya satu sha ’ gandum. bukan samra ). 

Riwayat ini memberi indikasi bahwa yang dimaksud samra 
adalah jenis gandum tertentu, yaitu gandum yang berasal dari Syam. 


240 — FATHUL BAARI 


Dengan demikian, maka maksud makanan adalah gandum seiain 
samra'. Akan tetapi, ada kemungkinan perawi riwayat ini telah 
menukilnya dari segi makna. Sebab, makna yang pertama kali 
ditangkap dari lafazh “makanan” adalah gandum, maka perawi 
menduga yang dimaksud adalah gandum. Oleh karena itu, ia 
mengungkapkan dengan lafazh demikian. Hanya saja kata “makanan” 
pada hadits ini digunakan dalam arti “kurma”, sebab kurma 
merupakan makanan pokok penduduk Madinah. Demikianlah, cara 
kompromi antara berbagai versi riwayat dari Ibnu Sirin mengenai hai 
itu. 


Akan tetapi, cara ini pun digoyahkan oleh riwayat yang dinukil 
Imam Ahmad dengan sanad yang shahih dari Abdurrahman bin Abu 
Laila, dari seorang laki-laki di kalangan sahabat, sama seperti hadits 


pada bab di atas. Jv j* ji J* Sj l*Sj oti ( Apabila ia 

0 ' S * J 


mengembalikannya, maka hendaklah dia memberikan bersamanya 
satu sha ’ makanan atau satu sha ’ kurma). 


Makna lahir hadits ini menunjukkan bolehnya memilih antara 
kurma dan makanan, dan yang dimaksud makanan adalah seiain 
kurma. Namun, ada kemungkinan lafazh “ atau ” merupakan keraguan 
dari perawi, bukan berfungsi memberi kesempatan memilih. Apabila 
teijadi kemungkinan pada riwayat-riwayat ini, maka tidak ada satu 
pun yang dapat dijadikan dalil. Untuk itu, harus kembali kepada 
riwayat-riwayat yang tidak mengalami perbedaan, yaitu riwayat yang 
menyebutkan lafazh “kurma”. Riwayat ini lebih akurat, seperti 
disinyalir oleh Imam Bukhari. Adapun riwayat yang dikutip oleh Abu 
Daud dari hadits Ibnu Ümar dengan lafazh, jt jl» jj i*jj oi 

^*3 {Apabila dia mengembalikannya, maka hendaklah 

memberikan gandum seperti atau dua kali kadar air susunya), Tetapi, 
di dalam sanad- nya terdapat cacat. Sementara itu, Ibnu Qudamah 
telah mengatakan bahwa ulama telah sepakat untuk tidak 
memahaminya berdasarkan makna zhahir. 


FATHUL BAARI — 241 




’jk\ 'jj)\j (dan penyebutan kurma lebih banyak). Maksudnya, 

riwayat-riwayat yang menyebutkan lafazh “kurma” lebih banyak 
jumlahnya daripada riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan lafazh 
“kurma” atau menggantinya dengan lafazh “makanan”. Riwayat yang 
menyebutkan lafazh “kurma” telah dinukil oleh para perawi selain 
yang disebutkan. Di antaranya Tsabit bin Iyadh, seperti yang akan 
disebutkan pada bab berikutnya; Hammam bin Munabbih, seperti 
yang diriwayatkan oleh Muslim; Ikrimah dan Abu Ishaq, seperti 
dikutip oleh Ath-Thahawi; Muhammad bin Ziyad, seperti dinukil oleh 
At-Tirmidzi; serta Asy-Sya’bi, seperti disebutkan oleh Imam Ahmad 
dan Ibnu Khuzaimah, semuanya dari Abu Hurairah. Adapun riwayat 
para perawi yang menyebutkan dengan lafazh “wadah”, maka 
ditafsirkan oleh riwayat-riwayat yang menggunakan lafazh sha’, dan 
hai ini telah dijelaskan dalam pembahasan tentang zakat. 

Mayoritas ulama berpegang pada makna zhahir riwayat ini, 
bahkan Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah telah memfatwakannya dan 
tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Mereka yang berpendapat 
demikian di kalangan tabi’in serta generasi sesudah mereka sangat 
banyak, dan mereka juga tidak membedakan; baik susu yang 
tertampung itu banyak atau sedikit, bahkan tidak membedakan apakah 
makanan pokok negeri tempat terjadinya kasus ini adalah kurma atau 
yang lainnya. 

Kebanyakan ulama madzhab Hanafi menyelisihi pokok masalah 
ini, dan para ulama selain madzhab mereka juga menyelisihi masalah 
cabangnya. Adapun ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa hewan 
tersebut dikembalikan dengan sebab adanya cacat, yaitu berupa 
tashriyah (air susunya ditahan dan tidak diperah beberapa hari untuk 
mengelabui pembeli) dan tidak ada kewajiban untuk memberikan satu 
sha ’ kurma. 

Zufar menyelsihi pendapat ini. Dia berpendapat seperti pendapat 
jumhur ulama, hanya saja dia berkata, “Diberi kebebasan memilih 
antara satu sha’ kurma atau setengah sha’ gandum.” Demikian pula 
yang dikatakan oleh Ibnu Abu Laila dan Abu Yusuf pada salah satu 


242 — FATHUL BAARI 


riwayat. Hanya saja keduanya mengatakan tidak adanya ketentuan 
satu sha’ kurma, bahkan boleh saja diganti dengan sesuatu yang 
senilai dengannya. Pada salah satu riwayat dari Imam Malik dan 
sebagian ulama madzhab SyafTi dikatakan pula seperti itu, hanya saja 
mereka mengatakan bahwa yang menjadi keharusan adalah makanan 
pokok negeri terjadinya kasus tersebut, karena dianalogikan kepada 
zakat Fitri. Kemudian Al Baghawi menukil bahwa tidak ada 
perbedaan dalam madzhab SyafTi jika penjual dan pembeli ridha 
untuk memberikan selain kurma, baik makanan pokok atau lainnya, 
dan hai itu telah mencukupi. Namun, Ibnu Kujj menetapkan adanya 
perbedaan pendapat mengenai masalah itu. 

Al Mawardi menukil dua pendapat, apabila seseorang tidak 
mendapatkan kurma, apakah dia wajib memberikan harga satu sha’ 
kurma di negerinya atau negeri terdekat yang ada kurmanya? Ulama 
madzhab Hambali berpendapat untuk memberikan seharga satu sha’ 
kurma yang ada di negeri terdekat yang ada kurmanya. 

Para ulama madzhab Hanafi mengajukan berbagai alasan untuk 
melegitimasi sikap mereka yang tidak mempraktikkan hadits tentang 
tashriyah. Sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tersebut lemah, 
karena ia adalah riwayat Abu Hurairah, sementara kedudukannya 
tidak sama seperti kedudukan Ibnu Mas’ud dan para ulama sahabat 
lainnya. Oleh karena itu, riwayatnya tidak dapat diterima apabila 
menyalahi qiyas jali. 4 Tapi, ini adalah perkataan dimana orang yang 
mengucapkannya telah menyakiti dirinya sendiri. Sekadar menukilnya 
saja telah cukup sebagai bantahan baginya. Abu Hanifah sendiri telah 
meninggalkan qiyas jali demi mengamalkan riwayat Abu Hurairah 
dan sahabat yang setaraf dengannya; seperti pada masalah berwudhu 
dengan air rendaman kurma, tertawa terbahak-bahak dalam shalat dan 
lain-lain. Aku mengira untuk tujuan inilah Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Ibnu Mas’ud setelah hadits Abu Hurairah, dimana 
ia hendak mengisyaratkan bahwa Ibnu Mas’ud telah mengeluarkan 


Contoh Qiyas jali adalah larangan memukul kedua orang tua yang di-gryos-kan kepada larangan 
mengatakan “ah" kepada keduanya 


FATHUL BAARI — 243 




fatwa yang selaras dengan hadits Abu Hurairah. Jika bukan karena 
hadits Abu Hurairah dalam hai itu adalah akurat, tentu Ibnu Mas’ud 
tidak akan meninggalkan qiyas jali. 


Ibnu As-Sam’ani berkata dalam kitab Al Ishthilam, 
“Mempermasalahkan kedudukan sahabat menunjukkan bahwa 
pelakukanya adalah orang yang tercela, bahkan perbuatan ini adalah 
bid’ah dan kesesatan” Abu Hurairah secara khusus mendapat 
kelebihan dari segi hafalan berkat doa Rasulullah SAW —yakni 


seperti disebutkan pada pembahasan tentang ilmu dan jual-beli— yang 
mana di dalamnya disebutkan, jitah ,14^4 ü* 

lij iaj&-l j ijjlfc lil <&' 4»l Jfji' 


{Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin 
disibukkan oleh transaksi di pasar-pasar, sedangkan aku senantiasa 
mendampingi Rasulullah SAW. Aku hadir di saat mereka tidak hadir 
dan aku hafal di saat mereka lupa). 


Pokok persoalan ini tidak hanya dinukil oleh Abu Hurairah RA. 
Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ibnu Ümar, Ath-Thabrani melalui 
jalur lain darinya. Abu Ya’la dari hadits Anas, Al Baihaqi di dalam 
kitab Al Khilafiyat dari hadits Amr bin Auf Al Muzani, dan Imam 
Ahmad dari riwayat seorang laki-laki di kalangan sahabat. Ibnu Abdil 
Barr berkata, “Hadits ini telah disepakati sebagai hadits shahih serta 
terbukti akurat periwayatannya. Orang-orang yang tidak 
mempraktikkannya telah mengemukakan berbagai alasan untuk 
melemahkannya, tetapi semua alasan itu tidak mempunyai dasar yang 
kuat” 


Sebagian mereka mengatakan bahwa ia adalah hadits 
mudhtharib (memiliki versi yang berbeda-beda) karena pada sebagian 
riwayat disebutkan “kurma”, pada riwayat lain disebutkan “gandum”, 
dan pada riwayat lain lagi disebutkan “susu”. Demikian pula pada satu 
riwayat yang dijadikan ukuran adalah sha sedangkan pada riwayat 
yang lain disebutkan “Sama seperti banyaknya susu yang diperah”, 
dan pada riwayat yang lain lagi dikatakan “Dua kali banyaknya susu 


244 — FATHUL BAARI 



yang diperah’, sementara pada sebagian riwayat dikatakan “Satu 
wadah”. 

Jawaban bagi argumentasi ini adalah bahwa jalur-jalur 
periwayatan yang shahih tidak ada perbedaan seperti itu, sementara 
hadits yang lemah tidak dapat dijadikan dasar untuk melemahkan 
hadits yang shahih. 

Sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tersebut 
bertentangan dengan keumuman makna ayat Al Qur'an, seperti 
firman-Nya, ^ Juj 0) j ( Apabila kamu membalas 

memberi hukuman, maka balaslah seperti hukuman yang ditimpakan 
kepadamu). Namun, alasan ini kembali dijawab bahwa masalah 
memberikan satu sha ’ kurma sebagai ganti susu yang diperah 
termasuk ganti rugi, sedangkan ayat tersebut berbicara tentang 
hukuman, dan masalah kerugian dapat diganti dengan barang yang 
sama atau yang lain. 

Sebagian mereka mengatakan bahwa kandungan hadits tersebut 
telah dihapus ( mansukh ). Akan tetapi, alasan ini dijawab bahwa 
penghapusan suatu hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan 
kemungkinan, dan tidak ada dalil mereka yang mengatakan hadits ini 
mansukh, sebab mereka berbeda pendapat mengenai dalil yang 
menghapuskannya. Dikatakan, dalil yang menghapusnya adalah hadits 
tentang larangan menjual utang dengan utang. Ia adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dari hadits Ibnu Ümar. 
Segi penetapan dalil darinya adalah; sesungguhnya air susu dari 
hewan yang ditahan air susunya dan tidak diperah beberapa hari untuk 
mengelabui pembeli menjadi utang pada tanggungan pembeli. Laiu 
apabila dia diharuskan memberikan satu sha ’ kurma yang dibayar 
kemudian, maka jadilah seperti menjual utang dengan utang. 

Dikatakan pula, dalil yang menghapusnya adalah hadits 

õU-jalu (adanya cacat barang yang dijual [hamba sahaya laki-laki 

atau perempuan] harus dengan jaminari), dan ini adalah hadits yang 
dikutip oleh para penulis kitab Sunan dari Aisyah. 


FATHUL BAARI — 245 




Adapun sisi penetapan dalil darinya adalah; sesungguhnya air 
susu tersebut termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari hewan. 
Apabila hewan tersebut mati, maka ia masuk tanggung jawab pembeli. 
Laiu, bagaimana sehingga ia diharuskan mengganti rugi kepada 
penjual? Pandangan ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Namun, 
argumentasi ini dijawab dengan mengatakan bahwa hadits tentang 
tashriyah lebih shahih daripada hadits itu menurut kesepakatan ulama. 
Laiu, bagaimana dalil yang kedudukannya lebih rendah dikedepankan 
daripada dalil yang kedudukannya lebih tinggi? Adapun klaim bahwa 
hadits tädi lebih akhir daripada hadits tentang tashriyah merupakan 
pernyataan yang tidak berdasarkan dalil. Meskipun argumentasi di 
atas diterima, maka dikatakan bahwa pembeli tidak diharuskan 
mengganti sesuatu yang berada dalam kepemilikannya, bahkan yang 
hendak diganti adalah susu yang saat transaksi berada di dalam 
kantong susu hewan yang diperjualbelikan, dan ia tidak masuk dalam 
cakupan transaksi. Berdasarkan pengertian ini, maka kedua hadits di 
atas tidak saling bertentangan. Dikatakan bahwa dalil yang 
menghapusnya adalah hadits-hadits tentang mengangkat hukuman 
berupa harta, dimana hukuman ini disyariatkan sebelum itu; seperti 
pada hadits Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya tentang 
orang yang tidak mau membayar zakat, Ut9 

(,Sesungguhnya kami akan mengambil zakat tersebut dan seperdua 
dari hartanya). Demikian pula hadits Amr bin Syu’aib dari bapaknya, 
dari kakeknya tentang orang yang mencuri dua pundi uang, dia 
disuruh mengganti rugi sebanyak dua kali lipat. Kedua hadits ini 
terdapat dalam kitab-kitab Sunan, dan ini adalah argumentasi Isa bin 
Aban. Maka, hadits tentang tashriyah masuk kategori hadits-hadits 
ini, dimana semua hadits itu telah dihapus ( mansukh ). Tapi, perkataan 
ini disanggah oleh Ath-Thahawi bahwa keberadaan tashriyah 
sesungguhnya berasal dari pihak penjual; sehingga apabila hadits ini 
masuk kategori hadits-hadits yang disebutkan, maka penjual wajib 
dikenai denda, padahal kenyataan hadits tentang tashriyah 


246 — FATHUL BAARI 


menunjukkan bahwa penjual yang harus mengganti rugi. Dalam hai 
ini terdapat perbedaan. 

Sebagian mereka mengatakan bahwa dalil yang menghapusnya 
adalah hadits “ Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) 
selama keduanya belum berpisah”. Ini adalah jawaban yang 
dikemukakan oleh Muhammad bin Syuja’. Adapun sisi penetapan 
dalil darinya adalah bahwa perpisahan [antara penjual dan pembeli] 
menghapus hak khiyar (memilih). Hai ini menunjukkan tidak ada lagi 
kesempatan untuk membatalkan transaksi setelah itu selain apa yang 
dikecualikan oleh syariat, jUäIi ( kecuali jual-beli khiyar). 

Namun, pernyataan ini ditanggapi oleh At-Thahawi bahwa hak untuk 
membatalkan transaksi yang terdapat pada kasus tashriyah termasuk 
kategori pembatalan disebabkan karena adanya cacat. Sedangkan hak 
membatalkan jual-beli disebabkan adanya cacat, tidak terhapus karena 
penjual dan pembeli berpisah tempat. Hai yang cukup aneh adalah, 
mereka tidak mengakui adanya khiyar majlis (hak memilih antara 
membatalkan jual-beli atau tidak selama penjual dan pembeli masih di 
tempat transaksi), tetapi mereka menjadikannya sebagai dalih pada 
kasus-kasus yang tidak disebutkan tentang khiyar majlis. 

Sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tentang tashriyah 
masuk kategori khabar ahad yang tidak dapat menghasilkan 
kebenaran mutlak, tetapi sekadar kebenaran yang memiliki 
kemungkinan untuk salah. Sementara dalam hai ini ia telah 
menyelisihi qiyas [analogi] yang berasal dari kaidah dasar yang 
diyakini kebenarannya. Oleh sebab itu, hadits tädi tidak dapat 
dipraktikkan. Namun, argumentasi ini ditanggapi bahwa sikap tidak 
mempraktikkan khabar ahad dapat dibenarkan jika menyelisihi kaidah 
dasar, bukan sekadar menyelisihi qiyas yang berasal dari kaidah dasar. 
Pada hakikatnya, hadits yang ada hanya menyelisihi qiyas yang 
berasal dari kaidah dasar berdasarkan dalil bahwa dasar atau sumber 
yang dapat dijadikan landasan hukum adalah Al Quran, Sunnah, 
Ijma’ dan Qiyas. Al Qur'an dan Sunnah pada hakikatnya adalah dasar 
segalanya, sedangkan kedua sumber lainnya terkait kepada kedua asas 


FATHÜL BAARI — 247 



itu. Sunnah (hadits) adalah asas, sedangkan qiyas adalah cabang. Laiu, 
bagaimana asas ditolak dengan dalih menyelisihi cabang? Bahkan, 
hadits shahih adalah asas tersendiri. Laiu, bagaimana dikatakan bahwa 
asas menyelisihi dirinya sendiri? Meski argumentasi mereka diterima, 
dimana dikatakan bahwa qiyas vang berasal dari kaidah dasar 
menghasilkan kebenaran mutlak, sedangkan khubar ahad hanya 
menghasilkan kebenaran yang tidak mutlak, maka berpedoman 
dengan asas dalam masalah ini tidak menyalahi kandungan khabar 
ahad yang belum dipastikan kebenarannya, sebab bisa saja kandungan 
khabar ini ditempatkan pada posisi tersendiri yang dikecualikan dari 
kaidah dasar tersebut. 

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Ini merupakan pedoman paling kuat 
untuk membantah pendapat di atas.” 

Ibnu As-Sam’ani berkata, “Apabila suatu hadits terbukti akurat, 
maka ia pun menjadi salah satu dasar dan tidak perlu disesuaikan lagi 
dengan dasar-dasar yang lain; karena apabila terjadi kesesuaian antara 
keduanva, maka tidak ada persoalan. Sedangkan jika berbeda, maka 
tidak boleh menolak salah satunya, sebab yang demikian berarti 
menolak hadits berdasarkan qiyas, dan sikap ini tertolak menurut 
kesepakatan ulama. Dalam hai ini, tidak ada perbedaan bahwa Sunnah 
harus lebih dikedepankan daripada qiyas.” Akhimya, dia berkata 
bahwa pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini —menurutnya— 
adalah menerima qiyas, tetapi tidak bersifat mutlak, sebab sunnah 
yang akurat harus lebih didahulukan daripada qiyas tersebut. 

Meskipun kita menerima qiyas dalam masalah ini, tetapi kita 
tidak sependapat bahwa ia menyelisihi qiyas yang berasal dari kaidah 
dasar, sebab klaim adanya pertentangan mereka bangun di atas 
beberapa penjelasan seperti berikut: 

Pertama, perkara yang telah diketahui dalam kaidah dasar 
bahwa ganti rugi bagi barang mitsliyat 5 adalah sesuatu yang sama 


5 Mitsliyat adalah barang yang memiliki kesamaan, seperti satu gelas susu sama dengan satu gelas susu, 
satu liter beras sama dengan satu liter beras, dan seterusnya. Sedangkan muqawwamat adalah barang yang 
tidak ditemukan sesuatu yang sama dengannya, namun ia hanya dapat disamakan dari segi nilai. Seperti 


248 — FATHUL BAARI 


sepertinya, sedangkan ganti rugi bagi barang muqawwamat adalah 
berdasarkan nilainya. Atas dasar ini, apabila air susu termasuk barang 
mitsliyat maka harus diganti dengan air susu pula. Tetapi apabila 
termasuk barang muqawwamat, maka diganti dengan salah satu di 
antara dua alat tukar (emas atau perak -penerj). Akan tetapi, pada 
hadits itu ganti rugi air susu diberikan dalam bentuk kurma, sehingga 
dikatakan menyalahi kaidah dasar. 

Sebagai jawaban dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada 
pembatasan bahwa barang mitsliyat harus diganti dengan yang serupa 
dengannya dan barang muqawwamat diganti dengan nilainya, karena 
dalam syariat disebutkan bahwa apabila orang yang merdeka dibunuh, 
maka pembunuh didenda ganti rugi dengan menyerahkan unta, padahal 
unta bukan barang yang serupa dengan orang yang terbunuh dan tidak 
sama pula nilainya. Di samping itu, ganti rugi barang mitsliyat dengan 
barang yang serupa dengannya tidak berlaku pada semua keadaan 
apabila tidak mungkin diketahui persamaannya, seperti pada kasus 
seseorang membunuh seekor kambing yang memiliki air susu, maka ia 
harus mengganti harganya, dan tidak boleh air susu pada ambing 
(kantong susu) kambing tersebut diganti dengan air susu pula, sebab 
persamaan antara keduanya tidak mungkin diketahui. 

Kedua, kaidah-kaidah dasar menyatakan bahwa ganti rugi 
diberikan seni lai dengan barang yang dibinasakan, dan hai ini 
ukurannya berbeda-beda. Sementara pada hadits tentang tashriyah 
ganti rugi ditetapkan pada satu ukuran saja, yaitu satu sha Dengan 
demikian, ia keluar dari masalah qiyas. 

Sebagai jawaban dikatakan bahwa ketentuan demikian tidak 
berlaku secara umum dalam masalah ganti rugi. Sebagai contoh, 
mencederai orang dengan cara melukai hingga terlihat tulangnya, 
maka dendanya telah ditentukan, padahal besar kecilnya luka tersebut 
berbeda-beda; dan denda karena membunuh janin juga telah 
ditentukan, padahal keadaan janin tidak sama. 


seekor kambing, tentu tidak ada kambing lain yang sama persis dengannya, namun kesamaan antara satu 
kambing dengan kambing lainnya hanya ditentukan dari segi nilainya. Wallahu a 'lam. 


FATHUL BAARI — 249 


Hikmahnya, bahwa segala sesuatu yang akan diperselisihkan, 
maka diberi batasan tertentu untuk menghindari pertengkaran. Hikmah 
ini lebih dikedepankan daripada kaidah tersebut, sebab air susu yang 
ada setelah transaksi jual-beli telah bercampur dengan air susu yang 
ada sebelum akad. Dengan demikian. ukurannya tidak diketahui 
secara pasti sehingga tidak mungkin diwajibkan kepada pembeli untuk 
mengganti dengan susu yang sama ukurannya. Apabila ketentuan 
banyaknya susu tersebut diserahkan kepada penjual dan pembeli atau 
salah satunya, niscaya akan menimbulkan pertengkaran dan 
permusuhan. Oleh sebab itu, syariat menutup jalan ke arah ini dengan 
cara menentukan jumlah yang harus diserahkan sebagai ganti rugi dan 
tidak dapat dilanggar oleh keduanya. Penetapan kurma sebagai ganti 
rugi dalam masalah ini lebih dekat kepada air susu itu sendiri, sebab 
kurma adalah makanan pokok mereka saat itu sebagaimana halnya air 
susu. Dari sisi lain, kurma adalah barang yang ditakar. sama seperti 
susu. Dengan demikian, keduanya memiliki kesamaan dari sisi sama- 
sama sebagai makanan pokok serta diukur dengan menggunakan 
takaran. Keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu dapat dimakan 
langsung tanpa harus diolah dan diproses terlebih dahulu. 

Ketiga , apabila air susu yang hendak diganti itu ada saat 
transaksi, meika ia menjadi bagian barang yang diperjualbelikan 
sehingga tidak perlu dikembalikan. Sedangkan air susu yang terjadi 
setelah transaksi menjadi milik pembeli sehingga pembeli tidak perlu 
menggantinya. Sedangkan bila air susu itu tercampur antara yang 
sebelum transaksi dan sesudahnya, maka kedua-duanya tidak perlu 
diganti oleh pembeli. Akan tetapi, argumentasi ini dijawab bahwa 
larangan untuk mengembalikan barang karena suatu kekurangan 
berlaku apabila bukan untuk memberitahukan cacat. Tetapi apabila hai 
itu untuk memberitahukan cacat, maka tidak terlarang, demikian pula 
halnya di tempat ini. 

Keempat, masalah tashriyah menyelisihi kaidah dasar, karena 
dalam masalah itu ditetapkan hak untuk membatalkan transaksi 
( khiyar ) selama tiga hari, padahal hak untuk membatalkan transaksi 


250 — FATHUL BAARI 


jual-beli bila ditemukan cacat pada barang ( khiyar aib) tidak terbatas 
pada tiga hari. Demikian pula hak membatalkan jual-beli selama 
masih satu tempat ( khiyar majlis) dan hak membatalkannya setelah 
melihat barang yang digambarkan ( khiyar ru’yah ) bagi mereka yang 
mengakui eksistensi keduanya. 

Sebagai jawaban dikatakan bahwa hukum tashriyah menyendiri 
dari asasnya dalam hai keserupaan, maka tidak mengherankan bila ia 
menyendiri dengan sifat tertentu yang tidak ditemukan pada masalah 
lainnya. Adapun hikmah penetapan “tiga hari” adalah bahwa waktu ini 
merupakan waktu dimana dapat dibedakan apakah kebiasaan hewan 
tersebut menghasilkan air susu sebanyak itu, ataukah air susu hewan 
tädi menjadi banyak karena sengaja tidak diperah hingga beberapa 
hari ( tashriyah ), maka waktu itu ditetapkan untuk mengetahui cacat 
yang ada. Berbeda dengan hak membatalkan jual-beli setelah melihat 
barang ( khiyar ru'yah ), dimana ia tidak terbatas pada tiga hari. 
Adapun khiyar majlis bukan disyariatkan untuk mengetahui cacat 
barang. Dari sini tampak perbedaan antara khiyar dalam masalah 
tashriyah dengan khiyar pada masalah-masalah lainnya. 

Kelima, mempraktikkan hadits ini berkonsekuensi 
mengumpulkan antara pengganti dan yang diganti. Sebagai contoh, 
apabila kambing tersebut seharga satu sha’ kurma, maka bila 
diberikan satu sha' kurma, hai ini sama seperti harga kambing itu 
sendiri. Sebagai jawaban dikatakan bahwa kurma yang diserahkan 
bersama kambing adalah sebagai pengganti air susu, bukan pengganti 
kambing. 

Keenam, kandungan hadits tashriyah menyelisihi kaidah riba, 
seperti apabila seseorang membeli seekor kambing dengan harga satu 
sha ’, maka apabila ia mengembalikan satu sha ’ bersama kambing itu, 
berarti ia mengembalikan sha’ yang merupakan harga kambing itu. 
Konsekuensinya ia telah menjual (menukar) seekor kambing dan satu 
sha ’ kurma dengan satu sha ’ kurma. 

Jawaban argumentasi ini dikatakan bahwa riba hanya berlaku 
dalam masalah transaksi, bukan dalam hai pembatalan transaksi. 


FATHUL BAARI — 251 


Sebagai bukti, apabila seseorang menjual (menukar) emas dengan 
perak, maka keduanya tidak boleh berpisah sebelum melakukan serah- 
terima. Namun, apabila keduanya membatalkan transaksi ini, maka 
keduanya boleh berpisah meski belum melakukan serah-terima 
barang. 

Ketujult , hadits ini mengindikasikan konsekuensinya mengganti 
rugi barang vang masih ada, seperti apabila air susu itu masih ada 
dalam ambing (kantong susu) hewan tersebut. Sementara barang tidak 
diganti kecuali tidak ada lagi, seperti barang yang dirampas. 

Sebagai jawabannya dikatakan bahwa air susu tersebut meski 
masih ada tetap tidak mungkin dikembalikan, karena telah bercampur 
dengan air susu yang ada setelah transaksi dan sulit untuk 
membedakan antara keduanya. Dengan demikian, masalah ini mirip 
dengan persoalan budak yang melarikan diri setelah dirampas, dimana 
perampas diharuskan mengganti rugi harganya padahal barang itu 
sendiri masih ada, sebab tidak mungkin untuk dikembalikan lagi. 

Kedelapan, menjadi konsekuensinya adalah mengembalikan 
barang, bukan karena cacat dan syarat yang telah disepakati. Adapun 
mengenai syarat, tidak ditemukan dalam akad tersebut. Sedangkan 
bila kurangnya air susu dikatakan sebagai cacat, maka menjadi alasan 
untuk mengembalikan hewan itu tanpa butuh pada cacat lain, yaitu 
tashriyah. 

Sebagai jawaban atas alasan ini dikatakan bahwa hak khiyar 
(memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli) diperoleh 
seseorang apabila dalam transaksi yang dilakukannya terdapat unsur 
penipuan atau pengelabuan. Seperti seseorang menjual penggilingan 
yang dapat berputar, tapi digerakkan oleh orang lain tanpa diketahui 
oleh pembeli. Maka apabila kelak si pembeli mengetahuinya, dia 
berhak mengembalikan barang itu. Demikian juga pembeli ketika 
melihat ambing (kantong susu) hewan tersebut dipenuhi susu, maka 
dia menduga yang demikian adalah kebiasaan hewan itu. Seakan-akan 
penjual telah mempersyaratkan kepadanya akan hai itu. Kemudian dia 
mengetahui bahwa keadaan yang sebenamya tidak seperti yang dia 


252 — FATHUL BAARI 


duga. Untuk itu, dia berhak mengembalikan barang karena hilangnya 
syarat secara maknawi, sebab terkadang penjual menampakkan sifat 
suatu barang dengan ucapan dan terkadang dengan perbuatannya. 
Apabila penjual menampakkan barangnya pada sifat tertentu dan 
ternyata tidak seperti yang dia terangkan, maka dia teiah menipu dan 
pembeli memiliki hak khiyar. Inilah inti dari qiyas dan konsekuensi 
keadilan. 

Sesungguhnya pembeli berani mengeluarkan hartanya demi 
barang yang teiah dijelaskan sifat-sifatnya oleh penjual kepadanya. 
Sementara itu, syariat teiah memberi hak khiyar kepada rombongan 
pedagang dari pedusunan apabila barang mereka dibeli sebelum 
sampai ke pasar, kemudian mereka mengetahui bahwa barang mereka 
dibeli lebih rendah dari harga ynag ada di pasaran, padahal dalam 
kasus ini tidak ditemukan cacat dan tidak ada pula syarat yang hilang. 
Akan tetapi, hai itu dikarenakan adanya unsur penipuan dan 
pengelabuan. 

Sebagian mereka mengatakan bahwa sesungguhnya hadits 
tentang tashriyah adalah hadits yang shahih, tidak mudhtharib, tidak 
ada cacat dan tidak pula mansukh. Hanya saja kandungannya 
dipahami pada bentuk tertentu, yaitu apabila seseorang membeli 
kambing dengan syarat bahwa kambing itu akan menghasilkan susu 
sebanyak 5 liter (misalnya), seraya mempersyaratkan adanya khiyar, 
maka dalam hai ini syarat tersebut tidak sah. Apabila penjual dan 
pembeli sepakat untuk meniadakan syarat tersebut pada masa khiyar, 
maka akad (transaksi) dianggap sah. Sedangkan apabila keduanya 
tidak mencapai kesepakatan, maka akad (transaksi) dianggap batal dan 
pembeli wajib menyerahkan satu sha ’ kurma kepada penjual, sebab itu 
merupakan harga susu pada saat itu. 

Pemyataan ini ditanggapi bahwa hadits tersebut jelas 
mengaitkan hukum dengan tashriyah. Sedangkan apa yang dikatakan 
dalam pemyataan di atas berkonsekuensi mengaitkan hukum dengan 
rusaknya syarat, baik ditemukan adanya tashriyah atau tidak. Dengan 
demikian, ini merupakan penakwilan yang tidak mempunyai landasan 


FATHUL BAARI — 253 


dan dasar. Di samping itu, lafazh hadits tersebut bersifat umum, 
sedangkan apa yang mereka katakan —kalaupun kita terima— 
merupakan salah satu bagian umum tersebut. Oleh karena itu, bagi 
yang mengatakan bahwa hukum hanya terbatas pada bagian itu, maka 
ia harus mengemukakan dalil, padahal tidak ada dalil yang 
mendukungnya. 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Hadits ini merupakan dasar larangan 
menipu (dalam jual-beli) dan dasar adanya khiyar bagi siapa yang 
ditipu oleh penjual dengan cara tidak menampakkan cacat barang 
yang diperjualbelikan. Di samping itu, juga merupakan dasar bahwa 
lamanya khiyar adalah tiga hari, serta dasar haramnya perbuatan 
tashriyah dan adanya khiyar bagi orang membeli hewan yang telah di- 
tashriyah 


Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, 
dari Nabi SAW, Sl} Qh- ( Menjual hewan 


yang telah ditahan dan tidak diperah air susunya termasuk penipuan, 
dan penipuan itu tidak halal bagi seorang muslim). Namun, sanad 
hadits ini lemah. Hadits itu telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi 
Syaibah dan Abdurrazzaq dengan jalur mauquf, dan sanad- nya adalah 
shahih. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Qais bin 
Abi Hazim, dia berkata: Dikatakan, ( tashriyah adalah 


penipuan). Sanad- nya shahih. 


Para ulama yang mempraktikkan hadits tentang tashriyah 
berbeda pendapat dalam beberapa hai, di antaranya: 


Pertama, apabila pembeli mengetahui hewan tersebut sengaja 
tidak diperah beberapa hari (yakni dilakukan tashriyah), tetapi dia 
tetap membelinya, maka apakah dia tetap memiliki hak untuk 
membatalkan transaksi? Ini merupakan salah satu pendapat dalam 
madzhab Syaffi, dan hai ini diperkuat bahwa dia tidak menganggap 
akurat riwayat Ikrimah dari Abu Hurairah mengenai hadits ini, 
sebagaimana dikutip oleh Ath-Thahawi, $ JU* JUj J* 


254 — FATHUL BAARI 


(Barangsiapa membeli hewan yang di-tashriyah dan dia tidak 
mengetahui hai ilu...). 

Kedua, apabila di kemudian hari hewan tersebut tetap 
menghasilkan air susu —banyaknya— seperti ketika air susunya 
dibiarkan tidak diperah ( tashriyah ), apakah pembeli memiliki hak 
untuk mengembalikannya? Dalam masalah ini terdapat pula satu 
pendapat dalam madzhab SyafTi yang menyelisihi pendapat ulama 
madzhab Hambali dalam kedua masalah tädi. 

Ketiga, apabila air susu tersebut tertampung dengan sendirinya 
atau sengaja dibiarkan tidak diperah oleh pemilik untuk dirinya 
sendiri, kemudian timbul keinginannya untuk menjual, maka apakah 
berlaku juga hukum tashriyah ? Masalah ini diperselisihkan oleh para 
ulama. Barangsiapa berpedoman pada maknanya, maka ia dapat 
memberlakukan hukum tashriyah, karena adanya cacat yang menjadi 
sebab adanya khiyar, dan tidak disyaratkan maksud mengelabui dari 
penjual. Barangsiapa berpedoman bahwa hukum tashriyah berada di 
luar lingkup qiyas, maka ia dapat menerapkannya pada kasus yang 
disebutkan dalam hadits itu sendiri, yaitu bila terdapat unsur 
kesengajaan, sebab larangan tersebut berkaitan dengan bagian ini. 

Keempat, apabila ambing (kantong susu) hewan dipenuhi oleh 
daging, tetapi pembeli menduganya air susu, laiu ia membelinya, 
kemudian tampak baginya bahwa itu adalah daging, maka apakah ia 
memiliki hak untuk membatalkan jual-beli? Dalam hai ini ada dua 
pendapat yang dinukil oleh sebagian ulama madzhab Maliki. 

Kelima, apabila seseorang membeli hewan yang tidak di- 
tashriyah, kemudian ia mengetahui adanya cacat pada hewan itu 
setelah diperah, maka Imam SyafTi menyatakan secara tekstual 
tentang bolehnya mengembalikan hewan itu secara gratis (yakni tidak 
perlu menyerahkan bersamanya satu sha’ kurma), sebab kadar susu 
yang ada hanya sedikit tanpa ada maksud tertentu untuk 
mengumpulkannya. Sebagian ulama mengharuskan untuk 
menyerahkan pengganti air susu itu. Dalam hai ini sama dengan 


FATHUL BAARI — 255 


hukum tashriyah. Sedangkan Al Baghawi menyebutkan keharusan 
menyerahkan satu sha ’ kurma. 


4»t D' J&j -yä j* teCfi 4*** ä ji 

x * / * * 

V#' Jü ö\ jJLj (Beliau berkata, “Barangsiapa membeli kambing 


yang sengaja dibiarkan tanpa diperah, laiu ia hendak 
mengembalikannya, maka hendaklah ia mengembalikannya bersama 
satu sha’ kurma, dan Nabi SAW melarang menyongsong jual-beli .”)■ 
Demikian kebanyakan perawi meriwayatkan dari Mu’tamir bin 
Sulaiman melalui jalur yang mauquf. Laiu Al Ismaili meriwayatkan 
melalui jalur Ubaidillah bin Mu’adz dari Mu’tamir dengan jalur 
marfu tetapi dia menyebutkan bahwa penisbatannya langsung kepada 
Nabi SAW adalah suatu kekeliruan. Selanjutnya, kebanyakan murid 
Sulaiman menukil darinya seperti yang ada di tempat ini. Hadits 
tentang menahan air susu dan tidak memerahnya beberapa hari adalah 
hadits yang mauquf, yang berasal dari perkataan Ibnu Mas’ud. 
Sedangkan hadits larangan menyongsong jual-beli memiliki sanad 
yang marfu Akan tetapi, Abu Khalid Al Ahmar dari Sulaiman At- 
Taimi telah menyelisihi mereka. Dia meriwayatkan dengan sanad ini 
dengan jalur yang marfu’, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al 
Ismaili seraya mengisyaratkan bahwa yang demikian adalah keliru. 


H (janganlah kalian menyongsong rombongan yang 


berkendaraan [rukban]). Masalah ini akan disebutkan setelah 
beberapa bab. Sedangkan masalah orang kota berjual-beli untuk orang 
dusun akan disebutkan tidak lama lagi. Adapun pembicaraan tentang 
membeli barang yang sedang dibeli orang lain dan masalah najasy 
telah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Sedangkan pembicaraan 
mengenai tashriyah juga telah diterangkan. 


256 — FATHUL BAARI 



65. Apabila Seseorang Tidak Suka, maka Dia Boleh 
Mengembalikan Hewan yang Di-tashriyah , dan dalam 
memerahnya (Diganti dengan] Satu Sha’ Kurma 


V f- f « " 

: JL- J 4-lP Aili 1^> Aili JJU : Jjij Aili c5 V3 _) 

1 g, U^ a-^ Jlj JU c 1 g;1:>-U slL»J p 


. li 9 G HO- 


2151. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Barangsiapa membeli kambing yang di-tashriyah laiu dia 
memerahnya, apabila ridha, maka dia boleh tetap memilikinya; dan 
apabila tidak suka, maka dalam memerahnya [harus diganti dengan] 
satu sha’ kurma '.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila seseorang tidak suka, maka dia boleh 
mengembalikan hewan yang di-tashriyah, dan dalam memerahnya). 
Apabila dibaca “ halbah ” maka maksudnya adalah perbuatan 
memerah. Sedangkan bila dibaca “ halabah ”, maka maksudnya adalah 
air susu yang diperah. Secara zhahir, kurma sebagai ganti air susu, 
tetapi Ibnu Hazm mengklaim bahwa kurma adalah pengganti 
perbuatan memerah, bukan pengganti air susu, sebab kata “ halbah ” 
pada hakikatnya digunakan untuk perbuatan memerah, sedangkan 
penggunaannya dengan arti air susu hanya dari segi majaz. Memahami 
suatu kata dalam arti hakikat lebih utama daripada memahaminya 
dalam konteks majaz. Oleh sebab itu, dia mewajibkan untuk 
menyerahkan kurma dan air susu sekaligus, tetapi dalam hai ini dia 
menyelisihi pandangan jumhur. 

(Maka dalam memerahnya [diganti dengan] satu sha’ kurma). 
Secara zhahir bahwa kurma satu sha’ itu sebagai ganti hewan yang di- 
tashriyah, baik satu ekor atau lebih, berdasarkan sabdanya 


FATHUL BAARI — 257 


“Barangsiapa membeli kambing”, kemudian dikatakan “Maka pada 
pemerahannya satu sha ’ kurma”. Pandangan seperti ini dinukil oleh 
Ibnu Abdil Barr dari para ulama yang mempraktikkan hadits itu. 
Sedangkan Ibnu Baththal menukilnya dari kebanyakan para ulama. 
Begitu pula, Ibnu Qudamah menukil dari madzhab Syaffi dan 
Hambali. Laiu dinukil dari kebanyakan ulama madzhab Maliki bahwa 
untuk setiap ekor kambing masing-masing satu sha’ kurma. Hingga Al 
Maziri berkata, “Termasuk perkara yang buruk apabila seseorang 
yang menghilangkan air susu seribu ekor kambing dikenai denda yang 
sama dengan orang yang menghilangkan air susu seekor kambing”. 
Tapi perkataan ini dijawab bahwa yang demikian itu bisa saja 
diperbolehkan berdasarkan keterangan terdahulu, yaitu bahwa maksud 
penetapan satu sha’ adalah untuk menghindari pertengkaran, maka 
dibuatkan batasan tersendiri yang dapat dijadikan patokan saat terjadi 
pertentangan. Oleh karena itu, disamakan antara yang sedikit dan yang 
banyak. Telah diketahui bahwa air susu pada setiap kambing atau unta 
memiliki perbedaan yang besar. Namun demikian, yang dijadikan 
batasan tetap satu sha ’ kurma. Demikian pula yang dijadikan batasan, 
baik jumlah hewan itu sedikit atau banyak. 


66. Menjual Budak Pezina 


IjjJi (j-* j Oj j** 

Syuraih berkata, “Apabila menghendaki, maka dia boleh 
mengembalikan dengan sebab zina.” 


, t tvst ^ ° ' 

•U^i “OI AÜl ® ji<S f j£- 

" ' , , , , t , 

% ujjbJi liirj 'jž Jäi oij iii 4^ äi J4 yii jis 


258 — PATHUL BAARI 


i^di cjj oi p :JjL 

S o ,Qs 

■j*~* Cr* Jr^ 

jj? >• * ' 

2152. Dari Sa’id Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu Hurairah 
RA bahwasanya dia mendengarnya berkata, “Nabi SAW bersabda, 
‘Apabila budak wanita melakukan zina dan perbuatan zinanya dapat 
dibuktikan, maka hendaklah dicambuk dan tidak dicaci-maki. 
Kemudian apabila dia melakukan zina kembaii, maka hendaklah 
dicambuk dan tidak dicaci-maki. Apabila dia berzina untuk ketiga 
kalinya, maka hendaklah dijual meski seharga seutas tali yang terbuat 
dari rambut' 



/ ^ o O s' Oss Ü Ö £ Jt 

^j lijJjrcJb OJj jt 


t,-" o Oss t 0 ' 0 0 ' x 

jK ^ J J 0 J-j* J* ^ Cf' ^ 

^ ^ ^ / / X / ^ / / / 

Ijl <4^1 Adp Aili Alti t-)l <Ü)I 

01 j*j OijAl^rli cJj 01 tlijUJU-li cOj 01 :Jli pjj cJj 

.ÄjuI ^Jl j! ÄiJüJl Jaj (_£j.il ^ ^jl Jli .jA yg; jJj lic~ij 

y ^ s s s / * S 0 , s s 


2153-2154. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari 
Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid RA, “Sesunggunnya Rasulullah 
SAW ditanya tentang budak wanita apabila berzina dan belum 
menikah. Beliau bersabda, ‘Apabila dia berzina, maka cambuklah. 
Kemudian apabila dia berzina lagi, maka cambuklah. Kemudian 
apabila dia berzina lagi, maka juallah meski seharga sanggul 
rambuf." Ibnu Syihab berkata, “Aku tidak tahu apakah setelah yang 
ketiga kalinya atau setelah yang keempat kalinya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab menjual budak pezina). Maksudnya, jual-beli ini 
diperbolehkan jika cacatnya dijelaskan. 


FATHUL BAARI — 259 


Ü> 'ja äj s 1 Q 1 OJ J li j (Syuraih berkala, “Apabila 

menghendaki, dia boleh mengembalikan dengan sebab zina 
Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Sa’id bin 
Manshur melalui jalur Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki membeli 
seorang budak wanita pezina, tetapi penjual tidak memberitahukan hai 
itu kepada pembeli. Selanjutnya dia mengajukan perkara ini kepada 
Syuraih, maka dia berkata, “Apabila dia menghendaki, maka ia boleh 
mengembalikan dengan sebab zina.” Sanad riwayat ini shahih. 

> £ 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits, cJ'j lii 

O x 

lajlk-li (Apabila budak wanita berzina, maka cambuklah dia). Hadits 
ini ia disebutkan melalui dua jalur periwayatan. Adapun hubungannya 

•» 0 x 

dengan judul bab terdapat pada bagian akhir, yaitu lafazh ylj 

ja (hendaklah dia menjualnya meski seharga seutas tali yang 

# - 

terbuat dari rambut), karena hai ini menunjukkan bolehnya menjual 

budak pezina, sekaligus memberi asumsi bahwa zina merupakan cacat 

pada budak yang diperjualbelikan, sebagaimana dapat ditangkap dari 

sabdanya; °j* Jlk» (meski seharga seutas tali yang terbuat dari 

* ' * ' 

rambut). Hai ini akan dijelaskan lebih mendetail pada pembahasan 
tentang hudud (hukuman). 

Ibnu Baththal berkata, “Faidah perintah untuk menjual budak 
wanita yang berzina merupakan penekanan akan keburukan 
perbuatannya, dan pemberitahuan bahwa tidak ada alasan bagi budak 
wanita yang berzina selain dijual, dan tidak boleh tetap bersama 
majikannya. Hai itu sebagai hukuman dan peringatan baginya agar 
tidak mengulangi perbuatannya. Barangkali hai ini dapat menjadi 
sebab sehingga dia dapat menjaga diri; baik karena dinikahkan oleh 
pembeli atau dia menjaga kehormatan diri maupun terpelihara oleh 
kewibawaan majikannya yang baru.” 


260 — FATHUL BAARI 




67. Menjual dan Membeli Bersama Wanita 


JlS :L$Ip Aili äIjLp cJli : ji ojjf- J li jÄjJl jp 

<ip Aili Aili J y*j JlÜ J C-<ii j*ilj 4^ Aili Aili J y* j 

aIIp Aiii ^i (*ii j»j t,jl! f-Njji Uju ^ : r^“^ 

^lil JU La :Jli j»J <Ul Ja 11 Aili ^Js- ^li j* 4" 0 

# " ' ' " 

k _^t*S' ^-3 lU^i. Js»^! JA .Aili c-jUT ^ Ufjyž 'S^oj^i 

,y> jlj J^-l Aili Js> j-a Ja j-a ÄiL* \>I 0}j • 1 ^P ä> ^ y $•* ^ 


2155. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair berkata, 
Aisyah RA berkata, “Rasulullah SAW masuk menemuiku, laiu aku 
menyebutkan kepadanya, maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Belilah 
dan bebaskanlah, sesungguhnya perwalian itu kepada siapa yang 
membebaskan’. Kemudian Nabi SAW berdiri di sõre hari seraya 
memuji kepada Allah dengan pujian yang pantas bagi-Nya laiu 
bersabda, ‘Apakah urusan manusia yang membuat sejumlah 
persyaratan tidak ada dalam kitab Allah? Barangsiapa membuat 
persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, maka ia adalah batil 
meski dia mempersyaratkan seratus persyaratan. Syarat Allah lebih 
pantas dan lebih kokoh ?.” 


, * 9* + . * . ' J 9* • * . * ' > X * . " l|- I * ' 0 " 

U^IP j ^ 1*3 u Q »n ^,am 

ASS A A # 

✓ / ö ^ x ^ 31 i 

«.il LJl* CO^LasJI J\ £ ijiJ C~AJUA Lglp Aili J 4-ijlp jl 

Aili t Jip j^Jl J Ui ljbjZJtj 01 ^i LA_^two 01 I_jjI :oJli 

°J 4i-J3 bir \% *Jl .jif äji» ii^i :jij 4^ 

o ^ ✓ / // 

C« : JUi 


FATHUL BAARI — 261 



2157. Dari Hammam, dia berkata: Aku mendengar Naff 
menceritakan dari Abdullah bin Ümar RA, dia berkata, 
“Sesungguhnya Aisyah RA menawar Barirah, laiu dia keluar untuk 
shalat. Ketika kembali, Aisyah berkata, ‘Sesungguhnya mereka tidak 
mau menjualnya, kecuali dengan syarat perwalian tetap ada pada 
mereka’. Nabi SAW bersabda, ‘ Sesungguhnya perwalian itu kepada 
siapayang membebaskan' Aku berkata kepada Nafi’, “Apakah sama 
suaminya seorang yang merdeka atau seorang budak?” Dia berkata, 
“Aku tidak tahu.” 


Keterangan Hadits : 


(Bab menjual dan membeli bersama wanita). Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Aisyah dan Ibnu Ümar tentang kisah pembelian 
Barirah. Hai ini akan disebutkan pada pembahasan tentang syuruth 
(syarat-syarat). Adapun hubungannya dengan judul bab di atas 
terdapat pada lafazh, <&' •-'IsS' ^^ (Apa 


urusan manusia membuat sejumlah persyaratan yang tidak ada dalam 
kitab Allahi). Sebab, kalimat ini memberi indikasi bahwa jual-beli 
tersebut berlangsung antara Aisyah dan beberapa orang laki-laki. 
Adapun lafazh pada bagian akhir hadits Ibnu Ümar, “Aku berkata 
kepada Nafi'..." dan seterusnya adalah perkataan Hammam, perawi 
dari Nafi’. Adapun perbedaan pendapat tentang suami Barirah 
—yakni apakah dia seorang yang merdeka atau budak— akan 
disebutkan pada pembahasan tentang nikah. 


68. Apakah Orang Kota Melakukan Jual-Beli untuk Orang 
Dusun Tanpa Upah? Apakah la Menolongnya atau 
Menasihatinya? 


A iii 4^' ju* ^Ji\ j \ij 


262 — FATHUL BAARI 


.tl!ai- <Ui jj 

Nabi SAW bersabda, “ Apabila salah seorang di antara kamu 
dimintai nasihat oleh saudaranya, maka hendaklah dia memberinya 
nasihat Atha' memberi keringanan dalam masalah tersebut. 


J J*» J <UP AÜl ( -v5 J 1 ji J>r ^ 

(J yMJ jlj Aili aJ| 'il (1)1 'uip Aül 

.jjL^o ( J^J £wadlj cÄpUailJ älSTjjl fGij Lo'iA^a]\ ^lilj iaDI 


2157. Dari Ismail, dari Qais, aku mendengar Jarir RA berkata, 
“Aku berbaiat [berjanji] kepada Rasulullah SAW untuk bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan 
zakat, mendengar dan taat, serta memberi nasihat kepada setiap 
muslim.” 


JU :Jü %\ Äi j* 

y / / * s s s 

ys>\s>- a-o üir ^jl \jilj a-Ip aüI Jf ** 3 J y*j 

i 'i :JU *yk >\.>■ ^ iJy C* i^I^p c-liš :JU 




2158. Dari Abdullah, dari Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu 
Abbas RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘ Janganlah 
kallan menyongsong rombongan yang berkendaraan [pedagang dari 
dusun yang menuju ke pasar] dan janganlah orang kota melakukan 
jual-beli untuk orang dusun’." Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 
“Apakah makna sabdanya, ‘ Janganlah orang kota berjual~beli untuk 
orang dusun ?’” Dia menjawab, “Tidak menjadi makelar baginya.” 


FATHUL BAARI — 263 


Keterangan Hadits : 

{Bab apakah orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun 
tanpa upah, dan apakah ia menolongnya atau menasihatinya). Ibnu 
Al Manayyar dan ulama lainnya berkata, “Imam Bukhari memahami 
larangan orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun dalam arti 
menjual disertai upah. Pemahaman ini didasarkan pada penafsiran 
Ibnu Abbas. Hai ini diperkuat oleh makna umum hadits-hadits yang 
menyatakan, ‘Ägama adalah nasihat ’. Sebab, orang yang menjualkan 
barang disertai upah pada umumnya tidak bermaksud memberi 
nasihat, tetapi hanya ingin mendapatkan upah. Maka, hai ini 
berkonsekuensi diperbolehkannya orang kota menjadi makelar bagi 
orang dusun tanpa mengambil upah dalam rangka memberi nasihat.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pandangan tersebut diperkuat 
oleh keterangan pada sebagian jalur hadits mu 'allaq yang disebutkan 
di awal bab. Demikian pula keterangan yang dinukil oleh Abu Daud 


melalui jalur Salim Al Makki, J4 J Xp j* il Ü. aH iitu- di 
4* iil» JL» yii dj : Jiä Ä\ J* Jji aLi 

J*- j* 3J\ Lii' iUl di 


2)#i jf 


(Sesungguhnya seorang Arab dusun menceritakan 


kepadanya, bahwasanya dia datang membawa air susu miliknya pada 
masa Rasulullah SA W, laiu dia mampir di tempat Thalhah bin 
Ubaidillah. Maka dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
melarang orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun, tetapi 
pergilah ke pasar dan perhatifcan siapa yang mau membelinya, laiu 
musyawarahkan denganku hingga aku memerintahkanmu untuk 
menjualnya atau melarangmu .”). 


aJ si>i ^Ta?-i iii (Nabi SAW bersabda, “Apabila 


saudaramu meminta nasihat, maka berilah dia nasihat."). Ini adalah 
bagian hadits yang diriwayatkan melalui sanad yang maushul oleh 
Ahmad dari hadits Atha' bin As-Sa'ib, dari Hakim bin Abu Yazid, 
dari bapaknya: Bapakku telah menceritakan kepadaku, dia berkata, 


264 — FATHUL BAARI 


“Rasulullah SAW bersabda, ‘Ja** j* { & *•. *>" i3jj* 

ii kJvJj (Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki 


kepada sebagian mereka dari sebagian yang lain. Apabila seseorang 
meminta nasihat kepada seseorang, maka hendaklah menasihatinya)." 
Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Umair, dari Abu 
Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW dengan redaksi seperti itu. 
Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Khaitsamah, dari Abu Az- 



(Janganlah orang kota melakukan jual-beli untnk orang dusun. 
Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki sebagian mereka dari 
sebagian yang lain). 


jüap <ü (. Atha ' memberi keringanan dalam masalah 

tersebut). Maksudnya, masalah orang kota melakukan jual-beli untuk 
orang dusun. Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh 
Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Utsman (yakni Ibnu 
Khaitsam) dari Atha' bin Rabah, dia berkata, “Aku bertanya 
kepadanya tentang orang dusun, dimana aku menjual untuknya, maka 
dia memberi keringanan kepadaku.” 


Adapun riwayat yang dikutip oleh Sarid bin Manshur dari jalur 
Abu Najih, dari Mujahid, dia berkata, “Hanya saja Rasulullah SAW 
melarang orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun, karena 
beliau bermaksud agar kaum muslimin memperoleh yang terbaik. 
Adapun pada saat ini tidaklah mengapa ” Atha' berkata, “Perbuatan 
itu tidak diperbolehkan saat ini.” Sementara Mujahid berkata, “Aku 
mengira apabila Abu Muhammad didatangi oleh wanita yang 
menyusuinya dari dusun, maka dia akan menjuaikan untuknya.” 

Kedua versi riwayat yang di nukil dari Atha' dapat dipadukan 
dengan memahami perkataannya di tempat ini dalam konteks 
li karahah tanzih ” (tidak disukai karena menyelisihi yang lebih utama). 
Oleh sebab itu, Mujahid menisbatkan perkataan tersebut kepadanya. 


FATHUL BAARI — 265 



Perkataan Mujahid di atas telah dijadikan pedoman oleh Abu 
Hanifah, dan mereka berdalil pula dengan cakupan umum sabda 
beliau SAW, “Ägama adalah nasihat Mereka mengklaim hadits ini 
menghapus larangan bagi orang kota melakukan jual-beli untuk orang 
dusun. Adapun mayoritas ulama memahami hadits “Ägama adalah 
nasihat ” dalam konteks yang umum, kecuali pada persoalan orang 
kota melakukan jual-beli untuk orang dusun, dimana ini bersifat 
khusus. Sedangkan masalah penghapusan hukum ( nasakh ) tidak dapat 
ditetapkan berdasarkan prediksi semata. Sementara itu, Imam Bukhari 
mengompromikan kedua riwayat ini dengan mengkhususkan larangan 
bagi orang yang melakukannya demi mengharapkan upah seperti 
halnya makelar. Adapun bagi yang menasihatinya dengan 
memberitahukan bahwa harga barang ini adalah sekian, maka 
menurutnya tidak masuk dalam cakupan larangan tersebut. Kemudian 
Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits pertama dari Jarir 
tentang nasihat bagi setiap muslim, yang telah diterangkan pada akhir 
pembahasan tentang iman. Sedangkan yang kedua adalah hadits Ibnu 
Abbas RA. 

t aJ (janganlah dia menjadi makelar baginya). Kata 

“ simsar '’ pada dasamya bermakna “orang yang meluruskan persoalan 
dan memeliharanya”. Namun, kemudian digunakan bagi orang yang 
melakukan transaksi jual-beli untuk orang lain. Penafsiran Ibnu Abbas 
ini sekaligus merupakan sanggahan bagi mereka yang mengatakan 
bahwa hadits tersebut bermakna larangan bagi orang kota menjual 
sesuatu kepada orang dusun di saat barang tersebut sangat langka dan 
dibutuhkan oleh penduduk kota. Pemahaman demikian tercantum 
dalam kitab-kitab madzhab Hanafi. 

Selain mereka berkata, “Gambaran hai itu adalah, seorang asing 
mendatangi suatu negeri dengan membawa barang dan berkeinginan 
menjualnya dengan harga pasaran saat itu. Laiu penduduk negeri itu 
mendatanginya dan berkata kepadanya, ‘Simpanlah barang itu padaku 
agar aku dapat menjualnya secara eceran dengan harga yang lebih 
mahal dari harga pasaran!’ Dalam hai ini, mereka menjadikan hukum 


266 — FATHUL BAARI 


terkait dengan orang dusun serta orang-orang yang bersekutu 
dengannya dari segi makna.” 

Mereka melanjutkan, “Adapun penyebutan ‘orang dusun’ pada 
hadits itu dikarenakan umumnya mereka tidak mengetahui harga 
pasaran. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak mengetahui harga 
pasaran juga termasuk dalam kelompok mereka. Larangan ini juga 
bertujuan melindungi penduduk kota agar sebagian orang tidak 
menyarankan kepada orang dusun untuk tidak bersegera menjual 
barangnya.” Penafsiran ini terdapat dalam madzhab Syafi’i dan 
Hanbali. 

Para ulama madzhab Maliki mengaitkan larangan tersebut 
dengan “orang dusun” secara khusus. Namun, dinukil pula dari Imam 
Malik bahwa tidak diikutkan dengan orang dusun dalam hukum 
tersebut kecuali orang yang menyerupainya. Dia berkata, “Adapun 
orang-orang dusun yang mengetahui harga barang dan pasar, maka 
mereka tidak masuk dalam cakupan hadits di atas.” 

Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama berbeda pendapat mengenai 
larangan tersebut. Mayoritas mengatakan haram dengan syarat pelaku 
telah mengetahui larangan dan barang yang hendak didatangkan 
merupakan barang yang vital, laiu orang kota menawarkan jasanya itu 
kepada orang dusun. Namun, apabila orang dusun yang menawarkan 
kepada orang kota, maka hai itu tidak dilarang. Akan tetapi sebagian 
ulama madzhab SyafTi menambahkan adanya kebutuhan secara 
umum dan tampak pasokan barang tersebut cukup memadai di negeri 
itu.” 

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Kebanyakan syarat-syarat itu 
mengikuti makna [hikmah] atau lafazh. Adapun yang perlu 
diperhatikan dari segi makna adalah dari segi nampak dan tidaknya. 
Kapan saja ditemukan hikmah, maka nash diberi pengkhususan atau 
diperluas cakupannya. Sedangkan apabila tidak nampak, maka 
mengikuti lafazh adalah lebih utama. Adapun persyaratan bahwa 
keinginan tersebut berasal dari orang dusun tidak cukup berdasar, 
karena tidak diindikasikan oleh lafazh dan tidak nampak pula hikmah 


FATHUL BAARI — 267 


padanya. Sebab, kemudharatan yang dijadikan alasan pelarangan itu 
tidak membedakan antara tawaran itu dari pihak orang dusun atau dari 
orang kota. Sedangkan persyaratan bahwa makanan tersebut termasuk 
sesuatu yang sangat dibutuhkan berada pada posisi pertengahan. 
Demikian pula persyaratan adanya pasokan yang memadai, sebab ada 
kemungkinan maksud larangan tersebut adalah menghindari luputnya 
keuntungan serta rezeki kepada penduduk kota. Laiu, persyaratan 
adanya pengetahuan tentang larangan tidak ada kemusykilan.” 

As-Subki berkata, “Kebutuhan manusia terhadap barang itu 
merupakan sesuatu yang perlu dijadikan barometer.” Akan tetapi, 
kebanyakan ulama tidak menyebutkan tentang kebutuhan secara 
umum. Hai ini hanya dikemukakan oleh Ar-Rafri, mengikuti Al 
Baghawi, dan dalam hai ini masih membutuhkan dalil. Para ulama 
berbeda pendapat pula tentang jual-beli yang berlangsung disertai 
syarat-syarat tersebut, apakah jual-beli itu sah disertai pengharaman 
atau tidak sah sama sekali? Masalah ini dibangun di atas kaidah yang 
masyhur. 


69. Orang yang Tidak Suka Bila Orang Kota Melakukan Jual- 
Beli untuk Orang Dusun Disertai Upah 


t . , 


: Jl* ji x* j> x* J* J* j* 

" y ^ y y y / / / * " ^ ^ 

<xwl 4iil Jj-*j d/* ^ ijr^ 

>a -LP ^1 Jl3 AjJ .JÜ J^S l>- 01 “tJp 


2159. Dari Al Ali Al Hanafi, dari Abdurrahman bin Abdullah 
bin Dinar, dia berkata: Bapakku telah menceritakan kepadaku dari 
Abdullah bin Ümar RA, dia berkata, “Rasulullah SAW melarang 
orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun.” Seperti ini 
pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. 


268 — FATHUL BAARI 


Keterangan Hadits : 


(Bab orangyang tidak suka bila orang kota melakukan jual-beli 
untuk orang dusun). Perkataan Imam Bukhari “Seperti ini pendapat 
yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas”, yakni berdasarkan 
pandangannya bahwa maksud hadits tersebut adalah orang kota 
bertindak sebagai makelar bagi orang dusun, seperti yang disebutkan 
pada hadits yang laiu. 


iü J j*>j (Rasulullah SA W 


melarang orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun). 
Demikian Imam Bukhari meyebutkan dari hadits Ibnu Ümar. Dalam 
hadits tersebut, tidak ada pembatasan bahwa yang terlarang adalah 
jika hai itu dilakukan untuk mengharapkan upah, seperti yang 
tercantum pada j udul bab. 


Ibnu Baththal berkata, “Maksud Imam Bukhari adalah bahwa 
perbuatan orang kota menjual untuk orang dusun adalah tidak 
diperbolehkan jika disertai upah, tetapi diperbolehkan apabila tanpa 
upah. Dia mendukung pendapatnya itu dengan perkataan Ibnu Abbas. 
Seakan-akan dia menjadikan perkataan Ibnu Abbas untuk membatasi 
keumuman hadits Ibnu Ümar.” 


Ibnu Baththal melanjutkan, “Sementara Al Auza’i membolehkan 
orang kota untuk memberi saran kepada orang dusun dengan alasan 
bahwa saran itu tidak dinamakan jual-beli.” Laiu dari Al-Laits dan 
Abu Hanifah dikatakan bahwa orang kota tidak diperbolehkan 
memberi saran kepadanya, sebab apabila dia menyarankannya, berarti 
dia telah menjual untuknya. 

Dalam madzhab Syafi’i berkaitan —dengan masalah ini— ada 
dua pendapat. Adapun yang lebih kuat adalah pendapat yang 
membolehkannya, sebab yang dilarang adalah menjual, sementara 
memberi saran tidak termasuk menjual. Di satu pihak ada perintah 
untuk menasihatinya, maka hai ini menunjukkan bolehnya memberi 
saran kepadanya. 


FATHUL BAARI — 269 



Catatan 

Hadits Ibnu Ümar memiliki jalur periwayatan yang gharib. Saya 
tidak menemukannya kecuali melalui riwayat Abu Ali Al Hanafi dari 
Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Al Ismaili dan Abu Nu’aim 
tidak menemukan jalur periwayatan lain hadits ini sehingga tidak 
menukilnya melainkan melalui jalur periwayatan Imam Bukhari. 

Kandungan hadits ini juga terdapat dalam riwayat Ibnu Ümar, 
seperti dinukil oleh Asy-SyafTi dari Malik, dari Nafi\ dari Ibnu 
Ümar, dan tidak terdapat dalam kitab Al Muwaththa'. Al Baihaqi 
berkata, “Mereka menggolongkannya sebagai hadits yang hanya 
diriwayatkan oleh Imam SyafTi. Sementara hadits itu telah dinukil 
pula oleh Al Qa’nabi dari Malik.” Kemudian Al Baihaqi menyebutkan 
hadits itu melalui dua jalur periwayatan hingga Al Qa’nabi. 


70. Orang Kota Tidak Membeli untuk Orang Dusun dengan 

Sistem Makelar 


-/jAs jt Jüj jijr* jj' j 

.ft^üt ^3 Xy J g Sj* 


Ibnu Sirin dan Ibrahim tidak menyukai hai ini bagi penjual dan 
pembeli. Ibrahim berkata, “Sesungguhnya orang Arab biasa 
mengatakan, ‘Juallah pakaian untukku’, maksudnya adalah membeli.” 


V * ' ' ti- *\ -- , * .' * ii • ' s - 

J y^j Jt3 :J yu 4ip aü! °y.y> •y*** y& 

% Yj Sl dd %\ JX ivM 


270 — FATHUL BAARI 




2160. Dari Sa’id bin Al Musayyab bahwasanya dia mendengar 
Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘ Janganlah 
seseorang membeli apa yang sedang dibeli oleh saudaranya, dan 
jangan kalian melakukan najasy, dan janganlah orang kota 
melakukan jual-beli untuk orang dusun ’.” 


iü >£■ yj 

# ^ ^ / 


2161. Dari Muhammad, Anas bin Malik RA berkata, “Kami 
dilarang bila orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang kota tidak membeli untuk orang dusun dengan sistim 
makelar), yakni dianalogikan kepada hukum orang kota menjual 
kepada orang dusun. Atau, menggunakan lafazh bai’ dalam makna 
menjual dan membeli. Ibnu Hubaib Al Maliki berkata, “Membeli 
untuk orang dusun sama dengan menjual untuknya, berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW, Joiu Ji- £4* Sl (Janganlah sebagian kalian 

membeli apa yang sedang dibeli oleh orang lain). Pada lafazh ini 
digunakan lafazh bai' (menjual), tetapi maksudnya adalah syira' 
(membeli). Sedangkan dari Imam Malik mengenai hai itu terdapat dua 
riwayat.” 



tidak menyukai hai itu bagi penjual dan pembeli). Adapun perkataan 
Ibnu Sirin telah diriwayatkan melalui sanad yang maushul oleh Abu 
Awanah dalam kitab Shahih- nya melalui jalur Salamah bin Alqamah 
dari Ibnu Sirin, dia berkata, “Aku bertemu Anas bin Malik, maka aku 
berkata, ‘Orang kota tidak melakukan jual-beli untuk orang dusun, 
apakah kalian dilarang untuk menjual untuknya atau membeli 
untuknya?’ Dia berkata, ‘Benar’.” Muhammad berkata, “Dia benar, 
sesungguhnya ia adalah kalimat yang ringkas dan padat.” 


FATHUL BAARI — 271 


Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Abu Bilal dari Ibnu Sirin, 
dari Anas dengan lafazh, ^ Sl ^ ^ 

th> ii £ 1% Vj O (Biasanya dikatakan bahwa orang kota tidak boleh 


melakukan jual-beli untuk orang dusun, dan itu adalah kalimat yang 
mencakup makna tidak menjual untuknya dan tidak pula membeli 
untuknya). Adapun Ibrahim yang disebutkan di atas adalah Ibrahim 
An-Nakha’i, dan saya tidak menemukan pemyataan demikian darinya 


secara tegas. 


.«.tjliJt i\jy ^ Jjüi Jläj ( Ibrahim 


berkata , “Sesungguhnya orang Arab biasa mengatakan ‘Juallah 
pakaian untukku’, dan maksudnya adalah membeli .”)• Perkataan ini 
diucapkan Ibrahim dalam rangka mengemukakan dalil bagi pendapat 
yang dipilihnya, yaitu persamaan tentang makruhnya hukum menjual 
dan membeli. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits pada 
bab ini, salah satunya adalah hadits Abu Hurairah RA. 


sti m jt (kami dilarang apabila orang kota 

melakukan jual-beli untuk orang dusun). Imam Muslim dan An- 
Nasa'i menambahkan melalui jalur Yunus bin Ubaid dari Muhammad 
bin Sirin, dari Anas, žui jt ütf ojj ( Meskipun orang dusun itu 

adalah saudara atau bapaknya). Abu Daud dan An-Nasa'i 
meriwayatkan melalui jalur lain dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, 
dari Anas bahwa Nabi SAW... beliau menyebutkan selengkapnya. 
Berdasarkan riwayat ini diketahui bahwa orang yang melarang dan 
tidak diketahui secara jelas pada riwayat pertama adalah Nabi SAW. 
Hai ini memperkuat pandangan yang benar bahwa perkataan seorang 
sahabat “Kami dilarang melakukan hai ini” memiliki hukum marfu’ 
(langsung dari Nabi SAW). Perkataan tersebut memiliki kedudukan 
yang sama dengan perkataan “Nabi SAW bersabda”. 


272 — FATHUL BAARI 




71. Larangan Menyongsong Para Pedagang Berkendaraan 

[dari Dusun] 


j l ü* alte <0 Oir bi p-\ ^ ^ ZZ ö\j 

.'jjz. Si £ü*i »3 Api 


Sesungguhnya jual-belinya tertolak, karena pelakunya berbuat 
maksiat dan berdosa bila mengetahui larangannya. Ini adalah tipu 
muslihat dalam jual-beli, dan tipu muslihat tidak diperbolehkan. 


:J« 


>•' f*' ' i • / • ^ 

4IP- 4»l jP (Ci> JJ J* 

AÜ >£. 

* ' ' 


& õf> Je jp 4^ äi 


2162. Dari Sa’id bin Abi Sa’id, dari Abu Hurairah RA, dia 
berkata, “Nabi SAW melarang untuk menyongsong (para pedagang), 
dan melarang orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun.” 


(J** ^ ^ J J ; J^ j* J* 

/ * ' ' * ' ' 

\jCL* tf "jt Sl : jui ?aQ >1^ ‘jLS Sl 


2163. Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Ibnu Abbas RA, “Apakah makna sabda beliau SAW 
* Janganlah orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusunT Dia 
berkata, ‘Janganlah dia menjadi makelar baginya’.” 


*JUki y :Jli ilp 4)1 4)1 JLP *y OUIp *y 

j* 4)' ^11 : Jü IpG> 


FATHUL BAARI — 273 


2164. Dari Abu Utsman, dari Abdullah RA, dia berkata, 
“Barangsiapa membeli hewan yang dibiarkan tidak diperah, maka 
hendaklah ia mengembalikan bersamanya satu sha’.” Dia juga berkata, 
“Nabi SAW melarang menyongsong jual-beli.” 


aWI J J** J <Uil j ytS’ Aüi -UP ( jP 

^iLjt \’yüj Yj Ja*> gj Sl 

W 


2165. Dari Nafi\ dari Abdullah bin Ümar RA bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “ Janganlah sebagian kalian membeli sesuatu yang 
dibeli oi eh sebagian yang lain, elan jangan kalian menyongsong 
barang dagangan hingga sampai ke pasar." 


Keterangan Hadits : 

{Bab larangan menyongsong rombongan pedagang dari dusun. 
Sesungguhnya jual-belinya tertolak karena pelakunya berbuat maksiat 
dan berdosa bila mengetahui larangannya. Ini adalah tipu muslihat 
dalam jual-beli, dan tipu muslihat tidak diperbolehkan). Imam 
Bukhari menegaskan bahwa sesungguhnya jual-beli tersebut tertolak, 
karena larangan terhadap sesuatu menunjukkan rusaknya hai itu. Akan 
tetapi, kaidah ini menurut para peneliti berlaku pada saat larangan 
tersebut berkaitan langsung dengan perkara yang dilarang, bukan 
berkaitan dengan sesuatu yang berada di luar dzatnya. Dengan 
demikian, jual-beli di atas adalah sah dan diberikan hak khiyar 
berdasarkan syarat-syarat yang akan disebutkan. Adapun pelakunya 
melakukan maksiat atau perbuatan dosa serta alasan bahwa ini adalah 
tipu muslihat merupakan pemyataan yang benar. Namun semua itu 
tidak berkonsekuensi bahwa jual-beli tertolak, sebab larangan tidak 
berkaitan langsung dengan akad serta bukan karena tidak terpenuhinya 
salah satu rukun dan syarat-syaratnya. Bahkan, larangan itu semata- 


274 — FATHUL BAARI 




mata untuk menghindarkan mudharat (dampak buruk) bagi orang- 
orang dusun yang datang membawa barang dagangan. 

Pandangan yang menyatakan bahwa jual-beli tersebut tidak sah 
telah menjadi pendapat sebagian ulama madzhab Maliki dan sebagian 
ulama madzhab Hanbali. Mungkin dipahami maksud perkataan Imam 
Bukhari bahwa jual-beli tertolak, yakni apabila penjual memilih 
membatalkan jual-beli, sehingga tidak menyalahi pendapat yang kuat 
dalam masalah ini. 


Sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Al Ismaili. Dia 
menyatakan adanya kontradiksi dengan jual-beli hewan yang di- 
tashriyah (hewan yang sengaja tidak diperah beberapa hari untuk 
mengelabui pembeli), dimana dalam jual-beli tersebut terdapat unsur 
penipuan. Meski demikian, jual-beli tersebut tidak dianggap batal. 
Begitu pula sikap Imam Bukhari yang membedakan antara orang kota 
yang menjual untuk orang dusun disertai upah dan tanpa upah. Dia 
pun memperkuat kritikannya dengan hadits Hakim bin Hizam pada 


jual-beli Khiyar, cjuU UsTj {Apabila keduanya 


berdusta dan menyembunyikan [cacat], maka dicabut berkah jual-beli 
keduanya). Dia berkomentar bahwa di sini nampak jual-beli keduanya 
tidak dianggap batal, meski terdapat unsur dusta dan 
menyembunyikan cacat. Kemudian telah disebutkan melalui sanad 
yang shahih bahwa apabila pemilik barang menjual barangnya kepada 
orang yang menyongsong, maka dia berhak membatalkan jual-beli 
tersebut apabila telah masuk ke pasar. Laiu, Ibnu Baththal 
menyebutkan hadits ini dari hadits Abu Hurairah. 


Ibnu Mundzir berkata, “Abu Hanifah memperbolehkan 
menyongsong pedagang dari dusun, sedangkan mayoritas ulama tidak 
menyukainya.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa keterangan yang terdapat 
dalam kitab-kitab madzhab Hanafi menyebutkan bahwa 
“menyongsong” tidak disukai pada dua keadaan; apabila memberi 


FATHUL BAARI — 275 


dampak negatif bagi penduduk kota itu, dan apabila harga barang 
belum diketahui pasti oleh orang-orang yang datang. 


Kemudian mereka berbeda pendapat. Imam SyafiM berkata, 
“Orang yang menyongsong pedagang dari dusun telah melakukan 
perbuatan buruk dan pemilik barang memiliki hak khiyar Dia 
berhujjah dengan hadits Ayyub dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, oi 


lil slSlÄb OU Al 

jjijl j\ (Sesungguhnya Nabi SAW melarang menyongsong orang- 


orang yang datang membawa barang dagangan. Apabila seseorang 
menyongsong mereka , maka temannya [pemilik barang] memiliki hak 
khiyar apabila mendatangi pasar). 


Aku (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut dinukil oleh Abu Daud 
dan At-Tirmidzi serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dari 
jalur Ayyub. Laiu Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Hisyam 


dari Ibnu Sirin dengan lafazh, lil* Ü* Süli 'Jaš t LikJi 


jüstkj ^3 'SjLS\ aallü (Janganlah kalian menyongsong orang-orang 


yang datang membawa barang dagangan. Barangsiapa 
menyongsongnya laiu membeli darinya, maka apabila pemilik barang 
itu mendatangi pasar dia memiliki hak khiyar ). 


Maksud “memiliki hak khiyar” adalah, dia berhak memilih 
antara membatalkan jual-beli atau meneruskannya apabila mendatangi 
pasar dan mengetahui harga barang tersebut di pasaran. Namun, 
apakah khiyar menjadi hak mutlak bagi pemilik barang atau dengan 
syarat terdapat unsur penipuan dalam transaksi itu? Dalam hai ini ada 
dua pendapat. Adapun pendapat yang paling benar adalah yang 
pertama, dimana ini merupakan pendapat ulama madzhab Hanbali. 

Secara zhahir, larangan tersebut adalah untuk kemaslahatan 
penjual, menghilangkan mudharat darinya, serta melindungi dari 
orang-orang yang hendak menipunya. Ibnu Mundzir berkata, “Imam 
Malik memahami bahwa tujuan larangan tersebut adalah untuk 
kemaslahatan orang-orang di pasar, bukan untuk kemaslahatan 


276 — FATHUL BAARI 




pemilik barang. Pandangan Imam Malik ini menjadi kecenderangan 
ulama-ulama Kufah serta Al Auza’i.” Dia juga berkata, “Namun, 
hadits di atas merupakan dalil yang mendukung pandangan Imam 
SyafTi, sebab hak khiyar itu diberikan kepada pemilik (penjual), 
bukan kepada pedagang di pasar.” 

Imam Malik berhujjah dengan hadits Ibnu Ümar yang tersebut di 
akhir bab, dan yang akan dijelaskan kemudian. Selanjutnya, Imam 
Bukhari menyebutkan empat hadits pada bab ini. Yang pertama adalah 
hadits Abu Hurairah. 

* x 

j* > (untuk menyongsong). Secara zhahir, ini merupakan 

larangan untuk “menyongsong” secara mutlak, baik dekat maupun 
jauh, dan bermaksud untuk membeli barang dari mereka atau tidak. 
Hai ini akan dijelaskan nanti. Adapun yang kedua, adalah hadits Ibnu 
Abbas. 

cfC* J>) (Aku bertanya kepada Ibnu Abbas). Demikian dia 

* 

menukil secara ringkas dan tidak disebutkan tentang menyongsong 
pedagang dari dusun. Seakan-akan dia mengisyaratkan 
—sebagaimana kebiasaannya— kepada pokok hadits. Telah 
disebutkan sebelum dua bab melalui jalur lain dari Ma'mar, yang pada 
bagian awalnya dikatakan, it Janganlah kalian menyongsong para 
pedagang yang datang dari dusun dengan menunggang kendaraan 
(rukbaan)." Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur 
lain dari Ma’mar. 

Pembahasan hadits kedua, yaitu hadits Ibnu Abbas, sama seperti 
pembahasan pada hadits Abu Hurairah. Adapun perkataan “dengan 
menunggang kendaraan” diucapkan dalam konteks yang umum, 
dimana orang-orang yang datang membawa bahan makanan dari 
pedusunan biasanya datang dengan rombongan dan menunggang 
kendaraan. Kalimat ini tidak memiliki makna implisit, bahkan apabila 
yang membawa makanan itu adalah rombongan yang berjalan käki, 
atau satu orang sambil menunggang kendaraan maupun berjalan käki, 
maka hukumnya tidak berbeda. 


FATHUL BAARI — 277 


Sedangkan kalimat “untuk melakukan jual-beli ” mencakup 
menjual kepada mereka dan membeli dari mereka. Dari sini dipahami 
pula bahwa larangan “menyongsong” disyaratkan adanya maksud 
melakukan jual-beli. Apabila seseorang menyongsong para pedagang 
dari pedusunan untuk memberi salam, atau keluar untuk keperluannya 
dan secara kebetulan bertemu mereka, laiu dia melakukan transaksi 
dengan mereka, apakah semua ini masuk dalam cakupan larangan 
tersebut? Dalam hai ini, ada beberapa kemungkinan. Barangsiapa 
melihat maknanya, maka tidak ada perbedaan dari segi hukum bagi 
persoalan-persoalan tersebut, dan ini merupakan pendapat paling 
benar dalam madzhab SyafTi. Laiu sebagian ulama madzhab SyafiM 
mensyaratkan bahwa larangan itu berlaku apabila orang yang 
“menyongsong” lebih dahulu meminta untuk melakukan transaksi 
kepada orang yang datang. Apabila orang yang datang membawa 
barang tersebut lebih dahulu menawarkan barangnya, laiu orang yang 
“menyongsong” membelinya, maka ini tidak masuk dalam cakupan 
larangan tersebut. 

Imam Al Haramain menyebutkan gambaran “menyongsong” 
yang diharamkan, yaitu apabila orang yang menyongsong berdusta 
dalam menyebut harga yang ada di pasaran, laiu dia membeli dari 
mereka di bawah harga pasaran. Sementara Al Mutawalli 
menyebutkan gambaran lain, yaitu orang yang menyongsong 
mengabarkan kepada mereka yang datang tentang besamya biaya 
yang harus mereka tanggung apabila membawa sendiri barang itu ke 
pasar. Abu Ishaq Asy-Syairazi menyebutkan gambaran yang lain pula, 
yaitu orang yang menyongsong memberitahukan bahwa barang yang 
mereka bawa tidaklah menguntungkan dengan maksud mengelabui 
mereka. 

Dari gambaran-gambaran ini dapat disimpulkan adanya hak 
khiyar bagi mereka yang mengalami hal-hal tersebut meski tidak ada 
penyongsongan. Akan tetapi, para ulama madzhab SyafTi 
menegaskan bahwa perbuatan orang kota yang mendustai pedagang 
dari dusun tidak menjadi sebab adanya hak khiyar bagi orang yang 


278 — FATHUL BAARI 



datang. Bahkan, hak khiyar dimilikinya apabila tampak unsur 
penipuan. Hai inilah yang dijadikan barometer dalam menetapkan ada 
dan tidaknya hak khiyar. 

Hadits ketiga, adalah hadits Ibnu Mas’ud, yang telah disebutkan 
saat membahas tentang hewan yang di-tashriyah. Adapun maksud 
penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, °Jz J&j 

(melarang menyongsong jual-beli). Lafazh ini membatasi cakupan 
larangan yang bersifat mutlak untuk menyongsong. Artinya, larangan 
“menyongsong” berlaku apabila dimaksudkan untuk melakukan 
transaksi jual-beli. 

Hadits keempat, adalah hadits Ibnu Ümar, yang akan disebutkan 
pada bab sesudahnya. Jalur periwayatan ketiga —sebagaimana 
tercantum pada bab berikutnya melalui jalur Ubaidillah dari Nafi’— 
menunjukkan bahwa meski para pedagang yang datang telah sampai 
di perbatasan pasar tetap tidak boleh disongsong, bahkan dibiarkan 
hingga masuk ke dalam pasar. Pandangan demikian menjadi pendapat 
Imam Ahmad, Ishaq dan Ibnu Mundzir serta selain mereka. Sementara 
sejumlah ulama madzhab SyafLi menegaskan bahwa batasan 
dinamakan menyongsong adalah saat belum memasuki negeri, baik 
telah sampai di pasar atau belum masuk. Dalam madzhab Maliki 
terdapat perbedaan yang sangat banyak berkenaan dengan batasan 
kategori “menyongsong”. 

'j, * ' ' 

i yäli (dan jangan kalian menyongsong barang 

dagangan). Sesungguhnya larangan mutlak untuk “menyongsong” 
mencakup jarak dekat maupun j auh, dan ini merupakan makna 
lahiriah pemyataan mutlak dalam madzhab Syafi’i. Adapun para 
ulama madzhab Maliki membatasinya dengan batasan tertentu, 
kemudian mereka berbeda tentangnya. Ada yang mengatakan satu mil, 
ada pula yang mengatakan dua farsakh, dan ada juga yang 
mengatakan dua hari, sementara sebagian lagi mengatakan sama 
seperti jarak seseorang diperbolehkan meringkas shalat, dan ini 


FATHUL BAARI — 279 




merupakan pendapat Ats-Tsauri. Adapun batasan awalnya akan 
dibahas pada bab berikut. 


72. Batas Akhir Menyongsong 


öCO J&z : Jü äi äi jp jjVi j* 

f SjL di jJL} 4^^ ^ vft«ä ^ 

.^lüaJl 



4^j J^Ul ( J[pl iJlä :Ät jlp J15 


2166. Dari Nafi\ dari Abdullah RA, dia berkata, “Kami biasa 
menyongsong para pedagang dari dusun dan membeli makanan dari 
mereka, maka Nabi SAW melarang kami untuk menjualnya kembali 
hingga ia sampai di pasar makanan.” 

Abu Abdullah berkata, “Ini terjadi di gerbang pasar, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits Ubaidillah.” 


t3jÄJl ^jipl ^UJaJl I yš '.Jl5 <UP ÄI ÄI XS- 

.a_yULi <dl50 


2167. Dari Ubaidillah, dia berkata: Nafi’ telah menceritakan 
kepadaku dari Abdullah RA, dia berkata, “Mereka biasa membeli 
makanan di gerbang pasar, laiu menjualnya di tempat membeli. Maka, 
Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjualnya di tempat 
membeli hingga mereka memindahkannya.” 


280 — FATHUL BAARI 



Keterangan Hadits : 

(Bab batas akhir menyongsong). Maksudnya, dan permulaannya. 
Pada pembahasan yang laiu telah disebutkan bahwa tidak ada batas 
akhir bagi mereka yang datang membawa barang dagangan. Adapun 
bagi yang menyongsong, maka Imam Bukhari mengisyaratkan —pada 
judul bab ini— bahwa batas awalnya adalah keluar dari lingkungan 
pasar, berdasarkan perkataan sahabat bahwa mereka biasa membeli 
makanan di gerbang pasar, laiu mereka menjual di tempat itu pula. 
Maka, Nabi SAW melarang mereka menjual di tempat membeli 
hingga mereka memindahkannya, tetapi beliau SAW tidak melarang 
mereka membeli di gerbang pasar. Hai ini menunjukkan bahwa 
menyongsong hingga di gerbang pasar merupakan perkara yang 
diperbolehkan. Apabila seseorang keluar dari lingkungan pasar, tetapi 
dia keluar dari tapal batas daerahu maka ulama madzhab SyafPi 
menegaskan bahwa dia tidak termasuk dalam larangan tersebut. 
Adapun batas permulaan “menyongsong” menurut mereka adalah 
keluar dari tapal batas daerah. 

Hikmah dari hai ini adalah apabila mereka telah memasuki kota 
atau daerah, maka kemungkinan mereka mengetahui harga pasaran 
dan dapat menetapkan harga yang pantas bagi barang yang mereka 
bawa. Apabila mereka tidak berbuat demikian, maka itu adalah 
kesalahan mereka sendiri. Adapun kemungkinan mereka mengetahui 
harga pasaran sebelum masuk ke dalam kota merupakan perkara yang 
jarang teijadi. 

Sedangkan pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki 
adalah menjadikan pasar sebagai barometer secara mutlak 
sebagaimana makna zhahir hadits, dan ini juga merupakan pendapat 
Imam Ahmad dan Ishaq. Dari Al-Laits dinukil pendapat yang 
menganggap makruh menyongsong pedagang dari dusun meski di 
jalan atau di depan pintu rumah, hingga barang itu masuk ke pasar. 

^ '-ü (ini terjadi di gerbang pasar). Maksudnya 
adalah hadits Juwairiyah dari Nafi’ dengan lafazh, oCS"^Ji Jtä uf 


FATHUL BAARI — 281 



fUkJl (Kami biasa menyongsong para pedagang dari 

dusun, laiu kami membeli makanan dari mereka). 

Imam Bukhari mengatakan bahwa hai itu dijelaskan oleh hadits 
Ubaidillah bin Ümar dari Nafi\ OyiuLiu \°yVs 

{Mereka biasa membeli makanan di gerbang pasar) 

Dengan pemyataan ini, Imam Bukhari bermaksud membantah 
orang yang menjadikan hadits tersebut sebagai dalil tentang bolehnya 
menyongsong para pedagang dari dusun, berdasarkan perkataan Ibnu 
Ümar RA, “Kärni biasa menyongsong para pedagang dari dusun 
(rukbaan)'\ Akan tetapi, hadits Ibnu Ümar tidak dapat dijadikan dalil 
untuk mendukung pendapat mereka, sebab maksudnya adalah mereka 
menyongsong di gerbang pasar, seperti disebutkan dalam riwayat 
Ubaidillah bin Ümar dari Nafi\ Sementara Imam Malik menyatakan 
dalam riwayatnya dari Nafi’, la*# J*- tjžir Sl j (dan 

janganlah kalian menyongsong barang hingga diturunkan di pasar). 

Semua ini menunjukkan bahwa “menyongsong” yang tidak 
dilarang hanyalah yang telah sampai ke pasar, karena sebagian dari 
hadits menafsirkan sebagian yang lain. Adapun Ath-Thahawi 
mengklaim adanya pertentangan pada kedua riwayat ini, laiu dia 
mengompromikan keduanya dengan cara memperhatikan ada atau 
tidak mudharat bagi para pemilik barang. Dia berkata, “Hadits tentang 
larangan menyongsong dipahami dalam konteks apabila terjadi 
mudharat (dampak negatif), sedangkan hadits yang memperbolehkan 
dipahami dalam konteks tidak adanya mudharat. Akan tetapi, cara 
yang ditempuh Imam Bukhari adalah lebih kuat.” 


282 — FATHUL BAARI 


73. Apabila Seseorang Membuat Syarat-syarat yang Tidak Halal 

pada Jual-Beli 


/- /• / A /■ / / 

9 . ✓ O » . ✓ 9/ ^ ^ / >> /' i . / Q s J 9 / 0 ^ 0 . 0 s" 

^«•b- :cJb l$^P AÜ) LS bj 4jOb ^jP OI 0Jjp Jp 

>Lr -^pU cvV fb J J (iljt Jj Jp Jal oJjIS" :cJUš öj^ 
lubüi .cJfc J iij^j ÜjLj cji liJipf 01 vüil Lb-I 0} :ciä 

^_a-Up oj-Iäs iI^JLp oJUi Ijjli cJlib L^JlaI ^J\ o jj^ 

dlb ji Jl :°oJUi Jb, iLj bb bl Jb ÄI 

✓ / X / / 

4-4 4)il Jb Ojõ ^ Ijjb Jp 

p_$J (4*b~“'j • Jbi jJbj 4~ip <&l Jb (_?4 biulp ^j~>-b 

4^1 44 ^1 j4j 4 4 ^jip t4*ü .jpt jj ibj tf.^4 
Jb-J Jb b jJu bt :Jli lj 4l jj ^l!' - U b*i ^-bll J Jbj 

fi ' ' ' ' ' ' 

^ j jj b> 4. oir b a\ ^ j bib o>4i 

/ / ** / ^ / / / y ** / / 

° f *>. 0 ^ ^ ^ f ^1 ^.•" * • »/ ^b x ,.b^ °.,^ ''n , *■ <"^^, 

C Jj jl 4Ül J? ^ J C Jo>-l <ÜJI £.Ua$ jž* Oo 0}j jj^u <&» 

✓ / 0 ✓ ✓ ✓ ✓ 

.J*f JJ ^ j bjij 


2168. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, 
dia berkata, “Barirah datang kepadaku dan berkata, ‘Aku membuat 
perjanjian dengan keluargaku (majikanku) untuk menebus diriku 
dengan beberapa uqiyah, setiap tahunnya 1 Uqiyah. Untuk itu, 
bantulah aku’. Aku berkata, ‘Apabila keluargamu (majikanmu) 
berkenan untuk aku bayarkan kepada mereka dan perwalianmu 
menjadi milikku, maka aku akan melakukannya’. Barirah pergi 
kepada keluarganya dan berkata kepada mereka, tetapi mereka enggan 
memenuhi tawaran itu. Barirah datang dari tempat mereka, sementara 
Rasulullah SAW sedang duduk. Barirah berkata, ‘Sesungguhnya aku 


FATHUL BAARI — 283 




telah menawarkan hai itu kepada mereka, tetapi mereka tidak mau 
kecuali perwalian menjadi milik mereka’. Nabi SAW mendengar dan 
Aisyah mengabarkan kepadanya, maka beliau SAW bersabda, 
‘Ambillah ia dan persyaratkan kepada mereka bahwa perwalian 
menjadi milik mereka , sesungguhnya perwalian itu menjadi milik 
orang yang memerdekakan'." Aisyah melakukannya, kemudian 
Rasulullah SAW berdiri di antara manusia laiu memuji Allah seraya 
menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda, ‘ Ämma ba’du... apa 
urusan beberapa laki-laki yang membuat syarat-syarat yang tidak ada 
dalam kitab Allah. Apa saja syarat yang tidak terdapat dalam kitab 
Allah , maka itu adalah batil meskipun seratus syarat. Ketetapan Allah 
lebih pantas, dan syarat Allah lebih kokoh. Sesungguhnya perwalian 
itu bagi orang yang memerdekakan.''’ 


Z 1 ' s * Ä f y / 0/ S ' s * S } 9 * ■/ 9 ✓ . , f ^ 9 ' 

4-iJlp jl y>s- jj JLP ^ j* dx JU js- 

jl lillal Jl Ai i Äj^Iä- jl oiljl 

)J :JUi iL} 4^ ÄI Äi ojrli .Ü täj 

' X / / / / 

. jif Gjü cGüi 


2165. Dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Ümar RA, 
sesungguhnya Aisyah [Ummul Mukminin] hendak membeli seorang 
budak wanita laiu dimerdekakannya. Namun, keluarga (majikan) 
budak tersebut berkata, “Kami menjualnya kepadamu dengan syarat 
perwalian tetap menjadi milik kami.” Aisyah menyebutkan perkara itu 
kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, “Hai itu tidaklah 
menghalangimu, karena sesungguhnya perwalian menjadi milik orang 
yang memerdekakan." 


284 — FATHUL BAARI 



Keterangan : 


(Bab apabila seseorang membuat syarat-syarat yang tidak halal 
pada jual-beli). Maksudnya, apakah jual-beli menjadi rusak karena 
syarat-syarat itu, ataukah tetap sah? Dalam bab ini disebutkan dua 
hadits, yakni hadits dari Aisyah dan Ibnu Ümar sehubungan dengan 
kisah Barirah. Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud menyatakan 
bahwa larangan terhadap sesuatu berkonsekuensi rusaknya perkara 
yang dilarang itu, maka benarlah pendapatnya bahwa larangan 
menyongsong para pedagang dari pedusunan menjadi sebab yang 
membolehkan jual-beli dibatalkan. Masalah ini akan dijelaskan secara 
mendetail pada pembahasan tentang syarat-syarat. 


74. Menjual (Barter) Kurma dengan Kurma 


<ulp *ul { jLp l *..$lP aJJI J s>£- ^ dJJb* ^jp 

Iflij fli bj b tflij f.U bj _jJb j-Jl :JlŠ 

.iii} iii Cj JJii 'JJl\J 


2170. Dari Malik bin Aus, dia mendengar Ümar RA 
meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, “ Gandum 
dengan gandum adalah riba kecuali secara tunai, sya ’ir dengan sya ’ir 
adalah riba kecuali secara tunai, kurma dengan kurma adalah riba 
kecuali secara tunai.'” 


75. Menjual (Barter) Anggur Kering dengan Anggur Kering dan 
Makanan dengan Makanan 


S S J 0 *. O* 0 S 

/ / / 



A ^ \ ' , j / ^ / ^0/ ^ 

aüI (J j***j 0! aü! j 


PATHUL BAARI — 285 


.*>ür 

2171. Dari Nafi’, dari Abdullah bin Ümar RA bahwasanya 
Rasulullah SAW melarang jual-beli muzabanah. Muzabanah adalah 
menjual (menukar) kurma basah dengan kurma kering dengan cara 
takaran, dan menjual (menukar) anggur kering dengan anggur basah 
dengan cara takaran. 


aIIp j' jO j^ ü* ü* 

/ 0 / S> ° i * j 0 s ' ' s } * s , ^ 

Sl j jl ^SjJl jl olj-Jlj : Jü .ol^Jl 

y s s /- » 

Oi J 


2172. Dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Ümar RA bahwasanya 
Nabi SAW melarang jual-beli muzabanah. Dia berkata, u Muzabanah 
adalah [seseorang] menjual buah berdasarkan takaran. Apabila lebih, 
maka itu untukku; dan apabila kurang, maka itu menjadi resiko 
bagiku.” 


• - tf ■» ' S \' ' **, f" * ti. *. ( .i J®.' ' ii- 

gji j Ajp aüI ^1*3 ü' OjL jj Ojj J 13 

j>«j 


2173. Dia (Ibnu Ümar) berkata bahwa Zaid bin Tsabit telah 
menceritakan kepadaku, “Sesungguhnya Nabi SAW memberi 
keringanan pada jual-beli ariyah dengan cara menaksimya.” 


Keterangan : 

(Bab menjual [barter] anggur kering dengan anggur kering dan 
makanan dengan makanan). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu 


286 — FATHUL BAARI 


Ümar tentang larangan jual-beli muzabanah melalui dua jalur 
periwayatan, yang akan diterangkan secara mendetail setelah lima 
bab. Jalur periwayatan kedua hadits Ibnu Ümar melalui Zaid bin 
Tsabit tentang jual-beli ariyah akan dijelaskan setelah tujuh bab. 

Pada judul bab ini, Imam Bukhari menyebutkan masalah 
menjual (barter) makanan dengan makanan, padahal dalam hadits 
yang dia sebutkan tidak ada keterangan tentang hai itu. Demikian pula 
tentang menjual (barter) anggur kering dengan anggur kering, 
sementara yang terdapat dalam hadits adalah menjual (barter) anggur 
kering dengan anggur basah. 

Al Ismaili berkata, “Barangkali Imam Bukhari menyimpulkan 
masalah tersebut dari sisi makna.” Laiu dia berkomentar, “Apabila 
hadits ini diberi judul bab ‘Menjual Kurma yang Masih di Pohon 
dengan Kurma Serupa yang telah Kering’, niscaya lebih tepat.” 

Akan tetapi, apa yang dia katakan tidak luput dari pembahasan 
Imam Bukhari, seperti yang akan disebutkan setelah enam bab. 
Adapun di tempat ini, sepertinya Imam Bukhari mengisyaratkan 
kepada keterangan yang tercantum pada sebagian jalur 
periwayatannya, yang menyebutkan tentang makanan. Keterangan 
yang dimaksud terdapat dalam riwayat Al-Laits dari Nafi’, seperti 
yang akan disebutkan. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits 
Ma’mar bin Abdullah, dari Nabi SAW, Ju* fUlali* ^*kJi (Makanan 

dengan makanan harus sama ukurannya). 


76. Menjual (Barter) Sya’ir dengan Sya’ir 


./ ' A. ^ o 2 o . • *✓ o ^ , o. ✓ 


* * 


J y* aHI Julp (jJ Äs»tÜ? '('Si 
y^d cÄjIäJI ^jA sSj ^ L$JL2j 


FATHUL BAARI — 287 


ts-lij {.U& ^!l Ijj tj.lij tli Ijj v_^*jJi .^-ii_} 

.iii} iii ^1 iTj ^J)b iili} iii y \Jj JA)1 '^iMj 


2174. Dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus, dia mengabarkan 
kepadanya bahwa sesungguhnya dia mencari penukar bagi 100 Dinar. 
Laiu Thalhah bin Ubaidillah memanggilku dan kami pun saling 
menawar, hingga akhimya dia mau menukar dariku. Dia mengambil 
emas laiu membola-balikkan di tangannya kemudian berkata, “Hingga 
datang penjaga perbendaharaanku dari Ghabah” Sementara Ümar 
mendengamya, maka dia berkata, “Demi Allah, janganlah engkau 
berpisah dengannya hingga engkau mengambil darinya!” Rasulullah 
SAW bersabda, “ Emas dengan emas adalah riba kecuali secara tunai, 
gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara tunai , sya’ir 
dengan sya'ir adalah riba kecuali secara tunai, dan kurma dengan 
kurma adalah riba kecuali secara tunai” 


Keterangan Hadits : 

{Bab menjual [barter] sya’ir dengan sya’ir ). Maksudnya, 
apakah hukumnya? 

13 ij\ (bahwasanya dia mencari penukar ), yakni mencari 

penukar berupa dirham untuk ditukar dengan emas miliknya. Hai ini 
dijelaskan oleh Al-Laits dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab dengan 



(Diriwayatkan dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dia berkata, “Aku 
datang seraya berkata, 'Siapakah yang mau menukar dirham?”). 

(kami pun saling menawar ). Maksudnya, kami 

berbincang-bincang dan saling menawar mengenai harga, seakan-akan 
masing-masing memberi kemudahan bagi yang lain. Sebagian 
mengatakan bahwa maksud kata “ raawadha ” di sini adalah saling 


288 — FATHUL BAARI 


menyebutkan sifat barang, yakni masing-masing menyebutkan sifat- 
sifat barang yang dimilikinya. 

^ , 0 f ^y 

4-Lšj L-ajJi i^Vi {Dia mengambil emas laiu membolak- 

* * % Q s * s * 

balikkannya). Dalam riwayat Ai-Laits disebutkan, d&r 'ij J Ui 

Uüj) dilia*» Uiali 1 - (Thalhah berkata, “Nanti apabila pelayan kami 

datang, maka kami akan memberikan perakmu kepadamu. ”). Saya 
tidak menemukan keterangan tentang nama pelayan yang dimaksud 
oleh Thalhah. 

iuUJt j* (dari Ghabah). Keterangan mengenai tempat ini akan 

disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang j ihad sehubungan 
dengan kisah warisan Zubair bin Awwam. Sedangkan Thalhah 
memiliki harta di tempat itu berupa kurma dan yang lainnya. 
Keterangan ini telah disinyalir oleh Ibnu Abdil Barr. 

Ha ii-ti Jkr- (hingga engkau mengambil darinya), yakni 

pengganti dari emas. Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, illkü iii} 



Sungguh engkau memberikannya sekarang atau engkau 
mengembalikan kepadanya emas miliknya, kurena sesungguhnya 
Rasulullah SA Wbersabda...). Laiu, disebutkan hadits selengkapnya. 

Uj jjjlb L-iil' (emas [ditukar] dengan perak adalah riba). Ibnu 

Abdil Barr berkata, “Tidak ada perbedaan riwayat yang dinukil dari 
Imam Malik mengenai hai itu. Sementara riwayat itu telah dinukil 
darinya oleh para pakar hadits hingga diriwayatkan oleh Yahya bin 
Abi Katsir dari Al Auza’i, dari Malik, dan diriwayatkan pula oleh 
Ma’mar, Al-Laits serta selain keduanya. Demikian pula diriwayatkan 
oleh para pakar hadits dari Ibnu Uyainah. Sementara itu. Abu Nu’aim 
menyalahi para perawi lainnya, dimana dia menukil dari Imam Malik 
dengan lafazh, v_JkJüU «.Juh {Emas dengan emas). Demikian Ibnu 

Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri. 


FATHUL BAARI — 289 


tU *j|i (kecuali secara tunai). Ibnu Atsir mengatakan bahwa 
maksud makna lafazh adalah, setiap salah satu pihak yang 

melakukan jual-beli mengatakan “Ambillah”, laiu dia memberikan apa 

* 

yang ada di tangannya (barang miliknya). Sama seperti hadits lain, *i! 

ju 'lu (Kecuali dari tangan ke tangan ), yakni diserahterimakan 
* * 

langsung di tempat transaksi. 

Sebagian lagi mengatakan bahwa makna lafazh tersebut adalah 
“ambil” dan “berikan”. Lafazh ini dijadikan dalil disyaratkannya 
serah-terima saat jual-beli (barter) emas dan perak. Ini merupakan 
pendapat Abu Hanifah dan Imam Syaffi. Sementara dari Imam Malik 
tidak memperbolehkan jual-beli (barter) emas dan perak kecuali 
diserahterimakan di tempat transaksi. Apabila keduanya berpindah 
dari tempat itu ke tempat lain, maka serah-terimanya tidak sah. 
Madzhab Imam Malik juga tidak memperbolehkan mengakhirkan 
serah-terima saat jual-beli (barter) emas dan perak, baik penjual dan 
pembeli masih berada di tempat transaksi atau telah berpisah. Dia 
memahami perkataan Ümar iijl* *sl (hendaknya tidak berpisah 

dengannya), maksudnya menyegerakan serah-terima, hingga apabila 
seseorang yang menjual (barter) emas dan perak mengakhirkan serah- 
terima sampai dia pergi ke dalam tokonya untuk membuka petinya 
[misalnya], maka serah-terima tidak sah. 

jJU j2\ (gandum dengan gandum). Riwayat ini dijadikan dalil 

bahwa “ burr ” dan “ sya’ir ” merupakan dua jenis makanan yang 
berbeda (meski keduanya adalah nama gandum) seperti pendapat 
mayoritas ulama. Akan tetapi, Imam Malik, Al-Laits dan Al Auza’i 
mengatakan bahwa keduanya adalah satu jenis. 


Pelaiaran vang dapat diambil 

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa hadits ini mengandung 
beberapa pelajaran berharga, di antaranya; 


290 — FATHUL BAARI 



1. Orang yang terpandang boleh melakukan jual-beli untuk 
memenuhi kebutuhannya meski dia memiliki pembantu yang 
dapat melakukannya. 

2. Melakukan tawar-menawar saat jual-beli, berunding dan 
memeriksa barang yang akan dibeli untuk menghindari 
penipuan. 

3. Sebagian ilmu terkadang tidak diketahui oleh orang yang 
terkemuka hingga orang lain mengatakan/memberitahukan 
kepadanya. 

4. Seorang imam (pemimpin) apabila melihat atau mendengar 
suatu perkara yang tidak diperbolehkan, maka dia harus 
melarangnya dan memberi petunjuk kepada yang benar. 

5. Orang yang berfatwa tentang suatu hukum, maka sangat baik 
bila disertai dalil. 

6. Hendaknya seorang pemimpin memperhatikan keadaan 
rakyatnya serta memberi perhatian terhadap kemaslahatan 
mereka. 

7. Bersumpah untuk mengukuhkan berita. 

8. Berhujjah dengan khabar ahad. 

9. Berhujjah kepada orang yang menyalahi salah satu hukum dalam 
kitab Allah atau hadits Rasulullah. 

10. Mengakhirkan serah-terima tidak diperkenankan dalam menjual 
(barter) emas dan perak. Apabila jual-beli ini tidak 
diperbolehkan untuk diakhirkan, sementara ukuran keduanya 
tidak mesti sama, maka tentu mengakhirkan serah-terima lebih 
tidak diperbolehkan dalam hai menjual (barter) emas dengan 
emas, demikian pula perak dengan perak. Maksudnya, apabila 
riwayat Ibnu Ishaq serta perawi lainnya tidak terbukti akurat, 
maka dalil persoalan itu disimpulkan dari makna implisit. Ibnu 
Abdul Barr dan ulama lainnya telah menukil kesepakatan 
mengenai hukum ini, yakni persamaan dalam hai larangan antara 


FATHÜL BAARI — 291 


menjual emas dengan emas dan menjual emas dengan perak. 
Kesepakatan ini telah cukup sebagai dalil sehingga tidak 
membutuhkan qiyas [analogi] lagi. 


77. Menjual (Barter) Emas dengan Emas 


•" * ^ * * '* '. " '. ^ y */* ✓ ž e / o i . o*- Q s 

J15 :<UP ÄI ä^Sy Jl5 :J15 SjSy ^1 yi -V- J* 

{.I c-ft-lllj l_.ft.ll' \ jjc-J ;^JL«j aJlp aJ)' ^L/s ab' j 

Ä. , ^äl l • Ä.^äSl) t_AJJ' Nj CaäIU Cail 'j ts-' 

z / / ^ ^ ^ ^ " ' * ' 

. / 


.lai UT 


2175. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia berkata: Abu 
Bakrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 4 Janganlah kalian 
menjual (menukar) emas dengan emas kecuali dalam ukuran yang 
sama, perak dengan perak kecuali dalam ukuran yang sama, dan 
juallah emas dengan perak serta perak dengan emas sebagaimana 
kalian inginkan .” 


Keterangan Hadits : 

(Bab menjual [barter] emas dengan emas). Hukum persoalan ini 
telah disebutkan pada bab sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkan 
hadits Abu Bakrah, laiu menyebutkannya kembali setelah tiga bab 
melalui jalur lain dari Yahya bin Abu Ishaq, dan semua perawinya 
berasal dari Basrah. 


Adapun hukum menjual (barter) emas dan perak disimpulkan 
dari lafazh, l£f Üjail'j Äailb \'yL>j (dan juallah emas 

' , / a / / / * 


dengan perak serta perak dengan emas sebagaimana kalian 
inginkan). Dalam riwayat lain disebutkan, äJoilb j' 


292 — FATHUL BAARI 


üi$ (Dan kami diperintahkan untuk melakukan jual-beli emas 

dengan perak sebagaimana kami inginkan ). Masalah ini akan dibahas 
lebih lanjut. 


78. Menjual (Barter) Perak dengan Perak 


s & s \ 

" 4 •"f . f | ^ * < * ' ' * > 0 * Os 0 v' * Qs 0 | * 9 ✓ 

LI ijt v.^., g , ic - aü i y. <üll P ^jP aW' -Lp y Ju» yS' 

& * / / / ^ ^ y 

vii 'fLj 4^ ii iui ^ üil jL 

^ / * * /> ✓ /■ x- 

A , i‘ > ^ ° ^ . *.' i ■ I, - f tv i, , tv, 

ÄU* uy*j 1 jP c^-Ajl Üj& U jLjum UI L> tjLii j*S* y Aili JuP 

' ' - * ^ 

*',o**tv* .vi. , \ ' ** *' 

Aül J y*j C-*. • *—^3 ^ 4_1Lp 

" " / ' * ' * ^ 

✓ 0 SS ° 45 J, tf ^ A, 55 

Jjjjii? <3<*-—Ä-üL< < äJJI :JjÄ; <JLp aüI 21,^ 


0 «*0 
. JIaj 

ä? X ✓ ^ 


2176. Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Ümar RA 
bahwasanya Abu Sa’id Al Khudri menceritakan kepadanya satu 
hadits seperti itu dari Rasulullah SAW. Laiu Abdullah bin Ümar 
bertemu dengannya, maka dia berkata, “Wahai Abu Sa’id! Apakah 
yang engkau ceritakan dari Rasulullah SAW?” Abu Sa’id berkata, 
“Sehubungan dengar pertukaran, aku mendengar beliau bersabda, 
‘Emas dengan emas dalam ukuran yang sama, dan perak dengan 
perak dalam ukuran yang sama pula 


4ll Aili 0' <up <üil JLxl» ^1 °J& ^ilj ^p 

IjÄiJ *^* Nj *«-—A-iib i^-äJÜI I yu. J :Jli j <ÜLp 


FATHUL BAARI — 293 





0 * 0 & 


yLŠJ Yj *^l cijjJl lj*~i *}/j { J^' lgwä*J 

0 S * / X / / / /• / ^ 

I / 1^1* i ' 9 . 0 / 0 . | /• 0 ^ ./ ./ / f » / 

Jä-Uj LjLp l$J> I^ä_J J(j <j/2ju L^ääj 


2177. Dari Nafi’, dari Abu Sa’id Al Khudri RA bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menjual (menukar) 
emas dengan emas melainkan dengan ukuran yang sama, dan jangan 
kalian jadikan salah satunya lebih banyak daripada yang lainnya. 
Jangan pula kalian menjual (menukar) perak dengan perak melainkan 
dengan ukuran yang sama , dan jangan kalian jadikan salah satunya 
lebih banyak daripada yang lainnya, dan jangan kalian menjual 
(barter) sementara salah satunya ada dan yang lain lagi tidak ada 


Keterangan Hadits : 


, » / Il > I ^ I, 9 / ^ ^ . s * * * % t ^ , 1 / « / 

Ji* 4 jJL ju*> UI Ül U^Ip j** 4&1 JLP J* 

tjJül iJLi U jLiuj Ui \j : Jü3 'jtš- iii X,* <läÜ lL»j <u1p ÄI iil j* 
Jj-jj c Lm :*J>j«oll ^ juu» Jläi Jj«*>j d-»Übti 

> % * y A, 8 > s 

Jj* <C1 p Äi ÄI (dari Abdullah bin Ümar RA bahwasanya Abu 


Sa 'id Al Khudri menceritakan kepadanya satu hadits seperti itu dari 
Rasulullah SA W. Laiu Abdullah bin Ümar bertemu dengannya, maka 
dia berkata, “Wahai Abu Sa 'id! Apakah yang akan engkau ceritakan 
dari Rasulullah SAW?” Abu Sa'id berkata, “Sehubungan dengar 
pertukaran, aku mendengar beliau bersabda...."), laiu disebutkan 
hadits selengkapnya. Demikian Imam Bukhari menyebutkannya 
secara ringkas disertai taqdim (mendahulukan kalimat yang 
seharusnya lebih akhir) dan ta'khir (mengakhirkan kalimat yang 
seharusnya disebutkan lebih dahulu). 


Al Ismaili meriwayatkan melalui dua jalur dari Ya’qub bin 

# * 

Ibrahim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh, Ui iii 
jü*. J*>Ji J jJLj 4 » äi JL* äi "jt- >p dJjb- jiu 

y} (Sesungguhnya Abu Sa’id menceritakan kepadanya hadits 


294 — FATHUL BAARI 



yang sama seperti hadits Ümar RA dari Rasulullah SAW tentang 
pertukaran. Maka Abu Sa’id berkata...). Berdasarkan riwayat ini, 
maka tampaklah makna perkataannya, “Sama seperti itii”. Yakni, 
sama seperti hadits Ümar. Maksudnya, hadits Ümar yang telah 
disebutkan tentang kisah Thalhah bin Ubaidillah. Al Karmani 
memaksakan diri dengan mengatakan bahwa makna redaksi “sama 
seperti itu ”, yakni sama seperti hadits Abu Bakrah tentang kewajiban 
menyamakan ukuran. Apabila dia sempat mendapatkan riwayat Al 
Ismaili, niscaya tidak akan melenceng darinya. 


Adapun lafazh yfi- jj & xi iläli 


(Abdullah bin ümar bertemu 


dengannya), yakni setelah dia mendengar hadits dari mereka, maka 
Abdullah ingin mengukuhkan kebenarannya. Sementara itu, dalam 
hadits disebutkan kisah antara Abu Sa’id bersama Ibnu Ümar, yaitu 
kisah di atas. Begitu pula teijadi antara Abu Sa’id bersama Ibnu 
Abbas seperti yang akan disebutkan pada bab berikutnya. Adapun 
kisahnya bersama Ibnu Ümar telah dinukil Imam Bukhari melalui 
jalur Salim. Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Al-Laits 

/ * * it ^ ^ / * 

dari Nafi’ dengan lafazh, Ui oi ^ °j* Jirj i) Jiš fii 'j>\ 0] 

\j\j 4ttt xi Jlš ipHj Up 4#l 4ttl Jj-jj je- iJü jiU jJLpxJi 

4#l OI jJu Oijf 01 : Jtž# jJbül XjL> ^Ji õllilj 

• # • » O O * \ 0 

(ijjlu õj^ll je- Qi äi ALp (Sesungguhnya 


seorang laki-laki dari suku Al-Laits berkata kepada Ibnu Ümar, 
“Sesungguhnya Abu Sa ’id Al Khudri menukil hai ini dari Rasulullah 
SAW. ” Nafi’ berkata, “Abdullah pergi, sedang aku bersamanya dan 
Al-Laits hingga kami masuk kepada Abu Sa’id Al Khudri. Dia 
berkata, ‘Sesungguhnya orang ini telah mengabarkan kepadaku 
bahwa engkau menceritakan dari Rasulullah SAW bahwa beliau 
melarang melakukan jual-beli perak dengan perak kecuali ukurannya 
sama..:r ). 


Abu Sa’id mengisyaratkan dengan kedua jarinya kepada kedua 
matanya serta kedua telunjuknya seraya berkata, lg£i 


FATHUL BAARI — 295 



Ji«j i3jjlu ijjjh tja-j - J j*i <#' **' J y* J cS^šl 


{kedua mataku melihat dan kedua telingaku mendengar Rasulullah 
SA IV bersabda, “Janganlah kalian menjual [barter] perak dengan 
perak kecuali ukurannya sama. ”)• 


Dalam riwayat Imam Musliin melalui jalur Abu Nadhrah 
sehubungan dengan kisah Ibnu Ümar bersama Abu Sa’id disebutkan 
bahwa Ibnu Ümar melarang hai itu setelah sebelumnya mengeluarkan 
fatwa yang memperbolehkannya, berdasarkan apa yang diceritakan 
kepadanya oleh Abu Sa’id berupa larangan dari Nabi SAW. Adapun 
kisah Abu Sa’id bersama Ibnu Abbas akan saya sebutkan pada bab 
berikutnya. 

yr& 0^ ^ Slj (dan jangan kalian menjual [barter] 

* ' ' ' - - 

sementara salah satunya ada dan yang lain tidak ada). Maksud “ tidak 
ada ” lebih luas daripada sekadar diakhirkan, bahkan ia juga mencakup 
sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi; baik diserahkan segera 
atau kemudian. 


Ibnu Baththal berkata, “Pada hadits ini terdapat dalil yang 
mendukung pendapat Imam Syafi’i bahwa apabila si A berutang 
sejumlah dirham pada si B, laiu si B berutang sejumlah dinar pada si 
A, maka si A tidak dapat melunasi utangnya dengan cara tidak 
menagih si B, demikian pula sebaliknya, karena yang demikian itu 
termasuk menjual (barter) emas dan perak dengan sistem utang. 
Apabila tidak diperbolehkan menjual (barter), sementara salah satunya 
ada dan yang satunya tidak ada, maka tentu lebih tidak diperbolehkan 
lagi melakukan transaksi (barter) yang kedua-duanya tidak ada. 


Adapun hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan 
dari Ibnu Ümar adalah, dia berkata, ciT 

dJüi jt- aIjLp 4 Š 1 äui Jj cJCj 4 jjuaJi jjJu 

^ t * O * * * * % ' s s s 

Üyjä ^Jj iJy OlT te] [y\j : Jtž» (Aku biasa berdagang 


unta di Baqi aku menjual dengan dinar dan aku membelinya dengan 
dirham , dan aku menjual dengan dirham dan membeli dengan dinar. 


296 — FATHUL BAARI 




Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hai itu, maka beliau 
bersabda , "Tidak mengapa apabila sesuai harga pasaran saat itu dan 
tidak berpisah sementara di antara kalian berdua masih ada sangkut 
paut. ”). 

Sesungguhnya hadits ini tidak masuk kategori menjual (barter) 
emas dan perak melalui sistem utang, sebab larangan mengambil 
dirham sebagai harga dinar tidak dimaksudkan mengakhirkan 
pertukaran. Demikian menurut Ibnu Baththal. 

Kalimat “dengan ukuran yang sama ” membantah kaidah jual- 
beli Ll mud ajwah ”, yaitu seseorang menjual (menukar) satu mud kurma 
ajwah bersama 1 Dinar dengan 2 Dinar (misalnya). Larangan lebih 
tegas lagi tentang perbuatan itu terdapat dalam hadits Fadhalah bin 
Ubaid yang dikutip oleh Imam Muslim mengenai larangan jual-beli 
kalung yang ada unsur emas pada mata rantainya hingga mata rantai 
itu dipisahkan. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, cõj Ui) 

U# j-*i JY- V : J Ui 4 i (Hanya saja yang aku maksudkan adalah 

batu, maka beliau mengatakan, “Tidak, hingga engkau membedakan 
antara keduanya. ”). 


79. Menjual (Barter) Dinar dengan Dinar Tidak Secara Tunai 


Os J 3. 


} & % S /Q * * . Ä5 j t.y I ''f • f i / J 0 % 9 * ^0 f » 

<jl o Ob£eJWS> UI Ü> jOO JjJ J y>£- ^Ju £cj J>r yf- 

'liõji ^ ih ^ ii 4 ^ 

.aJIJ y\ J lad .Jjjij ^1 JlŠ IaJ cJLÄS 

# ' fi ' ' ' 

AjJsr-J jt jju-J <oip Aüt Jr 4 icJLÜ 

jx,} 4* & jk Ät J4 j j&f cjjsi ^ aü jr : ju 


FATHUL BAARI — 297 



J N! V :JU fLj <£ ÄI Ju 'of cc' ^ 

✓ y. 

.Äi—Di 


2178-2179. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar telah 
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Shalih Az-Zayyat mengabarkan 
kepadanya, sesungguhnya ia mendengar Abu Sa’id Al Khudri RA 
berkata, “Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham.” Aku berkata 
kepadanya, “Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak mengatakannya.” Abu 
Sa’id berkata, “Aku bertanya kepadanya dengan mengatakan, 
‘Apakah engkau mendengar dari Nabi SAW atau engkau dapatkan 
dalam kitab Allah?” Dia berkata, “Semua itu tidak aku katakan —-dan 
kalian lebih mengetahui tentang Rasulullah SAW daripada aku— akan 
tetapi Usamah telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW 
bersabda, ''Tidak ada riba kecualipada jual-beli tidak tunai 


Keterangan Hadits : 


jGjJu jUjjJi : Jji Cš- «bt ) cSjAäJi jüu Ui 


(Dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, “Dinar dengan dinar, 
dirham dengan dirham."). Demikian yang tercantum pada jalur 
periwayatan ini. Sementara Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur 

• *9 

Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar seraya ditambahkan, atj j* <. Ju* Vt* 

* * ' ' 

lüi alijl ji (Sama ukurannya. Barangsiapa melebihkan atau minta 


dilebihkan, maha dia telah melakukan riba). 

* ' ' * * 

Jjši illi JT ( semua itu tidak aku katakan). Kalimat ini mirip 
dengan sabda Nabi SAW kepada Dzulyadain, jSy p illi JT ( Semua 

itu tidaklah terjadi). Yang dinafikan adalah keseluruhannya. 
Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, üU-f ^ 


Jirj jp üll ^ aiõirj 'ij <*1 JU* 5 <&* Sj~*j (Dia berkata, 

“Aku belum mendengarnya dari Rasulullah SAW dan tidak pula 
mendapatkannya dalam kitab Allah Azza wa Jalla. ”). 


7G« 


298 — FATHUL BAARI 


Imam Muslim juga mengutip melalui jalur Atha', -UUi bl oi 
j?' (Sesungguhnya Abu Sa'id beriemu Ibnu Abbas). Laiu 
disebutkan seperti di atas, seraya dikatakan. Ui cj^äi dJJi JT :Jtfi 
i ujIsT uij jjpi j^U 4ii J jlij (Dia berkata, “Semua itu tidak 


aku katakan. Adapun Rasulullah, kalian lebih mengetahui tentangnya. 
Sedangkan kitab Allah, maka aku tidak mengetahuinya."). Yakni, aku 
tidak mengetahui hukum ini ada di dalamnya. 


Hanya saja Ibnu Abbas mengatakan kepada Abu Sa’id, (U*' 

J* 4U ■*»' <&' Sy*y. (Kalian lebih tahu tentang Rasulullah 

SAW daripada aku), karena Abu Sa’id dan sahabat yang setara 
dengannya lebih senior daripada Ibnu Abbas, serta lebih banyak 
menyertai Nabi SAW. Dalam penyajian riwayat ini, terdapat dalil 
bahwa Abu Sa’id dan Ibnu Abbas sepakat bahwa hukum-hukum syar’i 
tidak diambil kecuali dari Kitab Allah (Al Qur'an) dan Sunnah. 

.Äu-dl j *i! bj S (tidak ada riba kecuali pada jual-beli tidak 

tunai). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Jt j \fj\ ( Riba 

hanya pada jual-beli tidak tunai [yang diakhirkan]). Masih dalam 
riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidillah bin Abi Yazid dari Atha', 
semuanya dari Ibnu Abbas, 4lJji J b^Ji tjt {Hanya saja riba pada 

y y " ✓ x 

jual-beli yang tidak tunai). Dalam riwayat Atha' ditambahkan. Uil Sl' 
k y' (Ketahuilah sesungguhnya riba...). Dalam riwayat Thawus dari 
Ibnu Abbas disebutkan dengan tambahan, jU 'õu Olf Uõi bj S {Tidak 

* y y y 

ada riba pada sesuatu yang diserahkan dari tangan ke tangan 
[tunai]). 


Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Nadhrah, dia 
berkata, /Ji Si :Jtf :cÜ ?ju \’J :JbÜ J>Jd\ J. J\ cJt 

yi aJi c-Jõi- lii JJ j' :Jläi juU bl {Aku bertanya 

- - ' - * * * ^ 

kepada Ibnu Abbas tentang menjual [barter] emas dan perak [dan 


FATHUL BAARI — 299 


sebaliknyaj, maka dia berkata, “Apakah dari tangan ke tangan 
(tunai)?” Aku berkata , “Benar. ” Dia berkata, “Tidak mengapa. ” Aku 
mengabarkan hai itu kepada Abu Sa’id, maka dia berkata, Apakah 
benar dia berkata demikian? Sesungguhnya kami akan menulis 
kepadanya agar tidak memberi fatwa kepada kalian. ”). 


Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu 
Nadhrah, opüI Jü iCJj <u dy_ ^ di jp jds- 'j >)j yj- 'J>) 

dib d>°jd JU t bj iij li : Jlii jp i3Li ddd (/l&w bertanya 


kepada lbnu Ümar dan Ibnu Abbas mengenai menjual [barter] emas 
dan perak [dan sebaliknya], maka keduanya berpendapat bahwa hai 
itu tidak mengapa. Kemudian aku duduk di sisi Abu Sa’id dan 
menanyakan kepadanya tentang itu, maka dia berkata, “Apa-apa 
yang lebih, maka ia adalah riba. ” Aku mengingkarinya karena 
pendapat keduanya). Laiu disebutkan hadits selengkapnya dan dia 
berkata, “Abu Ash-Shahba telah menceritakan kepadaku bahwa dia 
bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hai itu saat di Makkah dan dia 


tidak menyukainya.” 


Menjual (barter) emas dan perak dan sebaliknya memiliki dua 
syarat: Pertama , tidak boleh diakhirkan (harus tunai) meski jenisnya 
sama atau berbeda. Perkara ini telah disepakati seluruh ulama. Kedua , 
tidak boleh dilebihkan salah satu yang dipertukarkan apabila satu 
jenis, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ibnu Ümar 
menyelisihi pendapat ini, tetapi kemudian dia meralat pendapatnya. 
Begitu pula dengan Ibnu Abbas. Tetapi teijadi perbedaan pendapat, 
apakah dia meralat pendapatnya atau tidak. 

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Hayyan Al Adawi, bi c-JU 


lill il» ülSf li 9 jlp j* illi j ll»li <b iSji Sl ^/IjP j i' älS” :JlŽŠ di j-a!' jP 

, XX X X * " ' * 

jud , Vi aIõÜ l£h Uil OlSTj tJU illi Jd> (Aku bertanya 

. . . * . , X X X x 

* ' * * * " ' 9 


kepada Abu Mijlaz tentang menjual [barterj emas dan perak, maka 
dia berkata, “Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak mengapa selama 
hidupnya apabila yang dipertukarkan itu ada dan diserahkan dari 


300 — FATHUL BAARI 



tangan ke tarigem [tunai]. Dia biasa mengatakan bahwa riba itu ada 
pada jual-beli yang tidak tunai. Laiu dia bertemu Abu Sa'id... ”) la 
menyebutkan kisah dan hadits selengkapnya, yang mana di dalamnya 
disebutkan, c-äiJb LJfcJülj äJal^Jb j!U5b 

t«ÜJ t lJ jiij 4)ll ^ JlÄi (.Uj Jlj l ytä iji*j *Ai» -Lj IJj A.rtfllb 

' ' / * ■ ' ^ ' 0 ' - ' ' 

Jfi\ J-Ü ü lS ^j (Kurma dengan kurma, hinthah [salah satu jenis 


gandum] dengan hinthah, sya’ir dengan sya’ir, emas dengan emas, 
dan perak dengan perak dari tangan ke tangan [tunai] serta sama 
ukurannya. Barangsiapa melebihkan, maka itu adalah riba. Ibnu 
Abbas berkata, “Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat 
kepada-Nya. ” Setelah itu, dia melarang keras praktik demikian). 


Para ulama sepakat bahwa hadits Usamah adalah shahih. 
Namun, mereka berbeda dalam mengompromikan antara hadits ini 
dengan hadits Abu Sa’id. Sebagian mengatakan bahwa hadits Usamah 
telah dihapus hukumnya ( mansukh ). Akan tetapi, pemyataan 
dihapusnya suatu hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan 
kemungkinan. Sebagian lagi mengatakan bahwa makna u Tidak ada 
Riba ” adalah riba yang sangat keras pengharamannya, dimana 
pelakunya diancam dengan siksa yang pedih. Hai ini seperti perkataan 
orang Arab “Tidak ada orang yang berilmu di negeri ini selain Zaid” 
padahal di tempat itu terdapat para ulama selainnya. Bahkan, yang 
dimaksudkan adalah penafian kesempumaannya. Di samping itu, 
penafian pengharaman riba Fadhl (melebihkan salah satu yang 
dipertukarkan) hanya dipahami dari makna implisit, sehingga hadits 
Abu Sa’id harus lebih dikedepankan, karena hukum yang ada di 
dalamnya disimpulkan langsung dari teks hadits. Laiu hadits Usamah 
dipahami dalam konteks riba yang terbesar, sama seperti terdahulu. 

Ath-Thabari berkata, “Makna hadits Usamah ‘ Tidak ada riba 
kecuali pada jual-beli yang tidak tunai’, yakni apabila teijadi 
perbedaan jenis barang yang dipertukarkan, dan melebihkan salah satu 
barang meskipun sejenis termasuk riba meski dilakukan seeara tunai. 


FATHUL BAARI — 301 



Pengertian ini ditempuh untuk memadukan antara hadits Usamah 
dengan hadits Abu Sa'id.” 


Catatan 


Dalam naskah Ash-Shaghani di tempat ini tercantum, “Abu 

* • * • - • ' •' * » • 

Abdillah berkata —yakni Imam Bukhari— '.Jj* j 

* ' ' 

ij k_JüJl j Üalp idi j *!|J t»j Sl 

2uL-i <0 'Jj *ij .u tju (Aku mendengar Sulaiman bin Harb berkata, 


“Tidak ada riba kecuali pada jual-beli yang tidak tunai, yang 
demikian itu menurut kami berlaku pada jual-beli [barter] emas 
dengan perak, hinthah dengan sya ’ir dengan dilebihkan salah 
satunya; dan tidak mengapa apabila dilakukan secara tunai, tetapi 
tidak ada kebaikan padanya apabila diakhirkan [tidak tunai]. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, hai ini selaras... 6 dan pada kisah Abu 
Sa’id bersama Ibnu Ümar serta Ibnu Abbas terdapat keterangan bahwa 
orang yang berilmu dapat berdiskusi dengan orang yang berilmu, 
salah satunya boleh menyetujui pendapat yang lain sehingga mereka 
meninggalkan perbedaan dan kembali kepada persamaan pendapat, 
dan dalam diskusi ini masing-masing mematahkan argumentasi lawan 
berdasarkan dalil-dalil yang kuat. 


80. Menjual (Barter) Perak dengan Emas Tidak Secara Tunai 


: J15 Ijl :Jli C-jIj ^1 j 4 -^ j* 

((J j* J J 1 , <y. cJÜ- 

aüI (J!J yo jr*- *JjÄi 


6 


Kalimat di tempat ini terhapus dari kitab aslinya. 


302 — FATHUL BAARI 


.CS j^Jdi Z ^ (Xj 4^ 

✓ ✓ ✓ / /■ / 


äi 


2180-2181. Dari Syu’bah, dia berkata: Habib bin Abu Tsabit 
telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Minhal berkata, “Aku bertanya kepada Bara' bin Azib dan Zaid bin 
Arqam RA tentang menjual (barter) emas dan perak, maka setiap 
salah seorang dari keduanya berkata, ‘Ini lebih baik bagiku’. Masing- 
masing berkata, ‘Rasulullah SAW melarang menjual (barter) emas 
dengan perak dengan cara utang (tidak tunai)’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab menjual [barter] perak dengan emas tidak secara tunai). 
Maksudnya, menjual jual-beli baik dengan alat tukar ataupun barang, 
tunai dan tidak tunai. Dalam hai ini terbagi menjadi empat bagian; 
jual-beli alat tukar yang sejenis ( murathalah ), jual-beli alat tukar yang 
tidak sejenis (sharf), jual-beli barang dengan alat tukar (alat tukar 
dinamakan harga dan barang dinamakan pengganti), dan jual-beli 
barang dengan barang ( muqabadhah ). Semua itu diperbolehkan bila 
dilakukan secara tunai. Tetapi jika tidak dengan tunai antara alat tukar 
dengan alat tukar, maka tidak diperbolehkan. Namun, jika dengan 
barang, maka diperbolehkan. Apabila alat tukar diserahkan lebih 
dahulu, maka dinamakan jual-beli salam. Adapun bila kedua-duanya 
diakhirkan, maka inilah yang dinamakan jual-beli utang piutang (dain 
biddain), dan ini tidak diperbolehkan kecuali pada masalah hiwalah 
(pelimpahan utang) bagi mereka yang memasukkannya dalam 
kategori jual-beli. 

Jc* (tentang menjual emas dan perak), yakni menjual 

(barter) emas dengan perak dan sebaliknya. Jual-beli ini dinamakan 
sharf (berpaling) karena menyalahi kebiasaan jual-beli, dan karena 
salah satunya boleh dilebihkan. Namun, ada pula yang mengatakan 
sharf berasal dari kata sharif (suara), sebab keduanya mengeluarkan 
suara saat diletakkan dalam timbangan. 


FATHUL BAARI — 303 


Pada bagian awal pembahasan hijrah disebutkan melalui jalur 
Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Abu Minhal, dia berkata, “Syarik 
menjual kepadaku beberapa dirham —yakni untuk dibayar dengan 
emas— di pasar secara tidak tunai. Maka aku berkata, ‘Maha suci 
Allah! Apakah yang demikian itu diperbolehkan?’ Ia berkata, 
‘Sungguh aku telah menjualnya di pasar dan tidak seorang pun yang 
mencela perbuatanku’. Akhimya aku bertanya kepada Bara' bin 
Azib...Laiu disebutkan hadits di atas. 

(ii ( ini lebih baik bagiku). Dalam riwayat Sufyan di atas 

disebutkan, “Faliq Zaid bin Tsabit mengatakan bahwa sesungguhnya 
dia adalah orang yang paling besar pemiagaannya di antara kami, 
maka aku bertanya kepadanya”. Sementara dalam riwayat Al Humaidi 
dalam kitabnya Al Musnad melalui jalur ini dari Sufyan disebutkan, 
“Dia berkata, ‘Bara' telah berkata benar’.” 

Pada bab “Perdagangan Gandum” disebutkan melalui jalur lain 

' * s s a % ' ' s * a 

dari Abu Al Minhal dengan lafazh, "te uLJ jiT jj) ju \jü ö\f jt 

, ' ' * 
(Apabila dari tangan ke tangan [tunai] maka tidak mengapa. 

Apabila diakhirkan [tidak tunai], maka tidak sah). 


Pelaiaran vang dapat diambil 

1. Sikap tawadhu’ (rendah hati) para sahabat, menghargai dan 
mengetahui hak sesama. 

2. Seorang alim boleh meminta bantuan kepada orang yang setaraf 
dengannya dalam masalah fatwa. 


81. Menjual (Barter) Emas dengan Perak Secara Tunai 


Ä • ai >3 & & J * & 0 


304 — FATHUL BAARI 


^ ^ ““ , 0 „ o Är Ä 

$.1 *V| '- r ~A-Ülj i^-aJJIj 4-soiJlj Ä^aii! -^p- JL*J <l1p <õ)l \' f p 

* ' * ' ' y s s * , s s ' s" ^ 

s° *■ o' y ^ ' £ 0 ° y ,, 9 3> ^ 

.ut^i ijcp" t_~AiJlj 4-jaiJij tilli UclS" Ä^õilb LJfcjJl f- l£j jl if^lj 

^ x y X y y y '■’■ 


2182. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya RA, dia 
berkata, “Nabi SAW melarang (barter) perak dengan perak, emas 
dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan beliau 
memerintahkan kami untuk melakukan jual-beli (barter) emas dengan 
perak sebagaimana yang kami inginkan, dan (barter) perak dengan 
emas sebagaimana yang kami inginkan.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab menjual [barter] emas dengan perak secara tunai). Dalam 
bab ini disebutkan hadits Abu Bakrah yang telah dikemukakan 
sebelum tiga bab, dan di dalamnya tidak ada pembatasan agar 
dilakukan secara tunai. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada 
keterangan yang tercantum pada sebagian jalur periwayatannya. Imam 
Muslim meriwayatkan dari Abu Ar-Rabi’, dari Abbad (yang telah 

dikutip oleh Imam Bukhari melalui jalumya), .x> ijü : Jiä JJrj äjfci 

# ■" 

t o ^ y y y 

idxA :Jižj (Seorang laki-laki bertanya kepadanya, maka dia 

berkata, “Dari tangan ke tangan (tunai). ” Maka dia berkata, 
“Demikian yang aku dengar."). 

Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Abu 
Katsir dari Yahya bin Abi Ishaq tanpa menyebutkan lafazhnya. Laiu 
Abu Awanah menyebutkannya dalam kitabnya Al Mustakhraj, dimana 
pada bagian akhimya disebutkan, x, liu u-aJüU xoä ii) ( dan 

# y y y / r 

perak dengan emas sebagaimana kalian inginkan [apabila] 
diserahkan dari tangan ke tangan [tunai]). 

Ketentuan bahwa serah terima saat transaksi pada jual-beli 
(barter) emas dan perak merupakan syarat sahnya jual-beli tersebut 
merupakan kesepakatan ulama. Hanya saja yang menjadi perselisihan 
adalah apabila salah satu dari barang yang dipertukarkan ukurannya 


FATHÜL BAARI — 305 


melebihi yang lainnya, sementara keduanya masih satu jenis. Hadits di 
atas telah dijadikan dalil tentang bolehnya mempeijualbelikan barang 
yang berlaku padanya hukum riba apabila dilakukan secara tunai. 
Lebih tegas lagi adalah hadits Ubadah bin Ash-Shamith yang dikutip 


oleh Imam Muslim dengan lafazh, 


(Apabila jenis-jenisnya berbeda, maka juallah sebagaimana kalian 
inginkan). 


82. Jual-beli Muzabanah , yaitu Menjual Künna Kering dengan 
Künna Basah dan Menjual Anggur Kering dengan Anggur Basah 

serta Jual-Beli Ariyah 


ÄiSlklJlj je- jUl-j aIÜp aüI J ii 


Anas berkata, “Nabi SAW melarang jual-beli muzabanah dan 
muhaqalah 


* , ,o J s , { , / / + i ' . ' ' ' * ° + t Q' 9 S * . O . . ^ o ✓ 

i^j Nj j4ii H :jii jJL} 4^ 


2183. Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Ümar RA 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Janganlah kalian menjual buah 
hingga tampak tanda kematangannya, dan janganlah kalian menjual 
kurma yang masih berada di atas pohon dengan kurma kering 


ÄI ÄI oi c~»Ij Ji •£> j* ÄI ^>lj :|X JU 

✓ * ^ ^ y •" 

^ y y j J y ^ y 

o ü* /) j ./ o £•. • f • 5». ✓ j. . / ii. / o / ✓ ^ #i/ 

ij^ - y ji 4-»yw (jA>-j aJp 


306 — FATHUL BAARI 


J 

2184. Salim berkata, “Abdullah telah menceritakan kepadaku 
dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan 
setelah itu dalam jual-beli ariyah pada anggur atau kurma, dan beliau 
tidak memberi keringanan pada yang lainnya.” 


Jj--J 01 a»I a&1 JLP jP *jP dJUC. °jP 

* 9 ' Q Z * * 9 > ^ \ & 

^-5^ ^«lJI s.1^x-- 1 ( JL - j aJLp aüI 

yž r >ä gr, 


2185. Dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Ümar RA bahwa 
Rasulullah SAW melarang jual-beli muzabanah. Muzabanah adalah 
membeli kurma basah [yang masih berada di atas pohon] dengan 
kurma kering berdasarkan takaran, dan menjual anggur yang basah 
dengan anggur kering berdasarkan takaran. 


^ 1 x x ® 1 . 0 ^ ? 0 x ✓ ^ 0 * f 0 \° ' 1 ' * *■ 9 s 

<UP Aül ^J.P ^jl ^1 Jiy OLi- ^1 Jp 

oIjaJIj .Älilst-Jlj äIjIj^JI ^jp jJll-j a-1p aüI A«1 J j--j 01 

.Jkjl ^-Jtj ^ Jjii fl^l 


2186. Dari Abu Sufyan [mantan budak Ibnu Abi Ahmad], dari 
Abu Sarid Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW melarang 
muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah adalah membeli kurma basah 
yang masih berada di atas pohon dengan kurma kering. 


aIIp Äi { Jlp ^3 :JlS U^p <uil ^jCp Js, X*J>s- °Jp 

' ' ' * ' ' ' ' 

. olj^Jl j Siilid) ^jp 


FATHUL BAARI — 307 


2187. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi 
SAW melarang jual-beli muhaqalah dan muzabanah." 


* t o f Os \ ‘ ' ' - f ‘ 0 ' till'' 0 » 

j! tüll J c-j1j jj Ai j j* J»* J* £*' J ü* 0* 

Q S 0 S & / \ Ä \ ' J 

Dl Äj yi3l ,_/*>- j' aJJ ' 

4 -^ j>*. 


2188. Dari Malik, dari Nafi\ dari Ibnu Ümar, dari Zaid bin 
Tsabit RA, “Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi keringanan 
kepada mereka yang mempunyai ariyah untuk menjualnya dengan 
kira-kira (ditaksir).” 


Keterangan Hadits : 

Makna asal “ muzabanah" adalah menolak dengan keras. Atas 
dasar ini maka peperangan dinamakan “Zabuun”, yakni karena 
dahsyatnya usaha untuk saling mempertahankan diri dari kedua belah 
pihak. Adapun penyebab salah satu jenis jual-beli dinamakan 
“muzabanah” adalah karena masing-masing dari kedua belah pihak 
menolak hak yang lain. Atau, karena salah satu dari keduanya apabila 
tidak puas dan merasa ditipu kemudian ingin membatalkan jual-beli, 
maka pihak yang lain menolak keinginan itu dan tidak mau 
membatalkannya. 

(Yaitu menjual kurma kering dengan kurma basah ). Maksudnya, 
kurma yang belum matang. Ini adalah pengertian asal jual-beli 
muzabanah. Imam Syafl i memasukkan semua jual-beli (barter) 
barang dengan barang yang tidak diketahui (kadamya), atau dengan 
barang yang telah diketahui kadamya, tetapi termasuk barang yang 
berlaku riba di dalamnya. Dia berkata, “Adapun perkataan orang yang 
mengatakan ‘Aku menjamin untukmu bahwa buah kurmamu ini akan 
menghasilkan 20 sha’ (misalnya). Apabila lebih, maka itu untukku. 


308 — FATHUL BAARI 





Tetapi jika kurang dari itu, maka itu menjadi resiko bagiku’, maka ini 
termasuk undian (judi) dan bukan muzabanah.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pada bab “Menjual Anggur 
Kering dengan Anggur Kering” melalui jalur Ayyub dari Nafi\ dari 
Ibnu Ümar diriwayatkan, Oij ^ itj OJ J1& gJ CM iZyyJ\j 


(Muzabanah adalah seseorang menjual buah berdasarkan takaran. 
[Dan dia mengatakan] apabila lebih, maka ia adalah untukku; dan 
apabila kurang, maka ia menjadi resiko bagiku ). Riwayat ini 
menjelaskan bahwa bentuk perjudian seperti ini dikategorikan pula 
sebagai jual-beli muzabanah. Keberadaannya sebagai salah satu 
bentuk perjudian tidak menghalangi untuk dimasukkan sebagai jual- 
beli muzabanah. 


Di antara bentuk jual-beli muzabanah adalah menjual tanaman 
dengan gandum berdasarkan takaran. Imam Muslim meriwayatkan 
melalui jalur Ubaidillah bin Ümar dari Nafi’ dengan lafazh, 


ks ikJu £jjii y;) ks yo ks pb >i)i 


(Muzabanah adalah menjual buah kurmayang masih berada di pohon 
dengan kurma kering berdasarkan takaran, menjual anggur basah 
dengan anggur kering berdasarkan takaran, menjual tanaman dengan 
gandum berdasarkan takaran). Imam Bukhari juga akan menyebutkan 
keterangan tambahan ini melalui jalur Al-Laits dari Nafi’ setelah 
beberapa bab. 


Imam Malik berkata, “ Muzabanah adalah segala sesuatu yang 
tidak diketahui ukurannya; baik berdasarkan takaran, timbangan 
maupun jumlahnya apabila dijual dengan sesuatu yang telah diketahui 
ukurannya, baik berdasarkan takaran ataupun yang lainnya. Dalam hai 
ini, sama saja apakah ia termasuk barang yang berlaku padanya 
hukum riba atau barang yang lainnya jika dilakukan secara tunai, 
sebab dilarangnya jual-beli seperti ini adalah karena telah dimasuki 
unsur judi dan penipuan.” 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Imam Malik berpedoman dengan 
makna muzabanah dalam pengertian etimologi (bahasa) —yaitu saling 


FATHUL BAARI — 309 


menolak— dan termasuk juga judi. Sementara sebagian ulama 
menafsirkan makna muzabanah dalam arti menjual buah sebelum 
tampak tanda-tanda kebaikannya (matang). Akan tetapi penafsiran ini 
jelas keliru, sebab perbedaan antara keduanya cukup jelas seperti yang 
dijelaskan pada bagian awal hadits di bab ini. Namun penafsiran yang 
diindikasikan oleh hadits-hadits tersebut lebih tepat daripada 
penafsiran yang lain.” 

J li (Anas berkata... dan seterusnya). Riwayat Anas ini 

akan disebutkan dengan sanad yang maushul pada bab “Jual-beli 
Mukhadharah ” yang di dalamnya disebutkan juga penafsiran tentang 
muhaqalah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Ümar 
dari riwayat anaknya, Salim, dan dari riwayat Nafi’. Setelah itu, ia 
menyebutkan pula hadits Abu Sa’id mengenai hai itu. Laiu pada jalur 
periwayatan Nafi’ terdapat penafsiran tentang maksud muzabanah , 
dimana secara zhahir penafsiran itu berasal dari Nabi SAW. Hai yang 
serupa juga disebutkan dalam hadits Abu Sa’id pada bab di atas. 
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits 
Jabir. Kesimpulan bahwa penafsiran itu berasal dari Nabi SAW 
diperkuat oleh riwayat Salim meskipun tanpa menyebutkan tentang 
muzabanah. Meskipun dikatakan bahwa penafsiran tersebut berasal 
dari sahabat, sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang 
penafsirannya dibandingkan yang lain. 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Tidak ada perbedaan di kalangan 
ulama bahwa gambaran yang dikemukakan dalam hadits termasuk 
jual-beli muzabanah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang 
apakah semua yang tidak dapat dibarter kecuali dengan ukuran yang 
sama juga termasuk jual-beli muzabanah ? Mayoritas ulama 
berpendapat bahwa bagian ini termasuk juga dalam kategori 
muzabanah, tetapi sebagian ada yang berpendapat bahwa jual-beli 
muzabanah hanya khusus pada jual-beli kurma dan anggur. 

JlJU- J li (Salim berkata). Riwayat ini memiliki sanad yang 
maushul, sebagaimana telah disebutkan pada hadits sebelumnya. Laiu 


310 — FATHUL BAARI 


hadits Zaid bin Tsabit telah disebutkan pada bagian akhir bab melalui 
jalur Nafi’ dari Ibnu Ümar, dari Zaid bin Tsabit. Pada beberapa bab 
yang laiu telah disebutkan melalui jalur lain dari NafT. Laiu Imam At- 
Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ishaq dari NafT, 
dari Ibnu Ümar, dari Zaid bin Tsabit tanpa dipisahkan antara hadits 
Ibnu Ümar dengan hadits Zaid bin Tsabit. At-Tirmidzi memberi 
isyarat bahwa yang demikian itu merupakan kekeliruan. Adapun yang 
benar adalah riwayat yang memisahkan antara keduanya. Riwayat At- 
Tirmidzi menyebutkan, “Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa 
Nabi SAW melarang jual-beli muhaqalah dan muzabanah , hanya saja 
beliau memberi keringanan bagi pemilik ariyah untuk menjualnya 
sesuai penaksirannya setelah menjadi kurma kering”. 


Maksud Imam At-Tirmidzi adalah bahwa penegasan larangan 
muzabanah tidak disebutkan pada hadits Zaid bin Tsabit, tetapi hanya 
diriwayatkan oleh Ibnu Ümar tanpa perantara. Sementara itu, Ibnu 
Ümar telah meriwayatkan pula pengecualian jual-beli ariyah melalui 
perantara Zaid bin Tsabit. Apabila riwayat Ibnu Ishaq terbukti akurat, 
maka ada kemungkinan Ibnu Ümar menukil semua riwayat itu dari 
Zaid bin Tsabit dan sebagiannya ia nukil tanpa perantara. 


Hadits yang disebutkan pada bab ini dijadikan dalil tentang 
haramnya menjual (barter) kurma basah dengan kurma kering 
meskipun takaran dan timbangannya sama, sebab persamaan ini hanya 
dapat dijadikan pegangan pada saat keadaannya sempuma. Sementara 
kurma basah akan berkurang setelah kering, sehingga tidak dapat 
diketahui ukurannya secara pasti. Demikian pemyataan mayoritas 
ulama. Sedangkan dari Abu Hanifah disebutkan, cukup adanya 
persamaan ukuran ketika dalam keadaan masih basah. Akan tetapi 
pandangannya diselisihi oleh kedua sahabatnya, karena hadits-hadits 
yang melarang jual-beli itu terbukti shahih. Larangan lebih tegas lagi 
dinyatakan dalam hadits Sa’ad bin Abi Waqqash, Qs- ütl 01 


:JlŠ 'ij o (jAÄyl : Jlži 0^ J-**’ 


.'i! (Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang jual-beli [barter] 


FATHUL BAARI —311 



kurma basah dengan kurma kering, maka beliau bersabda, Apakah 
kurma basah akan berkurang apabila kering? ” Mereka menjawab, 
“Ya. ” Beliau bersabda , “Jika demikian. maka tidak boleh. ”). Riwayat 
ini dinukil oleh Imam Malik dan para penulis kitab Sunan serta 
dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban 
dan Al Hakim. 


'4 ^ illi Jm (beliau memberi keringanan setelah itu 

pada jual-beli ariyah ), yakni setelah adanya larangan menjual (barter) 
kurma kering dengan kurma basah. Riwayat ini merupakan dalil 
paling tegas untuk menolak pemahaman sebagian ulama madzhab 
Hanafi yang memahami hadits ini berlaku secara umum pada segala 
bentuk jual-beli (barter) kurma basah dengan kurma kering, termasuk 
jual-beli ariyah. Mereka juga mengklaim bahwa keduanya adalah dua 
hukum yang berbeda, tetapi disebutkan dalam satu konteks dalil. 
Demikian pula sebagian mereka yang mengatakan seperti dinukil 
oleh Ibnu Mundzir— bahwa jual-beli ariyah dihapus ( mansukh ) oleh 
larangan jual-beli (barter) kurma kering dengan kurma basah yang 
masih berada di pohon, karena dalil yang dihapus tidak mungkin 
dikeluarkan setelah ada dalil yang menghapusnya. 


jl {dengan kurma basah atau kurma kering). 

* s ' 

Demikian disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari 
riwayat Ucjail, dari Az-Zuhn dengan kata atau . Hai ini memiliki 
kemungkinan makna takhyir (pilihan) atau syak (keraguan). 


An-Nasa'i dan Ath-Thabrani melalui jalur Shalih bin Kaisan, 
dan Al Baihaqi melalui jalur Al Auza’i, keduanya meriwayatkan dari 
Az-Zuhri dengan lafazh, dJJi J* ^ {dengan 


kurma basah dan kurma kering, dan beliau tidak memberi keringanan 
pada selain itu). Demikian beliau menyebutkannya dengan 
menggunakan kata “dan”. Hai ini memperkuat kemungkinan bahwa 
kata “atau” pada riwayat terdahulu bermakna takhyir, bukan syak, 
berbeda dengan pendapat Imam An-Nawawi. 


312 — FATHUL BAARI 



Begitu pula diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur Az-Zuhri 
dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari bapaknya dengan sanad yang 
shahih. Namun, ini bukanlah perbedaan versi riwayat yang dinukil 
dari Az-Zuhri, sebab Ibnu Wahab telah meriwayatkannya dari Yunus, 
dari Az-Zuhri melalui kedua sanad itu sekaligus, yang keduanya 
dikutip oleh An-Nasa'i secara terpisah. 

Setelah riwayat ini terbukti akurat, maka di dalamnya terdapat 
hujjah bagi mereka yang membolehkan menjual (barter) kurma yang 
masih berada di atas pohon dengan kurma yang telah dipetik 
berdasarkan taksiran. Ini merupakan pendapat Ibnu Khairan dari 
madzhab SyafTi. Namun, sebagian mengatakan bahwa jual-beli itu 
tidak diperbolehkan, ini merupakan pendapat Al Isthakhri dan 
dibenarkan oleh sejumlah ulama lainnya. Pendapat lain mengatakan 
bahwa jika terdiri dari satu jenis, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi 
jika terdiri dari dua jenis yang berbeda, maka diperbolehkan. Ini 
adalah pendapat Abu Ishaq dan dibenarkan oleh Ibnu Abi Ashrun. 
Semua ini berhubungan dengan masalah apabila salah satunya masih 
berada di atas pohon, sedangkan yang lainnya telah berada di atas 
tanah (sudah dipetik). Laiu sebagian mengatakan, apabila keduanya 
masih di atas pohon. 

''KS (dan menjual anggur dengan anggur kering 

berdasarkan takaran). Dalam riwayat Imam Muslim digunakan kata 
inab (buah anggur) sebagai ganti kata karam. Adapun makna karam 
adalah pohon anggur, tetapi yang dimaksud di sini adalah buah anggur 
itu sendiri seperti dinyatakan dalam riwayat Imam Muslim. Pada 
hadits ini terdapat penggunakan kata karam dalam arti anggur, 
sementara telah disebutkan larangan mengenai hai itu, seperti akan 
disebutkan pada pembahasan tentang adab. Namun, keduanya 
mungkin dipadukan dengan memahami larangan tersebut dalam 
konteks karahah tanzih (tidak disukai karena menyalahi yang lebih 
utama), sedangkan hadits di tempat ini untuk menjelaskan bahwa hai 
itu diperbolehkan. Semua ini berdasarkan penafsiran bahwa 
muzabanah tersebut berasal dari perkataan Nabi SAW. Adapun jika 


FATHUL BAARI — 313 


dikatakan bahwa penafsiran itu tidak dari Nabi SAW, maka hadits di 
atas tidak dapat dijadikan dalil untuk membolehkan menggunakan 
kata karam untuk makna anggur, bahkan larangan tersebut dipahami 
sebagaimana hakikatnya. 

Para ulama salaf berbeda pendapat; apakah anggur atau 
selainnya masuk kategori kurma dalam hai ariyahl Sebagian 
mengatakan tidak diikutkan, dan ini adalah pendapat para pengikut 
madzhab Azh-Zhahiri serta dipilih oleh sebagian ulama madzhab 
Syaffi, seperti Al Muhib Ath-Thabari. Sebagian lagi mengatakan 
diikutkan, dalam hai ini anggur secara khusus. Ini adalah pendapat 
yang masyhur dalam madzhab SyafPi. Pendapat lain mengatakan, 
diikutkan juga semua yang dapat disimpan lama, dan ini adalah 
pendapat para ulama madzhab Maliki. Ada yang berpendapat bahwa 
semua buah-buahan juga diikutkan di dalamnya, dan ini adalah 
pendapat yang dinukil dari Asy-Syafi’i. 

o"*.* a i> * * „ a ******* 

cPPj J (muzabanah adalah 

menjual kurma basah dengan kurma kering yang masih berada di atas 

pohon). Ibnu Al Mahdi menambahkan dalam riwayatnya dari Malik 

* 

seperti dikutip oleh Al Ismaili, ( berdasarkan takaran ). Hai ini 

sesuai dengan hadits Ibnu Ümar sebelumnya. Penyebutan kata 
“takaran” bukan untuk membatasi, tetapi merupakan bentuk jual-beli 
yang ada pada waktu itu. Oleh sebab itu, ia tidak mengandung makna 
implisit, karena disebutkan berdasarkan sebab tertentu. Dari hadits ini 
dapat diketahui bahwa standar ukuran kurma dan anggur kering 
adalah takaran. Laiu Imam Muslim menambahkan pada bagian akhir 
hadits Abu Sa’id, ÄJitsxihj (dan muhaqalah adalah 

mengolah tanah), demikian pula disebutkan dalam kitab Al 
Muwaththa'. 

ö\ (untuk dijual sesuai taksirannya). Ath-Thabrani 

menambahkan dari Ali bin Abdul Aziz, dari Al Qa’nabi (guru 

* + 

Imam Bukhari dalam riwayat ini), %. (berdasarkan takaran). 


314 — FATHÜL BAARI 



Riwayat yang serupa telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 
Musa bin Uqbah, dari Nafi’, seperti akan disebutkan setelah satu bab. 


Imam Muslim juga meriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dari 
Malik, jish j* ( berdasarkan taksircmnya setelah menjadi 

hurma kering). Imam Muslim juga meriwayatkan hai yang serupa dari 
Yahya bin Sa’id, dari Nafi’ dalam pembahasan tentang minuman, dan 
dalam riwayat Imam Muslim dari riwayat Sulaiman bin Bilal, dari 
Yahya bin Sa’id dengan lafazh, Ji' ^ 

o J f | 

ü>j i yä (memberi keringanan dalam jual-beli ariyah, diamhil 


oleh penghuni rumah berdasarkan taksirannnya setelah menjadi 
hurma kering yang mana mereka memakannya dalam keadaan masih 
basah ). Laiu dari jalur Al-Laits, dari Yahya bin Sa’id disebutkan 
dengan lafazh, [/&■) ( memberi keringanan 

dalam jual-beli ariyah berdasarkan taksirannya setelah menjadi 
hurma kering). 


Yahya berkata, “ Ariyah adalah seseorang membeli kurma kering 
dan menukamya dengan kurma basah miliknya dengan 
memperkirakan atau menaksir berapa banyak jumlahnya setelah 
kering.” Riwayat terakhir di atas memberi keterangan bahwa dalam 
riwayat Sulaiman ada perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits. 


Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, 
dari Ayyub dan Ubaidillah bin Ümar, dari Nafi’ dengan lafazh, 


JOCajj OtsištlJij äiklli ^ (beliau memberi 


keringanan pada jual-beli ariyah [yaitu] satu atau dua pohon kurma 
dihibahkan kepada seseorang, laiu dia menukamya dengan kurma 
kering sebanyak perkiraan jumlah kurma yang ada di pohon setelah 
kering). Dalam riwayat ini terdapat tambahan lafazh dtity 


{dihibahkan kepada seseorang), dan lafazh ini pun tidak menjadi 
batasan menurut mayoritas ulama, seperti akan dijelaskan setelah satu 
bab. 


Tl* 


FATHUL BAARI — 315 


83. Menjual (Barter) Kurma Basah yang Masih Berada di Atas 
Pohon dengan Emas atau Perak 


Äi Jlä> ^ :Jlš 4p äi ^ 5 j j* j* 

jlLjJb "^1 4^» 

" " ' " ' ' . * Ä 


iää mi 


2189. Dari Atha' dan Abu Az-Zubair, dari Jabir RA, dia berkata, 
“Nabi SAW melarang menjual buah hingga (nyata) baiknya, dan tidak 
boleh menjual sesuatu dari buah itu kecuali dengan dinar dan dirham, 
kecuali jual-beli ariyah 


y Äi Ütj VŽJC. CÄ-Ä :Jli jlp ^ Äi iä- 
^Jl jl <up ÄI ^j a jp 01Ä~* jp 

j' ji-j' ääü- ^ iji^J' ^ j* j^j (*-^j 4^ uJ4? 


2190. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Wahhab, dia 
berkata, “Aku mendengar Malik saat ditanya oleh Ubaidillah bin Ar- 
Rabi’, ‘Apakah Daud telah menceritakan kepadamu dari Abu Sufyan, 
dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW memberi keringangan dalam 
jual-beli ariyah pada 5 wasaq atau kurang dari 5 wasaq?’ Dia berkata, 
‘BenarV’ 


oJuÄ- :Ju*Ä 'J J li :Jli (SCjL. ÄI jIp jj Js- \Zx>- 

' * ' ' ' s s 

1IÄj «ILp aw! aüI J01 4^j>- ^jI jj : Jli 1^ 

✓ ^ ^ s,' 

, s Q s * s* 6 , * _ 2 ^ ^ $ S S o i.. ^ . li 0 x s f 

LjiiL 01 Äjydl O* lS^ 


316 — FATHUL BAARI 




. " * ' '\> . + * ' f ». * • f ' *. , " # . > ' I * \" \ 9 \ 

1 ^ 4 -j 4 jyJt 1 ^jso^J Aj! y) :<Jj>-\ o y> ÜUÄ— Jbj- L bj l^JUM 
oJLU ;oL-ä-»' Jli .tl j-wj ^a ! JU —Li 9j LgjJS""L lg -/•»LgiAl 
j JL-j ^ ^-p 01 0JjL 5 ^* J-*t 0} fy*>lp Llj 

v 7 jUt ‘Ljjjj :cJb JaI c 5 j-L LJ :Jlü .LiJJl 
: jOlJ JJ .äJjJJI Ja( J* ijli- oi 0SJ1 LJl : jLi.J Ju .cJC-J 
: Ju j-Lj JjJi ^^p ^gj 4J 


2191. Dari Ali bin Abdullah, Sufyan telah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Yahya bin Sa’id berkata, aku mendengar Busyair 
berkata, aku mendengar Sahal bin Abi Hatsmah berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual (barter) kurma 
basah dengan kurma kering, dan beliau memberi keringanan pada 
jual-beli ariyah, (yaitu) dijual sesuai taksiran untuk dimakan oleh 
keluarganya saat masih basah.” Pada kali yang lain Sufyan berkata, 
“Aku berkata kepada Yahya dan saat itu aku masih kecil, 
‘Sesungguhnya penduduk Makkah mengatakan bahwa Nabi SAW 
memberi keringanan bagi mereka dalam hai jual-beli ariyah’. Maka 
dia berkata, ‘Apakah yang diketahui oleh penduduk Makkah?’ Aku 
berkata, ‘Sesungguhnya mereka meriwayatkan hai itu dari Jabir’. 
Maka, ia pun terdiam.” Sufyan berkata, “Hanya saja yang aku 
maksudkan bahwa Jabir termasuk penduduk Madinah.” Dikatakan 
kepada Sufyan, “Bukankah disebutkan bahwa Nabi SAW melarang 
menjual buah-buahan hingga tampak kebaikannya (matang)?” Dia 
berkata, “Tidak.” 


Keterangan Hadits : 


jUjjJu 'jIJ il» frjä Sl j {dan tidaklah sesuatu dari buah- 


buahan tersebut dijual [ditukar] kecuali dengan dinar dan dirham). 
Ibnu Baththal berkata, “Disebutkannya emas dan perak adalah karena 


FATHÜL BAARI — 317 




keduanya merupakan alat tukar yang banyak digunakan dalam 
transaksi. Ini dikarenakan tidak adanya perbedaan tentang 
diperbolehkannya menukar dinar dan dirham dengan barang selama 
syarat-syaratnya terpenuhi.” 


Uijib (kecuali ariyah). Yahya bin Ayyub menyebutkan dalam 

a * * a' ^ s '"et * " 

riwayatnya, <l!p äi J-e äi oli (Karena 


sesungguhnya Rasulullah SA IV memberi keringanan padanya). 
Maksudnya, diperbolehkannya menjual kurma basah setelah ditaksir 
dan diketahui ukurannya, laiu dijual (ditukar) dengan kurma kering 
sebanyak jumlah tersebut, seperti yang akan dibahas nanti. 


Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama Kufah mengatakan bahwa 
hukum yang membolehkan jual-beli ariyah telah dihapus ( mansukh ) 
oleh larangan Nabi SAW menjual kurma basah dengan kurma kering. 
Akan tetapi pandangan ini tertolak, sebab perawi yang menukil 
larangan menjual (barter) kurma basah dengan kurma kering telah 
meriwayatkan pula tentang adanya rukhshah (keringanan) dalam jual- 
beli ariyah. Beliau telah menetapkan adanya larangan dan keringanan 
sekaligus.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Salim terdahulu di bab 
sebelumnya menunjukkan bahwa rukhshah (keringanan) dalam hai 
jual-beli ariyah terjadi setelah larangan menjual (barter) kurma basah 
dengan kurma kering. Adapun lafazhnya dari Ibnu Ümar, dari Nabi 
SAW, ydt* jAil' i ‘yiš 'i (janganlah kalian menjual [menukar] buah 

dengan kurma). Dia berkata, “Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit 
bahwa beliau SAW memberi keringanan setelah itu pada jual-beli 
ariyah.” Ini pula yang menjadi konsekuensi dari kata “ rukhshah ” 
(keringanan), dimana ia tidak mungkin ada melainkan setelah 
sebelumnya ada larangan. Demikian pula halnya hadits-hadits lainnya 
yang terdapat padanya pengecualian jual-beli ariyah setelah 
menyebutkan jual-beli kurma basah dengan kurma kering. 


318 — FATHUL BAARI 



jlijl ä~~4> ojS jt jlijl (pada 5 wasaq atau kurang dari 5 


wasaq). Keraguan ini berasal dari perawi, laiu Imam Muslim 
menjelaskan dalam riwayatnya bahwa keraguan tersebut berasal dari 
Daud bin Hushain. Imam Bukhari menyebutkan pula pada akhir 
pembahasan tentang minuman melalui jalur lain dari Malik yang juga 
seperti itu. Ibnu At-Tin meyebutkan bahwa Daud menyendiri dalam 
menyebutkan sanad tersebut, dan tidak ada yang menukil darinya 
kecuali Malik. Satu wasaq sama dengan 60 sha’, sebagaimana yang 
dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. 


Para ulama yang membolehkan jual-beli ariyah berpatokan pada 
makna yang tersirat dari penyebutan angka tersebut, dimana mereka 
melarang jual-beli ariyah apabila jumlahnya melebihi 5 wasaq. 
Namun, mereka berbeda pendapat tentang bolehnya jual-beli ariyah 
yang beijumlah 5 wasaq karena adanya keraguan pada riwayat 
tersebut. Perbedaan yang dimaksud terdapat dalam madzhab Maliki 
dan Syaffi. Adapun pandangan paling benar dalam madzhab Maliki 
telah membolehkan ariyah, baik 5 wasaq atau yang kurang dari itu. 
Sedangkan madzhab SyafPi membolehkan apabila kurang dari 5 
wasaq, dan tidak memperbolehkan jika mencapai 5 wasaq. Pendapat 
terakhir ini juga merupakan pendapat dalam madzhab Hanbali dan 
penganut madzhab Azh-Zhahiri. 


Alasan bagi yang tidak membolehkan adalah bahwa hukum 
dasar mengharamkan menjual kurma basah dengan kurma kering, 
sedangkan bolehnya jual-beli ariyah hanya merupakan keringanan. 
Untuk itu, apa yang benar-benar diyakini dapat dilaksanakan, dan apa 
yang masih diragukan harus ditinggalkan. Sedangkan penyebab 
teijadinya perbedaan adalah, apakah larangan jual-beli muzabanah 
dikeluarkan lebih dahulu kemudian diberi keringanan pada jual-beli 
ariyah, ataukah larangan jual-beli muzabanah seiring dengan 
pemberian keringanan dalam jual-beli ariyah? Berdasarkan pandangan 
pertama, maka jual-beli ariyah tidak diperbolehkan jika mencapai 5 
wasaq, karena ada keraguan dalam menghapus pengharaman yang 
laiu. Adapun menurut pandangan kedua, hai itu diperbolehkan karena 


FATHUL BAARI — 319 



adanya keraguan mengenai batasan perkara yang diharamkan. 
Pendapat pertama diperkuat oleh riwayat Salim yang disebutkan pada 
bab terdahulu. 

Sebagian ulama madzhab Maliki berhujjah bahwa lafazh õjS 

(kurang dari) dapat diterapkan pada semua yang kurang dari 5 wasaq. 
Apabila kita mempraktikkannya, maka akan berkonsekuensi 
terhapusnya keringanan ini. Namun, argumentasi ini ditanggapi bahwa 
mempraktikkannya merupakan perkara yang mungkin, yaitu dengan 
memberlakukannya pada angka terkecil yang ditunjukkan oleh lafazh 
tersebut, dan ini adalah pandangan yang menjadi fatwa dalam 
madzhab SyafTi. Sementara Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits 
di bab ini melalui jalur Zaid bin Al Habbab dari Malik dengan lafazh, 
jlijf Oji Uli iJiyül ^ (Diberi keringanan pada jual-beli 

ariyah pada apa yang kurang dari 5 wasaq). Demikian dinyatakan 
dengan tegas tanpa ada unsur keraguan. 

Al Maziri mengklaim bahwa Ibnu Mundzir membatasinya pada 
4 wasaq, karena jumlah ini disebutkan dalam riwayat Jabir tanpa 
disertai unsur keraguan. Al Maziri berkata, “Al Muzani mengatakan 
bahwa menjadi konsekuensi logis bagi Imam SyafTi agar berpendapat 
seperti ituAkan tetapi, apa yang dia nukil masih perlu diteliti. 
Adapun mengenai Ibnu Mundzir, maka tidak ditemukan dalam 
kitabnya keterangan seperti yang dia nukil, bahkan yang ada hanyalah 
dukungan bagi pendapat yang mengatakan bahwa jual-beli ariyah 
tidak diperbolehkan apabila mencapai 5 wasaq dan diperbolehkan 
apabila kurang dari itu. Pendapat ini juga yang dikatakan oleh Al 
Muzani sebagai konsekuensi dari pandangan Imam SyafTi. 

Ibnu Abdil Barr telah menukil pendapat tersebut dari sejumlah 
ulama, seraya mengatakan bahwa mereka berhujjah dengan hadits 
Jabir. Ibnu Abdil Barr berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat antara 
Imam SyafTi dan Imam Malik serta para ulama yang mengikuti 
keduanya tentang bolehnya jual-beli ariyah pada jumlah yang lebih 


320 — FATHUL BAARI 





dari 4 wasaq selama belum mencapai 5 wasaq, dan menurut mereka 
hadits Jabir tidak akurat.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits Jabir yang dimaksud 
telah diriwayatkan oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, serta 
dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al hakim. 
Mereka menukilnya dari jalur Ibnu Ishaq bahwa Muhammad bin 
Yahya bin Hibban telah menceritakan dari pamannya [Wasi’ bin 
Hibban] dari Jabir, JLj 4^ <•>>' c-**- 

X XX ^ x x 

ÄftteJt j : J ‘yu j' {Aku mendengar 


Rasulullah SAW bersabda ketika memberi izin kepada para pemilik 
ariyah agar menjualnya sesuai taksiran dengan mengatakan 1 wasaq, 
2 wasaq, 3 wasaq dan 4 wasaq.). Ini adalah lafazh riwayat Imam 
Ahmad. Laiu Ibnu Hibban menempatkan hadits itu pada bab yang 
berjudul “Lebih Berhati-hati agar Tidak Dilebihkan dari 4 Wasaq”. 
Pandangan Ibnu Hibban ini pantas untuk diterima. Adapun pendapat 
yang menjadikan 4 wasaq sebagai batas akhir merupakan pendapat 
yang kurang j elas dasamya. 


Sebagian ulama berhujjah agar mendukung pendapat Imam 
Malik dengan mengemukakan perkataan Sahal bin Abi Hatsmah, 
“Sesungguhnya jual-beli ariyah berlaku pada 3 wasaq, 4 wasaq atau 5 
wasaq”. Pendapat ini akan disebutkan pada bab berikutnya, tetapi 
tidak dapat dijadikan hujjah karena sanad- nya mauquf. 

Di antara cabang persoalan ini adalah apabila terjadi transaksi 
ariyah pada jumlah yang lebih dari 5 wasaq, maka jual-beli dianggap 
batal menurut ulama, hanya saja sebagian ulama madzhab SyafPi 
yang memperbolehkan untuk memisahkannya mengatakan transaksi 
tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, pendapat ini jauh dari kebenaran 
karena adanya perbedaan. Apabila seseorang menjual sesuatu yang 
jumlahnya kurang dari 5 wasaq pada satu transaksi, kemudian ia 
menjual sesuatu dalam jumlah yang sama seperti itu pada transaksi 
lain kepada pembeli yang sama, maka menurut pendapat yang benar 
dalam madzhab Syafi’i bahwa hai ini diperbolehkan. Namun, Imam 


FATHUL BAARI — 321 



Ahmad dan para pendukung madzhab Azh-Zhahiri tidak 
membolehkannya. 


:JJ {dia berkata, 


“Ya.”). Orang yang mengucapkan 


perkataan ini adalah Imam Malik. Demikian pula Imam Muslim 
meriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dia berkata, “Aku berkata 
kepada Malik, ‘Apakah Daud menceritakan kepadamu....’ dan 
seterusnya.” Laiu pada bagian akhirnya disebutkan, “Dia berkata, 
‘Ya’.” Cara periwayatan seperti ini dinamakan ‘Ardh As-Sama’ 
(mengajukan apa yang didengar oleh murid kepada gurunya), dan 
Imam Malik memilih cara ini untuk menceritakan suatu hadits dari 
segi lafazhnya. Kemudian para ahli hadits berbeda pendapat; apakah 
disyaratkan bahwa seorang guru harus mengucapkan “ya” atau 
“tidak”? Pendapat yang benar adalah bahwa sikap diamnya dianggap 
sebagai persetujuan apabila dia mengetahui, dan tidak ada halangan 
baginya untuk berkomentar. Namun, apabila syaikh (guru) 
mengatakan “ya”, maka ini lebih utama. 


J? J4- {aku mendengar Sahal bin Abu Hatsmah). 

Al Walid bin Abi Katsir menambahkan, sebagaimana yang dikutip 
oleh Imam Muslim dari Basyir bin Yasar, bahwa Rafi’ bin Khudaij 
dan Sahal bin Abi Hatsmah telah menceritakan kepadanya. Laiu 
dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Sulaiman bin Bilal dari 
Yahya bin Sa’id, dari Basyir bin Yasar, dari sebagian sahabat 
Rasulullah SAW, di antaranya adalah Sahal bin Abi Hatsmah. 


ly> OÜL- JJ} (Sufyan berkata pada kali yang lain... 


dan seterusnya). Ini adalah perkataan Ali bin Abdullah, Maksudnya, 
Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada mereka mengenai hai itu dua 
kali dengan lafazh yang berbeda meskipun maknanya sama, dan inilah 
yang diisyaratkan oleh perkataannya “la adalah sama”, yakni 
maknanya sama. 


(memberi keringanan bagi mereka dalam 


jual-beli ariyah). Letak perbedaan antara riwayat Yahya bin Sa’id dan 


322 — FATHUL BAARI 




riwayat penduduk Makkah adalah, Yahya bin Sa’id mengaitkan 
keringanan pada jual-beli ariyah dengan taksiran dan dimakan oleh 
keluarganya dalam bentuk kurma yang masih basah. Adapun Ibnu 
Uyainah dalam riwayatnya dari penduduk Makkah memberi 
keringanan secara mutlak pada jual-beli ariyah tanpa memberi batasan 
apapun. 


./ • / t s» t t s • If 

y\pr j* bjjy 


(Aku berkata, 


“Sesungguhnya mereka 


meriwayatkannya dari Jabir. ”). Dalam riwayat Ahmad dalam 
Musnad- nya dari Sufyan disebutkan, “Aku katakan bahwa Atha' telah 
mengabarkan kepada mereka bahwasanya dia mendengar dari Jabir”. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat Ibnu Uyainah dari 
Ibnu Juraij, dari Atha' —sebagaimana telah disebutkan— juga 
menyebutkan seperti itu, dan akan disebutkan pula pada pembahasan 
tentang minuman. Riwayat tersebut juga memberi keringanan secara 
mutlak, sama seperti riwayat Ibnu Uyainah pada bagian awal bab di 
atas. 


tos* s f * s° t ' ' 

cõjl Uil J li (Sufyan berkata, “Hanya saja yang aku 


maksudkan .”), yakni hai yang mendorongku untuk mengucapkan 
perkataan itu kepada Yahya bin Sa’id bahwa penduduk Makkah 
meriwayatkannya dari Jabir, karena Jabir adalah penduduk Madinah. 
Dengan demikian, maka hadits itu kembali kepada penduduk Madinah 
sendiri. Semestinya Yahya bin Sa’id mengatakan bahwa penduduk 
Madinah juga menukil riwayat yang memberi batasan, sehingga 
riwayat yang bersifat mutlaq harus dipahami di bawah konteks 
riwayat yang memiliki batasan ( muqayyad ), sampai ditemukan dalil 
yang mengharuskan untuk mempraktikkan riwayat yang bersifat 
mutlaq. Pemberian batasan dengan “taksiran” merupakan keterangan 
tambahan dari seorang ahli hadits, maka harus dijadikan pegangan. 
Adapun pembatasan “untuk dimakan” secara zhahir merupakan 
penjelasan peristiwa yang terjadi, bukan pembatasan dari segi hukum. 
Namun, akan disebutkan dari Abu Ubaid bahwa yang demikian itu 
merupakan syarat jual-beli ariyah. 


FATHUL BAARI — 323 



<uj ^ {bukankah disebutkan padanya). Yakni, bukankah 

disebutkan pada hadits itu bahwa Nabi SAW melarang menjual buah 
hingga tampak kebaikannya (masak)? Sufyan berkata, “Tidak.” 
Maksudnya, keterangan demikian tidak terdapat dalam hadits Sahal 
bin Abi Hatsmah, meski ia adalah riwayat shahih yang dikutip oleh 
para perawi selainnya, seperti yang akan disebutkan setelah satu bab. 
Sementara itu, hadits di bab ini diceritakan pula oleh Abdul Jabbar Al 
Alla' dari Sufyan, sama seperti lafazh yang dinafikan oleh Sufyan. 
Kemudian Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Sha’id bahwa dia 
mengisyaratkan adanya kekeliruan. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa 
An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin 
Abdurrahman Az-Zuhri, dari Sufyan dengan redaksi seperti itu. Maka, 
tampak bahwa Abdul Jabbar tidak menyendiri dalam menukil riwayat 
demikian. 


84. Penafsiran Ariyah 


d p-j Lys: 0' ^ Jüj 

* .. * » /^ i r ''h ** 0 t * °i ' 9 ' * 9 i ^ y0 . ' . f * [ ■" ^ • 

0jSJ ^ Aj ^01 aj ^ 
Jjä AjjJL lL«j ü_yTj N 

/ ✓ / / / / / ^ ' a a A 

} 0 ' ' * & ) 9 f 0 Ž * s * * ž 

*jli Jlij , y 

>-> ^ ^ ^ -• ^ ' 

2ÜL>sJl «dii 01 \jl^*il cJlT : am! 

Lijf Liis" Jki liigil J oOL 'J* Jv ij 

* ' ' ' 

a . a o Ao a 9 i o J r x 2 J . ^ .0 ^ . /O/ f . • <* ®t ✓O ✓ .. 0^-. X ✓ . . 

L*j ü* »j y3**t lM Lv^JJ 

’ , X AA / 






.ii 


Malik berkata, “Ariyah adalah seseorang meminjamkan pohon 
kurma kepada orang lain. Kemudian ia merasa terganggu karena 


324 — FATHUL BAARI 


masuknya orang itu kepadanya, maka ia diberi keringanan untuk 
membeli kembali kurma tersebut dengan kurma kering.” 

Ibnu Idris berkata, “ Ariyah tidak ada kecuali dengan takaran 
yang terdiri dari kurma secara tunai. Ia tidak ada pada sesuatu yang 
tidak diketahui ukurannya dengan pasti.” Di antara keterangan yang 
memperkuat pendapat ini adalah perkataan Sahal bin Abi Hatsmah, 
“Dengan wasaq-wasaq yang telah diketahui ukurannya”. 

Ibnu Ishaq berkata dalam haditsnya dari Nafi, dari Ibnu Ümar 
RA, “Ariyah adalah seseorang meminjamkan hartanya berupa satu 
atau dua pohon kurma.” Sementara Yazid berkata dari Sufyan bin 
Husain, “Ariyah adalah pohon kurma yang biasa dihibahkan kepada 
orang-orang miskin, maka mereka tidak dapat menunggu buahnya 
hingga menjadi kurma kering, laiu mereka diberi keringanan untuk 
menjual (menukar) dengan kurma kering yang mereka kehendaki.” 


A 


ü>- ü* s** ^ jt j* 

jf Ji J J aJp <5)1 'JiLp <5)1 J jl 


> 0 


j Ijlyülj J15 lg.^ j>u 




2192. Dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Ümar, dari Zaid 
bin Tsabit RA bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan pada 
ariyah untuk dijual dengan taksiran berdasarkan takaran. Musa bin 
Uqbah berkata, “Ariyah adalah pohon-pohon kurma tertentu, dimana 
engkau mendatanginya laiu membelinya.” 


Keterangan Hadits : 

Kata araya adalah bentuk jamak dari kata ariyah, yaitu 
memberikan buah pohon kurma tanpa pohonnya. Biasanya pada 
musim kemarau, bangsa Arab yang memiliki pohon kurma dengan 


FATHUL BAARI — 325 



suka rela melakukan hai itu kepada orang-orang yang tidak memiliki 
buah-buahan, sebagaimana para pemilik kambing atau unta dengan 
suka rela memberikan hewan mereka untuk diperah susunya, laiu 
hewan itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. 

Al Hasan bin Tsabit berkata dalam syaimya seperti dikatakan 
oleh Ibnu At-Tin (meski selain dirinya mengatakan bahwa syair ini 
adalah gubahan Suwaid bin Shalt): 

Bukan hewan yang sesekali hamil 

Bukan pula hewan yang lemah hingga butuh penyanggah 

Akan tetapi ia adalah araya di masa paceklik. 


Di katakan 'araa an-nakhl (pohon kurma dijadikan ariyah ), 
yakni apabila ia disisihkan dari pohon-pohon kurma lainnya dengan 
maksud untuk didermakan kepada orang lain agar orang itu memakan 
buahnya sedangkan pohonnya tetap menjadi milik orang yang 
memberi. Laiu para ulama berbeda pendapat mengenai maksud ‘ araya 
dalam pandangan syariat. 


äjiS«3t Isyõ Oi üjjiii 1U Jlšj (Malik berkata, “Ariyah 


adalah seseorang meminjamkan pohon kurma kepada orang lain. ”). 
Maksudnya, menghibahkan kepadanya atau menghibahkan buahnya. 
Kemudian orang yang menghibahkan merasa terganggu dengan 
masuknya orang yang menerima hibah itu ke dalam kebunnya, maka 
diberi keringanan bagi orang yang menghibahkan untuk membeli 
kembali buah dari pohon kurma yang dihibahkan itu dari penerima 
hibah dan ditukar dengan kurma kering. Riwayat ini disebutkan 
dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abdil Barr melalui jalur Ibnu 
Wahab dari Malik. Laiu Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur 
Ibnu NafT dari Malik bahwa kurma yang dijadikan ariyah berada di 
kebun orang yang menghibahkannya. Sementara pada saat panen, 
mereka membawa serta anggota kelurga ke kebun. Akhimya, pemilik 
kebun merasa terganggu oleh banyaknya orang yang masuk dalam 


326 — FATHUL BAARI 


kebunnya. Maka pemilik kebun berkata kepada penerima hibah, “Aku 
akan memberikan kurma kering kepadamu sebanyak buah yang ada di 
pohon itu nanti apabila telah kering menurut taksiran.” Maka, syariat 
memberi keringanan baginya. 


Salah satu syarat ariyah menurut Imam Malik adalah bahwa 
muamalah seperti itu tidak boleh dilakukan kecuali khusus dengan 
orang yang menerima ariyah, sebab adanya mudharat bagi pemilik 
pohon kurma tersebut dengan masuknya orang lain ke dalam 
kebunnya. Atau, untuk menghindari mudharat dari pihak lain, dimana 
pemilik pohon kurma harus melakukan penyiraman serta perawatan. 
Adapun syarat yang lain, hendaknya jual-beli terjadi setelah buah 
kurma tampak tanda-tanda kebaikannya (masak), serta dibayar dengan 
kurma kering yang diakhirkan penyerahannya. Namun, syarat terakhir 
ini diselisihi oleh Imam Syaffi. Menurutnya, disyaratkan untuk 
diserahkan langsung saat transaksi. 


h J* \JS pl > j£ju 


(Ihnu Idris berkata, “Ariyah tidak ada kecuali dengan takaran yang 
terdiri dari kurma secara tunai. Ia tidak ada pada sesuatu yang tidak 
diketahui ukurannya dengan posti”). Ibnu Idris —menurut Ibnu At- 
Tin— adalah Abdullah Al Adawi Al Kufi, sementara Ibnu Baththal 
serta As-Subki dalam kitab Syarh Al Muhadzab tidak dapat 
memastikannya. Namun Al Mizzi menegaskan dalam kitab At- 
Tahdzib bahwa yang dimaksud adalah Imam Syafi’i. 


Adapun keterangan dalam kitab Al Umm milik Imam Syafi’i dan 
dinukil darinya oleh Al Baihaqi di dalam kitab Al Ma’rifah melalui 
jalur Ar-Rabi’ menyatakan, “ Ariyah adalah seseorang membeli buah 
dari satu pohon kurma atau lebih dengan cara menaksir. Yaitu, 
menaksir jumlah kurma yang ada di atas pohon, laiu diperkirakan 
berapa persen akan berkurang setelah kering, laiu jumlah itu dibayar 
dengan kurma kering saat itu juga. Apabila keduanya telah berpisah 
sebelum terjadi serah-terima, maka jual-beli dianggap batal.” 


FATHUL BAARI — 327 


Pemyataan ini meski berbeda dengan keterangan yang 
disebutkan oleh Imam Bukhari, tetapi selaras dari segi makna, sebab 
kesimpulan dari keduanya adalah hendaknya jual-beli itu bukan pada 
sesuatu yang tidak diketahui ukurannya dan tidak pula diakhirkan 
(tidak tunai). 

Telah disebutkan pula dari Imam Syafi’i dengan lafazh lain 
seperti yang saya baca dalam tulisan tangan Abu Ali Ash-Shadafi, dia 
berkata, “Lafazh Imam Syafi’i adalah tidak boleh ariyah dijual dengan 
kurma kering, kecuali setelah ditaksir mengenai banyaknya 
sebagaimana halnya orang menaksir untuk keperluan zakat. 
Dikatakan, sekarang ada sekian kurma basah. Apabila telah kering, 
maka jumlahnya sekian. Maka, diserahkan kurma kering sama seperti 
taksiran tersebut, laiu pohon kurma beserta buahnya diambil ai ih oleh 
pembeli sebelum terjadi keduanya berpisah. Apabila keduanya 
berpisah sebelum terjadi serah-terima, maka jual-beli dianggap batal”. 

4jõi &j>j (di antara perkara yang memperkuat pendapat ini), 

yakni memperkuat perkataan Ibnu Idris bahwa jual-beli ariyah tidak 
dibolehkan bila tidak diketahui ukurannya, adalah perkataan Sahal bin 
Abu Hatsmah, (dengan wasaq-xvasaq yang telah 

diketahui ukurannya). Perkataan Sahal ini diriwayatkan oleh Ath- 
Thabari melalui jalur Al-Laits dari Ja’far bin Rabi’ah, dari Al A’raj, 
dari Sahal melalui jalur mauquf, “Buah tidak boleh dijual selama 
masih berada di atas pohon kurma dengan wasaq-wasaq yang telah 
diketahui ukurannya, kecuali tiga, empat atau lima wasaq untuk 
dimakan manusia 

Apa yang disebutkan Imam Bukhari dari Imam SyafTi 
merupakan syarat jual-beli ariyah dalam pandangan para ulama 
madzhabnya. Adapun batasan ariyah menurut mereka adalah menjual 
kurma basah yang masih berada di atas pohon dengan perkiraan 
bahwa jumlahnya setelah kering kurang dari 5 wasaq, laiu dibayar 
dengan kurma kering sepertinya berdasarkan takaran disertai serah 
terima saat transaksi. 


328 — FATHUL BAARI 


Ibnu At-Tin berkata, “Sikap Imam Bukhari yang mendukung 
pendapat Ibnu Idris dengan mengemukakan perkataan Sahal ‘Dengan 
wasaq-wasaq yang telah diketahui ukurannya’ tidak dapat diterima, 
sebab perkataan ini tidak mengharuskan pembayaran secara tunai. 
Bahkan, yang menjadi pendukung pendapat Ibnu Idris adalah 
perkataan Sufyan bin Husain, yakni yang akan disebutkan 
berikutnya.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali yang dimaksud Imam 
Bukhari adalah bahwa semua yang disebutkan setelah perkataan Ibnu 
Idris merupakan pendukung perkataan Ibnu Idris. 

Bentuk jual-beli ariyah sangat beragam, di antaranya: 

Pertama, seseorang berkata kepada pemilik kebun, “Juallah 
buah pohon kurma tertentu kepadaku berdasarkan taksiran agar aku 
bayar dengan kurma kering.” Laiu pemilik kebun menaksir jumlah 
kurma tersebut setelah kering dan menjualnya, kemudian menerima 
kurma kering dari pembeli seraya menyerahkan pohon kurma kepada 
pembeli, dan pembeli dapat memamfaatkan buah kurma yang masih 
basah. 

Kedua, seseorang menghibahkan pohon kurma kepada orang 
lain, laiu penerima hibah itu merasa berat untuk menunggu sampai 
buah kurma menjadi kering, sementara ia tidak suka memakannya di 
saat masih basah, karena yang dia butuhkan adalah kurma kering. 
Maka, dia menjual kembali kurma itu kepada pemberi hibah 
berdasarkan taksiran atau menjualnya kepada orang lain agar dia dapat 
segera menikmati kurma yang kering. 

Ketiga , seseorang menjual kurma di kebunnya setelah tampak 
masak, laiu dia mengecualikan pohon-pohon kurma tertentu yang dia 
sisakan untuk dirinya atau untuk keluarganya, dan inilah yang 
dikeluarkan dalam taksiran saat seseorang memperkirakan jumlah 
kurma untuk zakat. Dinamakan ariyah karena tidak dimasukkan 
dalam perhitungan zakat dan diberi keringanan bagi mereka yang 
butuh dan tidak memiliki uang serta hanya memiliki kurma kering, 


FATHUL BAARI — 329 


mereka diperbolehkan membeli kurma yang masih basah tersebut 
dengan kurma kering yang mereka miliki. 

Keempat , seseorang memberikan pohon kurma kepada orang 
lain, dimana bagi yang menerimanya diperbolehkan memakan 
buahnya serta melakukan apa yang dianggap perlu. Lebih tepatnya 
dikatakan bahwa ini adalah hibah dalam bentuk yang sangat khusus. 

Kel ima. petugas zakat menyisakan beberapa pohon kurma dalam 
suatu kebun tanpa ditaksir dalam perhitungan zakat. 

Kedua bentuk ariyah yang disebutkan terakhir ini tidak berlaku 
jual-beli padanya. Seluruh bentuk ini adalah sah menurut Imam 
SyafTi serta jumhur ulama. Akan tetapi Imam Malik membatasi jual- 
beli ariyah pada bentuk yang kedua, sementara Abu Ubaid 
membatasinya pada bentuk yang ketiga, seraya menambahkan bahwa 
mereka diberi keringanan untuk memakan kurma basah tanpa 
memperdagangkan atau menyimpannya. 

Abu Hanifah tidak memperkenankan semua bentuk jual-beli. 
Dia hanya membatasi pada hibah, yaitu seseorang memberikan buah 
kurma di antara pohon kurma miliknya, laiu timbul keinginannya 
untuk mengambil kembali pohon kurma yang buahnya telah 
dihibahkan, maka diberi keringanan untuk menahan hibah tersebut 
seraya menggantinya dengan kurma kering sebanyak buah kurma 
yang dihibahkan berdasarkan taksiran. 

Alasan Abu Hanifah berpendapat demikian adalah karena dia 
berpedoman dengan keumuman larangan menjual kurma basah 
dengan kurma kering. Akan tetapi, pandangannya disanggah dengan 
mengemukakan adanya penegasan yang mengecualikan jual-beli 
ariyah dalam hadits Ibnu Ümar serta yang lainnya sebagaimana yang 
telah disebutkan. 

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Isa bin Aban, dari para 
sahabatnya, bahwa makna keringanan pada kasus ini adalah: orang 
yang menerima hibah tersebut tidak memilikinya, sebab hibah tidak 
dapat dimiliki melainkan setelah terjadi serah-terima. Ketika pemberi 


330 — FATHUL BAARI 




hibah diizinkan untuk menahan apa yang telah dijanjikannya dengan 
cara memberikan penggantinya berupa kurma kering —sementara 
penerima hibah pada dasamya belum memiliki hibah tersebut 
sehingga tidak perlu diganti— maka yang demikian itu merupakan 
pengecualian dan termasuk suatu keringanan. Laiu dia berhujjah untuk 
mendukung pendapat dalam madzhabnya agar menyatakan bahwa 
araya bermakna pemberian. Akan tetapi semua itu tidak dapat 
dijadikan dalil, sebab keberadaan makna dasar “araya” sebagai 
“pemberian” tidak berarti bahwa dalam pandangan syariat ia tidak 
boleh digunakan dalam bentuk-bentuk yang lain. 

Ibnu Mundzir berkata. “Apa yang diberi rukhshah (keringanan) 
dalam hai araya adalah yang dilarang dalam jual-beli kurma basah 
dengan kurma kering pada satu lafazh berasal dari riwayat sejumlah 
sahabat.” Dia juga berkata, “Serupa dengannya adalah pemberian izin 
dalam jual-beli dengan sistem ‘salam’ sebagaimana sabda Nabi SAW, 
'jdS U *Sl {Jangan menjual apa yang tidak kamu memiliki)." 

Dia melanjutkan, “Barangsiapa memperbolehkan jual-beli salam 
meskipun telah dikecualikan dari jual-beli sesuatu yang tidak dimiliki, 
laiu dia tidak memperbolehkan jual-beli ariyah meskipun telah 
dikecualikan dari jual-beli kurma basah dengan kurma kering, maka 
sungguh dia telah mengemukakan pandangan yang bertentangan.” 

Adapun sikap mereka yang memahami rukhshah (keringanan) 
dalam masalah ini dengan makna “hibah”, adalah pandangan yang 
j auh dari kebenaran jika dihadapkan pada penegasan hadits tentang 
jual-beli dan pengecualian ariyah. Apabila yang dimaksud adalah 
hibah, maka tentu tidak akan dikecualikan dari jual-beli. Di samping 
itu, ia diungkapkan dengan kata rukhshah (keringanan), sementara 
rukhshah tidak diberikan melainkan setelah ada larangan; dan 
larangan ini hanya berlaku pada jual-beli tertentu, bukan “hibah”. 
Ditambahkan lagi bahwa keringanan di sini dikaitkan dengan 5 wasaq 
dan yang kurang darinya, sedangkan hibah tidak diberi batasan. 
Begitu pula mereka tidak membedakan dalam hai mengambil kembali 
hibah antara kaum kerabat dengan yang lainnya; dan apabila 


FATHUL BAARI — 331 


mengambil hibah kembali termasuk perkara yang diperbolehkan, 
maka memberikan kurma kering tersebut bukanlah sebagai ganti dari 
hibah yang diambil darinya, tapi ini adalah hibah yang berdiri sendiri. 
Bahkan, mengambil hibah kembali tidak diperkenankan, sehingga 
penakwilan mereka tidak dapat dibenarkan. 


tflyJt oitS' : ll$Ip 4itt j jji ‘jt- ‘jt- 4šj-i0- j j\ J\äj 

r + * f o * 

jlsikl!Stj illilt <du ^ ^jiu Oi (/Zmw 7 . 9 / 2 berkata dalam haditsnya 


dari Nafi, dari Ibnu Ümar RA, “Araya adalah seseorang 
meminjamkan hartanya berupa satu atau dua pohon kurma 
Adapun hadits Ibnu Ishaq dari Nafi’ telah diriwayatkan dengan sanad 
yang maushul oleh Imam At-Tirmidzi tanpa menyertakan penafsiran 
dari Ibnu Ishaq. Penafsiran itu sendiri telah disebutkan dengan sanad 
yang maushul oleh Abu Daud dari Ibnu Ishaq dengan lafazh, 


(beberapa pohon kurma). Laiu ditambahkan, ji*j l$ju-i “jtti 


{Maka terasa berat baginya sehingga ia menjual [menukarjnya 
berdasarkan taks iran). Hai ini mirip dengan bentuk transaksi yang 
dinyatakan oleh Imam Malik sebagai satu-satunya bentuk ariyah. 

jj cotiT Jj%j jj OCiw j- aj jj Jiij 

- - ' * ' ' 

j> 'jj Uj 0' ^ J&-J % Oo0' OjilLsLJ (Yazid —yakni 


Ibnu Harun — berkata dari Sufyan bin Husain, "Araya adalah pohon 
kurma yang biasa dihibahkan kepada orang-orang miskin, maka 
mereka tidak dapat menunggu buahnya hingga menjadi kurma kering. 
Mereka diberi keringanan untuk menjual [menukar] dengan kurma 
kering yang mereka kehendaki .”). Imam Ahmad menyebutkannya 
melalui sanad yang maushul dalam hadits Sufyan bin Husain dari Az- 
Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dari Zaid bin Tsabit, dari Nabi SAW 
tentang ariyah, “Sufyan bin Husain berkata...” dan seterusnya. Ini 
merupakan salah satu bentuk ariyah yang telah diterangkan. 


Hujjah Imam Malik untuk mendukung pendapatnya yang 
membatasi araya pada bentuk seperti yang dia katakan adalah hadits 
Sahal bin Abi Hatsmah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya 


332 — FATHUL BAARI 



dengan lafazh, ( dimakan oleh keluarganya saat masih 

f s 

basah). Dia berpedoman pada lafazh ( keluarganya ), dimana 

secara zhahir adalah orang yang memberikan ‘ araya itu sendiri. 
Namun ada pula kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah orang 
yang membelinya. Jawaban terbaik bagi hujjah yang mereka 
kemukakan adalah; sesungguhnya hadits Sahal menunjukkan salah 
satu bentuk di antara bentuk-bentuk ariyah, tetapi tidak ada 
keterangan yang menjelaskan bahwa selain itu tidak termasuk jual-beli 
ariyah. 


Kemudian dinukil dari Imam Syafi’i pembatasan pada “orang- 
orang miskin” berdasarkan keterangan dalam hadits Sufyan bin 
Husain, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Muzani. 
Akan tetapi, Syaikh Abu Hamid mengingkari bahwa pendapat itu 
dinukil dari Imam Syafi’i. Barangkali landasan mereka yang 
mengatakan bahwa itu adalah pendapat Imam Syafi’i adalah 
perkataannya dalam kitab Ikhlaaf Al Hadits dari Mahmud bin Läbid, 
dimana dia berkata, 0*5lš :Jti u jj jujJ cii 

iitf *ij öt jJLj 4 p & äi 

*.*<-*-* % * * * 

\ "i" " t I ' •li 9 * t ' ^ m 9 « B / <B • • / / » / ./ , B ^ >0, / 

OI jp*-j? <-p Ojl ja yü J0a3 i^A Ijj üjypj 

1 ja t (Aku berkata kepada Zaid bin Tsabit, 


“Apakah araya kalian ini?" Dia berkata, “Fulan dan sahabat- 
sahabatnya mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya musim 
kurma telah tiba dan mereka tidak memiliki emas maupun perak untuk 
membelinya, sementara mereka memiliki kelebihan persediaan 
makanan berupa kurma kering, maka mereka diberi keringanan 
untuk membeli kurma yang masih basah tersebut berdasarkan 
taksiran agar mereka dapat menikmati kurma basah. ”). 


Imam Syafi’i berkata, “Hadits Sufyan menunjukkan makna ini, 
sebab redaksi ‘ dimakan oleh keluarganya dalam keadaan basah ’ 
memberi asumsi bahwa orang yang membeli ariyah sengaja 
membelinya agar ia dapat memakan kurma yang basah, dan dia tidak 


FATHUL BAARI — 333 


memiliki kurma basah yang dapat dia makan selain itu. Apabila yang 
diberi keringanan dalam hai itu adalah pemilik kebun —seperti yang 
dikatakan oleh Imam Malik— tentu dia tidak terlalu 

membutuhkannya, sebab di dalam kebun milikinya terdapat kurma 
basah lain yang dapat dia makan tanpa butuh untuk membeli ariyah 

Ibnu Mundzir berkata, “Pendapat seperti ini tidak saya ketahui 
selain dari Imam SyafTi.” As-Subki berkata, u Sanad hadits ini tidak 
disebutkan oleh Imam Syafi’i, dan semua orang yang 

menyebutkannya telah menukilnya dari Imam SyafTi. Bahkan, Al 
Baihaqi tidak menemukan sanad-nya dalam kitab Al Ma ’rifah.” 

Kemudian dia berkata, “Barangkali Imam SyafTi mengutipnya 
dari kitab Sirah (oleh Al Waqidi).” Dia melanjutkan, “Meskipun 
hadits ini shahih, tetapi tidak ditemukan hujjah di dalamnya untuk 
membatasi ariyah pada orang-orang miskin, karena yang demikian itu 
tidak tercantum dalam pemyataan syariat, bahkan hanya disebutkan 
dalam suatu kisah. Maka, ada kemungkinan rukhshah (keringanan) 
tersebut terjadi karena kebutuhan ini, dan ada pula kemungkinan 
karena adanya pengaduan kepada Nabi SAW. Dengan demikian, ia 
tidak dapat dijadikan dalil di hadapan nash-nash syariat yang bersifat 
mutlak (tanpa batasan).” 


Batasan yang dikemukakan Imam SyafTi ini telah dijadikan pula 
sebagai pedoman dalam madzhab Hambali, digabungkan dengan 
batasan yang dikemukakan oleh Imam Malik. Dengan demikian, 
batasannya menurut mereka adalah tidak diperbolehkan kecuali 
pemilik kebun butuh untuk menjualnya atau pembeli membutuhkan 
kurma basah. 




(Araya adalah pohon-pohon 


kurma tertentu, dimana engkau mendatanginya laiu membelinya ), 
yakni engkau membeli buahnya dengan kurma kering yang telah 
diketahui ukurannya. Seakan-akan Imam Bukhari meringkasnya, 
karena persoalan itu telah diketahui secara umum, dan saya tidak 
menemukan pada satu pun di antara jalur-jalur periwayatan darinya 


334 — FATHUL BAARI 



kecuali seperti ini. Seakan-akan dia hendak menjelaskan bahwa kata 
araya berasal dari kata ‘arautu yang bermakna “aku mendatanginya 
berulang kali”, bukan berasal dari kata ‘uryun yang bermakna 
“melucuti” sebagaimana pendapat Al Karmani. 

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan perkataan Yahya 
bin Sa’id, “Araya adalah seseorang membeli buah dari pohon kurma 
untuk makanan keluarganya dalam keadaan basah berdasarkan 
taksiran (ditukar) dengan kurma kering”. Laiu dalam salah satu lafazh 
darinya disebutkan, “Sesungguhnya araya adalah pohon kurma yang 
diperuntukkan bagi suatu kaum, laiu mereka menjualnya dengan 
kurma kering berdasarkan taksiran”. 

Al Qurthubi berkata, “Seakan-akan Imam SyafTi dalam 
menafsirkan makna ‘araya berpedoman pada perkataan Yahya bin 
Sa’id, sementara dia bukan seorang sahabat, sehingga dapat dijadikan 
pegangan meski bertentangan dengan pendapat yang lain.” 

Kemudian dia berkata, “Penafsiran yang dikemukakan oleh 
Yahya kurang baik, sebab ia adalah makna jual-beli muzabanah yang 
terlarang. Penafsiran seperti ini menempatkan jual-beli araya pada 
posisi yang tidak terlalu penting, bukan untuk memenuhi suatu 
kebutuhan dan tidak pula menghindarkan kerusakan. Sebab, orang 
yang melakukan jual-beli ‘araya dengan kurma kering, mungkin saja 
menjual dengan harga tertentu, laiu hasil penjualan tersebut digunakan 
untuk membeli kurma basah. Apabila dikatakan bahwa cara ini tidak 
dapat dilakukan (menyulitkan), maka dikatakan: kalau begitu, 
hendaklah engkau memperbolehkan menjual kurma kering dengan 
kurma basah meski kurma basah tidak berada di atas pohon, meski 
kebanyakan ulama madzhab Syafi’i memasukkan kurma basah yang 
telah dipetik ke dalam kurma basah yang ada di atas pohon dari segi 
makna.” 

Semua penafsiran ‘araya yang disebutkan dalam hadits tidak 
diselisihi oleh Imam Syafi’i. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur 
Amr bin Al Harits dari Abdu Rabbih bin Sa’id [yakni saudara laki-laki 
Yahya bin Sa’id], dia berkata, “Araya adalah seseorang meminjamkan 


FATHUL BAARI — 335 



pohon kurma kepada orang lairt, atau seseorang mengecualikan dari 
hartanya [pohon kurma tertentu] untuk dimakan saat buahnya masih 
basah, laiu dia menjualnya dengan kurma kering.” 

Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata dalam kitabnya Al 
Mushannaf, “Waki’ telah menceritakan kepada kami, dia berkata, 
‘Kami mendengar sehubungan dengan penafsiran tentang ‘araya 
bahwa ia adalah pohon kurma yang diwariskan oleh seseorang atau 
dibelinya dari kebun seseorang’.” Sesungguhnya tanggapan hanya 
ditujukan kepada mereka yang membatasi pada satu bentuk ‘araya 
yang telah disebutkan. Adapun mereka yang menerima semuanya, laiu 
menyusunnya dalam satu batasan yang dapat menggabungkan 
semuanya, maka hai ini tidak disangkal. 


85. Menjual Buah Sebelum Masak 


& 


J j St-J* Jti P J oir ^ > xui jBj 

f°' ** , - . ' ,4 • •- • ' ° * l' °\ll 

4JS- AÜl Cju Jjj 4j~b>- 4->* jy\ <UJb- 

, S S , s s s 

CjUiJl SyXZ jXj X ÄI Jt ÄI Sfj “4* J X 
•Oll^l 4jl I^ljwJl J li ^AÜI Iili 

t ^ ^ \ * 0 % y ^ ' y ' £ yQ y & y y -J y * } y y ( ^ ^ f. 

ÄJLp aJJI ^ J y*J Jl<ü — l^i j olili— j»Uij AjWsI c^ysl y> 

y y y 

f. ' jj y y y , y y *o}} 9 }yQ 0 y ' y ^ y y 

J-Lj 'y Uli ldJJ.i J Ä^^yäU-cJl SwtlP' kJl- 1 bd 

y y " y " 

^ 3ä-j 1>- y^lj .^-^ 4 _^ä>- 5I^j õj1 

✓ **>• ✓v' y y y y y y 

. & fo . x . % y y & y y 

\$y *. y \\ y &y of y y^/OyO S y 0 . . y o y Oy , f u 0 0 ✓ 

cb ji)l «.JlJaT jUj JCjjj ^^>0 Ojb -bj C^jb ^yi Jj j 

^ yy y ^ ^ / # y y y 

S> y . I v V ✓ / < * ' < y y 

■fi.Sy ' 0 y / 0 £ ,y * y y y . o y M . ' 0 tft " 

Wwb- öijj X-P y\ J li J* Jj* JjytP 

* ~ y y ' 

y . y ' y ' * ■'y 

oy 0 y .0 y 0 y „y 0 J 0 y Xx f ® ^ y^'. * ' -" 0 "' . 'l.* ' 

j J* eX X °J^ P L5^ X j <u -~ p 


336 — FATHUL BAARI 




2193. Al-Laits berkata: Telah diriwayatkan dari Abu Az-Zinad 
bahwa Urwah bin Az-Zubair menceritakan dari Sahal bin Abi 
Hatsmah Al Anshari (dari bani Haritsah), dia telah menceritakan 
kepadanya dari Zaid bin Tsabit RA, dia berkata, “Orang-orang pada 
masa Rasulullah SAW melakukan jual-beli buah-buahan. Apabila 
mereka telah panen dan tiba waktu membayar, maka pembeli berkata, 
‘Sesungguhnya buahnya busuk, kena penyakit, layu...’ (jenis-jenis 
penyakit yang mereka jadikan sebagai dalih). Maka Rasulullah SAW 
bersabda ketika banyak terjadi perselisihan dalam hai itu, ‘ Apabila 
tidak ingin terjadi (perselisihan), maka janganlah kalian menjualnya 
hingga tampak kebaikannya (masaky. Seperti pemberi saran yang 
menyampaikan sarannya karena banyaknya perselisihan yang terjadi 
diantara mereka”. Kharijah bin Zaid bin Tsabit telah mengabarkan 
kepadaku bahwa Zaid bin Tsabit tidak menjual buah di kebunnya 
hingga terbit tsuraya, maka jelaslah mana yang kuning dan mana yang 
merah. Abu Abdillah berkata, “Riwayat itu telah dinukil oleh Ali bin 
Bahr, Hakkam telah menceritakan kepada kami, Anbasah telah 
menceritakan kepada kami dari Zakariya, dari Abu Az-Zinad, dari 
Urwah, dari Sahal, dari Zaid.” 


/ ^ 9 i 9 * O S 9 * * Wl' * + , * , -V" 

^y ÄWi \J y aWi •-LjP' 

jcl it g ‘y jt jX.} 4^ ai jk iin 

^Cii j «~‘üi 4^ jXi 


2194. Dari Malik, dari NafT, dari Abdullah bin Ümar RA 
bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga 
tampak masak. Beliau melarang penjual dan pembeli. 


FATHUL BAARI — 337 



«r- A -, f- i. * - * ? >•' l, - .' ‘' i \ u , e ' * •' 

a! li- Aili jCp Aül jl Aili j (j-J* J/- JijAall J* 

Jp- J*j lAill o!p y\ J li .y>y Jp- J^Jl iyp õ' jX*J 


^ ✓ 0 ✓ 


2195. Dari Humaid Ath-Thawil, darr Anas RA, sesungguhnya 
Rasulullah SAW melarang menjual buah kurma hingga masak. Abu 
Abdillah berkata, "Maksudnya hingga memerah.*’ 


, % « - U- ! '* •.\ i ' ° * ' 

aüI -Lp ~r* ^ l-J*^** ÜS>* ^ 

ä. N-*, - f - f-* .r, V N i s,, -- V- .' 

a jäSJI y LJ jl (J—J aLlp Aili ^^LJI IJV3 U . giP aüI 

.l^l* Jifjj j jU-a 2Äj jLL*J : Jli ?£*JLiJ l>j J~Äi .^JLiJ 


2196. Dari Sulaim bin Hayyan, Sa’id bin Mina telah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin 
Abdullah RA berkata, “Nabi SAW melarang menjual buah-buahan 
hingga masak.” Maka dikatakan, “Bagaimanakah buah ilu masak?” 
Dia berkata, “Hingga memerah, menguning dan sudah dapat 
dimakan.” 


Keterangan Hadits : 

Imam Bukhari tidak menetapkan secara tegas hukum persoalan 
ini karena kuatnya perbedaan pendapat di dalamnya, hingga 
melahirkan sejumlah pendapat sebagai berikut: 

Pertama , jual-beli tersebut batal secara mutlak. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila dan Ats-Tsauri. Namun, tidaklah 
tepat mere ka yang menukil adanya ijma’ tentang batalnya jual-beli ini. 

Kedua, diperbolehkan secara mutlak meski tidak langsung 
dipanen. Pendapat ini dikemukakan oleh Yazid bin Abu Habib, dan 


338 — FATHUL BAARI 


mereka yang menukil adanya ijma’ dalam hai ini juga mengalami 
kekeliruan. 

Ketiga , apabila disyaratkan langsung dipanen, maka jual-beli itu 
tidak batal. Sedangkan jika tidak langsung dipanen, maka menjadi 
batal. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Ahmad dan mayoritas ulama, 
serta salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Malik. 

Keempat, jual-beli dianggap sah meskipun tidak disyaratkan 
langsung dipanen. Adapun larangan dalam hadits berlaku pada jual- 
beli buah yang belum muncul sama sekali. Ini merupakan pendapat 
kebanyakan ulama madzhab Hanafi. 

Kel ima. hadits itu berlaku sebagaimana makna zhahirnya, tetapi 
larangan tersebut dalam konteks tanzih. 

Hadits Zaid bin Tsabit yang disebutkan pada awal bab ini 
menunjukkan pendapat yang terakhir, tetapi ada kemungkinan 
disesuaikan dengan pendapat yang kedua. Kemudian Imam Bukhari 
menyebutkan empat hadits dalam bab ini, dan yang pertama adalah 
hadits Zaid bin Tsabit. 

liti (ketika manusia telah panen). Maksudnya, buah- 
buahan telah tiba waktunya untuk dipanen. 

Cjdi ^UaJ J»- (hingga muncul tsuraya), yakni bersamaan dengan 

terbitnya fajar. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Atha' dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, £11? üj 

/ * * * 0 

-Uj JT 'Jt ii lii' ( Apabila bintang telah terbit di pagi hari, maka 
* 

diangkatlah segala hama dari setiap negeri). Sementara dalam 
riwayat Abu Hanifah dari Atha' disebutkan, jUdi Jt üuh c-*»j 

(j Hama diangkat dari buah-buahan). Adapun bintang yang dimaksud 
adalah “tsuraya”. Munculnya bintang ini pada pagi hari terjadi pada 
awal musim panas, dimana saat itu cuaca sangat panas di negeri Hijaz 
dan merupakan awal masa masaknya buah-buahan. Dengan demikian, 
yang menjadi pedoman adalah masaknya buah-buahan, sedangkan 


FATHUL BAARI — 339 



terbitnya bintang tsuraya menjadi tanda baginya, sebagaimana yang 
dijelaskan dalam hadits, J JÄ'j (Dan menjadi jelas mana 

yang kuning dari yang merah). 


Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Utsman bin Abdullah bin 
Suraqah: Aku bertanya kepada Ibnu Ümar tentang menjuai buah- 
buahan, maka dia berkata, J- jteh J jtiÄj <0* <&' J* äi J 

Cj £&? Jj :JÖ telli Ja j :cÜ Liii (Rasulullah SA W 


melarang menjuai buah-buahan hingga hilang hamanya. Aku 
bertanya , “Kapan yang demikian itu terjadi?” Beliau menjawab. 
“Hingga muncul tsuraya."). 


Dalam riwayat Ibnu Abi Az-Zinad dari bapaknya, dari Kharijah, 

dari bapaknya disebutkan, Ju) ÄLui' dL>'j <0* äi Jp äi 

^ ^ / / / 

?lJLa ü> :Jliä XÄyaj- i\J~yCp jJuj o' Jj jUJi (Rasulullah SAW 

datang ke Madinah, sementara kami sedang melakukan jual-beli buah 
sebelum masak. Laiu beliau mendengar pertengkaran, maka beliau 
bertanya. “Apakah ini? ”). Laiu disebutkan hadits selengkapnya. 
Riwayat ini di samping menyebutkan sebab, juga menerangkan waktu 
munculnya larangan tersebut. 

Ju J J* ži )) (AU bin Bahr meriwayatkan). Dia adalah Al 

Qaththan Ar-Razi, salah seorang guru Imam Bukhari. Sedangkan 
Hakkam bin Salam juga bemama belakang Ar-Razi. Adapun Anbasah 
adalah Ibnu Sa’id bin Adh-Dhurais Al Kufi, dia pernah menjadi hakim 
di Ar-Ray sehingga dikenal dengan panggilan Ar-Razi. Hadits di bab 
ini telah diriwayatkan pula oleh Abu Daud melalui jalur Anbasah bin 
Khalid dari Yunus bin Yazid, dan Anbasah yang dimaksud adalah 
selain Anbasah yang terdapat dalam sanad Imam Bukhari. Akan 
tetapi, persoalan ini tidak tampak oleh Abu Ali Ash-Shadafi, dimana 
saya melihat tulisan tangan pada catatan käki naskahnya yang secara 
tekstualnya menyebutkan, “Hadits Anbasah yang dinukil oleh Imam 
Bukhari dari Hakkam telah diriwayatkan oleh Al Baji melalui jalur 
Abu Daud dari Ahmad bin Shalih, dari Anbasah”. Dia mengira 


340 — FATHUL BAARI 




Anbasah pada kedua jalur periwayatan itu adalah perawi yang sama, 
tetapi sesungguhnya tidak demikian, bahkan masing-masing adalah 
dua perawi yang berbeda, dan guru keduanya juga berbeda. Riwayat 
Anbasah bin Sa’id tidak ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari selain 
di tempat ini yang dinukil melalui jalur yang mauquf, berbeda dengan 
Anbasah bin Khalid. Begitu pula dengan Zakariya bin Khalid Ar-Razi, 
dimana saya tidak mengenal seorang pun yang menukil darinya selain 
Anbasah bin Sa’id. 


Hadits kedua adalah hadits Naff dari Ibnu Ümar dengan lafazh, 

O t ° ° } ' f £ * 

j-u jUili "j* (Beliau melarang 


jual-beli buah hingga tampak masak, beliau melarang penjual dan 
pembeli). 


Larangan bagi penjual adalah untuk mencegahnya agar tidak 
memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Sedangkan 
larangan bagi pembeli bertujuan mencegah agar tidak menyia-nyiakan 
hartanya dan tidak membantu pembeli mengerjakan perbuatan yang 
batil. Di samping itu, larangan ini juga dapat menghindarkan 
perselisihan dan pertengkaran. 

Konsekuensi dari larangan itu adalah diperbolehkannya menjual 
buah setelah masak secara mutlak, baik tidak langsung dipetik 
maupun langsung dipetik, sebab hukum sesuatu setelah batasan suatu 
larangan berbeda dengan hukum sebelum adanya batasan. Sementara 
dalam hai ini larangan tersebut dibatasi hingga buah itu masak. 
Maksudnya, pada saat itu buah telah terbebas dari hama sampai 
pembeli merasa yakin akan dapat memetiknya. Berbeda dengan 
sebelum buah itu masak, karena hai itu mendekati suatu penipuan. 

Hadits di atas telah diriwayatkan pula oleh Imam Muslim 
melalui jalur Ayyub dari Nafi’ seraya ditambahkan, AatiJi 'jJü J*- 

[Hingga ada jaminan terhindar dari hama). Sementara dalam riwayat 
Yahya bin Sa’id dari Nafi’ disebutkan dengan lafazh, ii V' Ait t_ äÕJj 

aj JJ>~ &■%*> j Xj (Hilang darinya penyakit dengan sebab 


FATHUL BAARI — 341 


tampak membaik [masak], mana yang merah dan mana yang kuning). 
Penafsiran ini berasal dari perkataan Ibnu Ümar, seperti dijelaskan 
oleh Imam Muslim dalam riwayatnya melalui jalur Syu’bah dari 
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Ümar, <*sa& & j** ^ J-ä* 

(,Dikatakan kepada Ibnu Ümar , “Apakah maksud tampak masak?" 
Dia menjawab, “Hilangpenyakitnya 

Pandangan yang membedakan antara hukum sebelum buah 
masak dan sesudahnya merupakan pendapat mayoritas ulama. Laiu 
diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa jual-beli buah yang masih 
berada di atas pohon menjadi sah apabila langsung dipetik. Namun, 
jika tidak disyaratkan langsung dipanen, maka jual-beli tersebut 
dianggap tidak sah. Imam An-Nawawi menukil dalam kitab Syarh 
Muslim dari Abu Hanifah bahwa dia mewajibkan buah langsung 
dipetik, tetapi pernyataan An-Nawawi dibantah bahwa pendapat yang 
ditegaskan oleh para sahabat Abu Hanifah adalah mengesahkan jual- 
beli buah yang masih berada di atas pohon secara mutlak, baik 
sebelum maupun sesudah masak. Namun, jual-beli itu menjadi batal 
apabila disyaratkan tidak langsung dipetik, baik sebelum buah masak 
maupun sesudahnya. Para ulama dalam madzhabnya lebih mengetahui 
pendapat imam mereka dibandingkan ulama selain mereka. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kalimat “Hingga 
tampak masak". Apakah yang dimaksud adalah buah-buahan secara 
umum, sehingga apabila didapati buah yang telah masak pada suatu 
kebun dalam suatu negeri, maka buah di seluruh negeri itu boleh 
dijual meski belum tampak masak, atau yang dimaksud adalah buah di 
setiap kebun, setiap jenis buah atau setiap pohon? 

Dalam hai ini ada sejumlah pendapat. Yang pertama adalah 
pendapat Al-Laits. Pendapat ini juga tercantum dalam madzhab 
Maliki, tetapi disyaratkan bahwa masaknya buah tersebut hampir 
bersamaan. Yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad, laiu darinya 
dinukil pula perkataan seperti pendapat yang keempat. Sedangkan 
pendapat yang ketiga adalah pendapat para ulama madzhab SyafTi. 


342 — FATHUL BAARI 




Pendapat ini mungkin didasarkan pada penggunaan redaksi 'Hingga 
tampak membaikj sebab yang demikian itu menunjukkan cukup 
dengan adanya tanda-tanda kematangan tanpa harus matang secara 
sempuma. Dari sini dapat disimpulkan tentang bolehnya menjual buah 
yang masak sebagiannya, atau masak pada sebagian pohon jika 
maksud yang diinginkan telah tercapai, yaitu terhindar dari penyakit. 
Kalau bukan karena maksud ini, maka penamaan “Buah-buah itu telah 
masak” tidak dapat diterima apabila yang masak hanya sebagiannya, 
sebab hai ini menyalahi makna sebenamya dari kalimat tersebut. Di 
samping itu, apabila kita mengatakan bahwa buah-buahan dapat dijual 
jika semuanya masak, maka hai ini akan berakibat rusaknya sebagian 
atau kebanyakan buah, sebab Allah telah menganugerahkan bahwa 
buah-buahan tidak masak secara serentak agar waktu panen dapat 
berlangsung lama. Hadits ketiga adalah hadits Anas RA. 

Jk3i lyu õ' (Beliau melarang menjual buah kurma). 

Demikian disebutkan pada jalur riwayat ini dengan dibatasi pada 
“buah kurma”, tetapi pada jalur periwayatan yang lain disebutkan 
secara mutlak. Tidak ada perbedaan dari segi hukum antara kurma dan 
selainnya. Adapun disebutkannya kurma secara khusus dikarenakan 
kurma merupakan buah-buahan yang umum bagi mereka. 


J*- ii' -M- y) Jü {Abu Abdillah berkata, “Maksudnya 


hingga tampak kemerahan. ”). Demikian yang tercantum di tempat ini. 
Abu Abdillah yang dimaksud adalah Imam Bukhari. Sementara 
riwayat Al Ismaili menunjukkan bahwa yang mengucapkan hai itu 
adalah Abdullah bin Mubarak. Maka, barangkali kata “Abu” dalam 
riwayat kami hanya merupakan tambahan. Penafsiran ini akan 
disebutkan pada bab berikutnya dalam hadits yang sama, laiu kami 
akan menerangkan siapa saja yang mengatakan bahwa penafsiran ini 
termasuk perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits. Hadits 
keempat adalah hadits Jabir RA. 


tM* (dikatakan, bagaimana buah yang masak itu?). 
Penafsiran ini berasal dari perkataan Sa’id bin Mina' [salah seorang 


FATHUL BAARI — 343 


perawi hadits di atas]. Hai ini dijelaskan oleh Imam Ahmad ketika 
menukil hadits ini dari Bahz bin Äsad, dari Sulaim, dari Hayyan 
bahwasanya dia yang bertanya kepada Sa’id bin Mina' mengenai hai 
itu, laiu dia memberi jawaban seperti di atas. Hai serupa diriwayatkan 
oleh Al Ismaili melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sulaim bin 
Hayyan dalam riwayatnya, “Aku berkata kepada Jabir, ‘Bagaimana 
buah itu masak.dan seterusnya”. 


Dari sini, jelaslah bahwa yang menanyakan hai itu adalah Sa’id, 
sedangkan yang memberi penafsiran adalah Jabir. Imam Muslim juga 
meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Zaid bin Abi Anisah dari 
Abu Al Walid, dari Jabir secara panjang lebar dengan menyebutkan, 


^ f / , ass * 0 $ o ® 

<tU jiTjj j' j' y&H di 4 läilal j {dan 


[melarang] membeli kurma hingga masak, dan yang dimaksud 
dengan masak adalah memerah, atau menguning atau dapat 
dimakan). 


Kemudian pada bagian akhir disebutkan: Zaid berkata, “Aku 
bertanya kepada Atha', ‘Apakah engkau mendengar Jabir menisbatkan 
hai ini kepada Rasulullah SAW?’ Dia menjawab, ‘Ya’.” 

Ada kemungkinan yang dia maksud dengan “hai ini” adalah 
seluruh pernyataan yang dikatakannya, termasuk juga penafsiran 
tersebut. Tetapi ada pula kemungkinan bahwa yang dimaksud 
hanyalah hadits tersebut, bukan penafsirannya, sehingga penafsiran 
tersebut berasal dari perkataan perawi. 

Sementara dalam riwayat Ibnu Mahdi telah diketahui bahwa 
perawi yang dimaksud adalah Jabir. Namun, di antara faktor yang 
menguatkan bahwa penafsiran itu berasal dari Nabi SAW adalah 
karena penafsiran itu juga tercantum dalam hadits Anas. 

Pada hadits di atas terdapat dalil bahwa yang dimaksud dengan 
“tampak masak" adalah makna yang lebih dari sekadar munculnya 
buah-buahan itu. Adapun sebab munculnya larangan itu adalah karena 
kekhawatiran akan adanya unsur penipuan akibat banyaknya penyakit 
yang menimpa buah-buahan pada awal kemunculannya hingga 


344 — FATHUL BAARI 





tampak tanda-tanda akan masak. Keterangan yang kami sebutkan ini 
telah dijelaskan dalam hadits Anas pada bab berikut, yang mana 
dikatakan, “Apabila ia telah berwarna kemerahan dan sudah dapat 
dimakan, maka telah terhindar dari penyakit (hama)”. 


Catatan 

Ad-Dawudi [salah seorang pensyarah kitab Shahih Bukhari ] 
berkata, “Perkataan Zaid bin Tsabit ‘Seperti seorang pemberi saran 
yang menyampaikan sarannya' adalah penakwilan dari sebagian 
perawi hadits tersebut. Apabila dikatakan bahwa ini adalah perkataan 
yang diucapkan oleh Zaid, maka harus dipahami bahwa yang 
demikian itu terjadi pada awalnya, kemudian larangan itu dipertegas 
seperti dijelaskan oleh hadits Ibnu Ümar dan selainnya.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Imam Bukhari 
menyadari hai itu sehingga menyebutkan hadits-hadits pada bab sesuai 
urutan yang disebutkan. Hadits Zaid bin Tsabit memberi informasi 
tentang latar belakang larangan, dan hadits Ibnu Ümar menjelaskan 
larangan secara tegas, sedangkan hadits Anas dan Jabir memberi 
keterangan tentang batasan berlakunya larangan tersebut. 


86. Menjual Kurraa Sebelum Tampak Masak 


4^ ii Jt* *j& jp & äi ^ jojc. 'j yf j. 

' * 0 " I 0 •" " . " * ' t, OxO x x x x ,x x 

•j*ji (jr" J* J 

,'liW :Jli ? 6j :jls 


2197. Dari Humaid, Anas bin Malik RA telah menceritakan 
kepada kami dari Nabi SAW bahwa beliau melarang menjual buah 
hingga tampak masak, dan menjual kurma hingga masak. Dikatakan, 


FATHUL BAARI — 345 


“Bagaimana buah itu masak?” Beliau menjawab, “ Hingga kemerah- 
merahan atau kekuning-kuningan. ” 


Keterangan Hadits : 

Judul bab ini bertujuan menjelaskan hukum menjual pohon 
kurma yang sedang berbuah, sedangkan bab sebelumnya menjelaskan 
hukum menjual buahnya. 

jÄ ji Uj JJ ( Dikatakan, bagaimanakah buah itu masak?). Tidak 

ada penjelasan dalam riwayat ini mengenai nama orang yang bertanya 

dan yang ditanya. Sementara Ismail bin Ja’far meriwayatkan —seperti 

akan disebutkan setelah lima bab— dari Humaid, U U 

* 

yjd :Jü ( Kami berkata kepada Anas, “Bagaimanakah buah menjadi 

masak? ” Dia menjawab, “Menjadi kemerahan-merahan. ”). Dalam 
riwayat Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan, “Aku berkata 
kepada Anas”. Demikian pula Imam Ahmad yang meriwayatkan dari 
Yahya bin Al Qaththan dari Humaid, tetapi disebutkan, JJ 

(Dikatakan kepada Anas, “Bagaimana buah itu jadi masak?’’j. 


87. Apabila Seseorang Menjual Buah Sebelum Masak, laiu 
Terkena Penyakit (Hama), maka la Menjadi Tanggungan Penjual 


OlP ÄI JlÄ> äi j' ^ JJ' ÄÜC* (j-d' 'j* 
J*- ^yrV" JU 4 • 

^ Õ^ÄJl Äi ^ lõi cJljt IjUÄj -uip ÄI JlÄ Äi Jlü 

jü 


2198. Dari Humaid, dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah 
SAW melarang menjual buah-buahan hingga nampak masak. 


346 — FATHUL BAARI 



Dikatakan kepadanya, “Bagaimanakah ia masak?'” Beliau mejawab, 
''Hingga tampak kemerahcm-merahan Rasulullah SAW bersabda, 
“Bagaimana pendapatmu apabila Allah menggagalkan buah (untuk 
dipanen), dengan (imbalan) apa salah seorang di antara karmi 
mengambil harta saudaranyaT ’ 


I yZ f lil *>Wj 01 ^ :Jü ^ L r J 

» jj x X ^ 

Jf* li jir ialp oli?' j' J-5 

*))' Aili Jj j' * 11 1 ^ ^ -M" 0* 

^iÜ)' 1 j*~j Mj l^*^C? jA-j ^ (*^J 


2199. Al-Laits berkata, “Yunus telah menceritakan kepadaku 
dari Ibnu Syihab, dia berkata, ‘Apabila seseorang membeli buah- 
buahan sebelum masak, kemudian buah itu ditimpa penyakit (hama), 
maka apa yang ditimpa oleh penyakit itu menjadi tanggungan pemilik 
buah-buahan’.” Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku dari 
Ibnu Ümar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Janganlah kalian 
melakukan jual-beli buah-buahan hingga tampak masak , dan 
janganlah kalian menjual buah kurma yang masih basah dengan buah 
kurma yang telah kering. ” 


Keterangan Hadits : 

(bab apabila seseorang menjual buah-buahan sebelum masak 
kemudian ditimpa penyakit [hama], maka ia menjadi tanggungan 
penjual). Nampaknya, Imam Bukhari cenderung membolehkan 
menjual buah-buahan meskipun belum masak. Tetapi apabila dijual 
dalam kondisi demikian, maka resiko yang terjadi merupakan 
tanggungan penjual. Konsekuensinya, apabila buah-buahan itu tidak 


FATHUL BAARI — 347 



rusak, maka jual-beli yang terjadi adalah sah. Dalam hai ini Imam 
Bukhari mengikuti pendapat Az-Zuhri, seperti yang dinukil di akhir 
bab. 


Uj ii (, dikatakan , bagaimanakah huah itu masak?). 

Dalam riwayat ini juga tidak dijelaskan nama orang yang bertanya dan 
yang ditanya. Sementara An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur 
Abdurrahman bin Al Qasim dari Malik, “Dikatakan, ‘Wahai 
Rasulullah! Bagaimanakah buah itu masak?’ Beliau menjawab, 
‘Hingga kemerahan-merahcm '.” Demikian pula yang diriwayatkan 
oleh Ath-Thahawi melalui jalur Yahya bin Ayyub dan Abu Awanah 
melalui jalur Sulaiman bin Bilal, keduanya dari Humaid, dimana 
secara zhahir telah dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW. Ismail 
bin Ja’far dan selainnya telah meriwayatkan dari Humaid dengan jalur 
yang hanya sampai kepada Anas, seperti yang telah dikemukakan 
pada bab sebelumnya. 


jM... üll lil ^ 


(Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana menurut pendapatmu 
apabila Allah menggagalkan buah...''). Demikian Imam Malik 
menyebutkan dengan tegas bahwa kalimat tersebut langsung dari Nabi 
SAW. Sikapnya ini diikuti oleh Muhammad bin Abbad dari Ad- 
Darawardi, dari Humaid, tetapi hanya pada kalimat yang terakhir. 
Akan tetapi, Ad-Daruquthni serta sejumlah pakar hadits menegaskan 
bahwa pernyataan itu keliru. Pandangan ini pula yang dipastikan 
kebenarannya oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al Ilal, ia menukil 
dari bapaknya dan Abu Zur’ah. Kekeliruan itu terjadi dalam riwayat 
Abdul Aziz dari Muhammad bin Abbad. Ibrahim bin Hamzah 
meriwayatkan dari Ad-Darawardi, sama seperti riwayat Ismail bin 
Ja’far yang akan disebutkan berikut. Sementara Mu'tamir bin 
Sulaiman dan Bisyr bin Mufaddhal meriwayatkan dari Humaid, 
“Beliau mengatakan. ‘Bagaimana menurut pendapatmu...’ dan 
seterusnya”. Laiu dia berkata, “Aku tidak tahu apakah Anas yang 
mengucapkan ‘Dengan (imbalan) apa ia menghalalkan ', ataukah 


348 — FATHUL BAARI 





kalimat itu dia nukil dari Nabi SAW?” Ismail bin Ja’far meriwayatkan 
dari Humaid, dimana kalimat itu digabungkan kepada perkataan Anas 
yang menafsirkan kalimat “Bagaimana buah itu masak”. Secara 
zhahir, riwayat ini adalah mauquf 

Al Jauzaqi meriwayatkan melalui jalur Yazid bin Harun dan Al 
Khathib melalui jalur Abu Khalid Al Ahmar, keduanya dari Humaid, 
“Anas berkata, ‘Bagaimana menurut pendapatmu jika Allah 
menggagalkan buah (untuk dipanen) Diriwayatkan oleh Ibnu Al 
Mubarak dan Husyaim, seperti yang baru saja disebutkan, dari 
Humaid tanpa menyebutkan padanya bagian yang diperselisihkan ini. 
Laiu sikap keduanya diikuti oleh sejumlah murid Humaid dalam 
riwayat mereka darinya dengan redaksi, “Anas berkata, ‘ Bagaimana 
menurut pendapatmu jika Allah menggagalkan buah (untuk 
dipanen)' 


Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa semua keterangan yang telah 
dikemukakan tidak memiliki petunjuk yang menafikan bahwa 
penafsiran tersebut berasal dari Nabi SAW, karena para perawi yang 
menisbatkan langsung kepada Nabi SAW memiliki tambahan 
pengetahuan dibandingkan para perawi Iainnya. Riwayat mereka, 
yang menukil dengan jalur mauquf, tidak ditemukan keterangan yang 
menafikan bahwa riwayat itu marfu’. Imam Muslim meriwayatkan, 
melalui jalur Abu Az-Zubair dari Jabir, keterangan yang 
mengukuhkan riwayat dengan jalur marfu ’ pada hadits Anas, yaitu: Jö 


oi OJJ ütp pii i yd ^ c~*j jJ •ii 1 ' aü i j 

JU i>\i pj cUJi JU ii-ii (Rasulullah SAW bersabda, 

“Apabila engkau menjual buah kepada saudaramu, laiu buah itu 
ditimpa penyakit (hama), maka tidak halal bagimu mengambil (harga) 
sedikitpun dari saudaramu itu. Bagaimana engkau mengambil harta 
saudaramu tanpa melalui jalanyang hak? ”). 


Hadits pada bab ini dijadikan dalil tentang bolehnya menarik 
harga kembali apabila buah-buahan yang dibeli terkena penyakit 
(hama) meskipun transaksi terjadi saat buah-buahan sudah tampak 


FATHUL BAARI — 349 



masak. Imam Malik berkata, “Dia boleh menarik kembali, seperti 
harga.” Sedangkan Ahmad dan Abu Ubaid berpendapat, 
diperbolehkan menarik seluruhnya. Adapun Imam Syafi’i, Al-Laits 
dan para ulama Kufah berpendapat, “Pembeli tidak dapat menarik 
kembali harga yang telah diserahkan.” Kelompok ini beralasan bahwa 
keterangan untuk menarik kembali harga apabila buah-buahan ditimpa 
penyakit (hama), khusus apabila transaksi terjadi ketika buah-buahan 
belum tampak masak tanpa disyaratkan untuk segera dipetik. Maka, 
cakupan hadits Jabir yang bersifat mutlak mesti dipahami di bawah 
konteks hadits Anas. 


Ath-Thahawi berdalil dengan hadits Abu Sa’id, jUi ^ 
tlij dUi iil' jUi -Q* 'yLCaJ 4 & 

/ » % , / f s , s 

ÜJi ^ : J\Ü (Seorang laki-laki mengalami 


musibah pada buah-buahan yang dijualnya sehingga utangnya 
menumpuk. Maka Nabi SAW bersabda, “Bersedekahlah kallan 
kepadanya!" Namun, sedekah tersebut tidak cukup untuk menutupi 
utangnya. Maka beliau bersabda, “Ambillah apa yang kalian dapati 
dan tidak ada bagi kalian selain itu. ”). Hadits ini diriwayatkan Imam 
Muslim dan para penulis kitab Sunan. 


Ath-Thahawi berkata, “Oleh karena Nabi SAW tidak 
memerintahkan untuk menarik kembali harga yang telah diserahkan 
ketika buah-buahan gagal dipanen, maka diketahui bahwa perintah 
menarik kembali harga saat buah-buahan ditimpa penyakit (hama) 
tidak berlaku secara umum.” 


Maksud kalimat dengan (imbalan) apa salah seorang di antara 
kamu menghalalkan harta saudaranya ” adalah apabila buah-buahan 
rusak, maka tidak ada imbalan atas harga yang dia terima. Laiu, 
bagaimana dia memakan harta orang lain tanpa ada imbalannya? 
Dalam hadits ini dijelaskan tentang pemberlakuan hukum 
sebagaimana makna lahiriahnya, sebab rusaknya buah-buahan yang 
telah tampak masak adalah perkara yang mungkin, dan tidak rusaknya 
buah-buahan yang belum masak juga merupakan perkara yang 


350 — FATHUL BAARI 



mungkin. Namun, hukum dalam masalah ini dikaitkan dengan 
keadaan yang umum di antara kedua keadaan itu. 


88. Membeli Makanan Tidak Dengan Tunai 


C«J y :JlÕi <_ ^ Jijl JUP üjA : Jli 

/ / ^ ✓ * /. / / X ,, 

i s * £ „ 0 , •*> , __ ž __ /isi* 

4-J-P l^ J P <0)1 J ÜjwL>- Aj 

✓ “ x * / /xx 

.4Pj^ JiJ Jä-1 Jl ^r 4 k*l*i (_£ Jjj 


2200. Dari Al A’masy, dia berkata, “Kami menyebutkan di sisi 
Ibrahim tentang gadai pada jual-beli salam, maka dia berkata, ‘Tidak 
mengapa’. Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad, 
dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang 
Yahudi tidak dengan tunai seraya menggadaikan baju besinya.” 


89. Apabila Seseorang Hendak Menjual (Barter) Kurma dengan 
Kurma yang Lebih Baik Mutunya 


^ 0 

0 ' ©•" ' ° * U © ,os J o 0 o y 0 * \ \ i ' ° ' 

Cf- A*-^ A^ ,y. <y. A^^' A^ dA AJU ye- 

' ' ' ' ' ' ' s s , / ^ / 

. I A ; ^ [ ' • ' * \ * * * 2 0 > J ✓ f 0 ^ 

OI Lo«£äP <031 j 0 jiy* Cj^3 cJjOäJi ^P 

JJ o*l*i JJ J* JJtL.1 ±,3 JJ iil ÄI JJJ3 

ff ' ' < s 

:jii ?i!sJ> jj jj jr( JJ äi Jj äi j jj jui ^ 

x "■ ^ 

i ^ fJ plj2jlj /^LjU Ijj yA f- Ujl UI lOjl 3 yAj lj Aülj C*y 

^ ^ ' s ^ A s t>' S * \ * Q * s '' ' " * 

£-JrJ! cJifiJ : JJ j 4J1P djjl J-J aJ)I J y*j J lii ÄJ2AJU 

* ^ / s s 

^(JdU JJl J ^l JdU 


FATHUL BAARI — 351 


2201-2202. Dari Malik, dari Abdul Majid bin Suhail bin 
Abdurrahman, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Sarid Al Khudri, 
dan dari Abu Hurairah RA, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
mempekerjakan seorang laki-laki di Khaibar, laiu laki-laki tersebut 
datang kepada beliau dengan membawa kurma jamb (kurma yang 
bagus). Maka Rasulullah SAW bertanya, ‘ Apakah semua kurma di 
Khaibar sebagus iniT Laki-laki tersebut berkata, ‘Tidak, demi Allah 
wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami menukar 1 sha’ kurma ini 
dengan 2 sha (kurma biasa), dan menukar 2 sha’ dengan 3 sha’ (kurma 
biasa)’. Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah engkau lakukan! 
Juallah kurma biasa dengan dirham, laiu belilah kurma janib dengan 
dirham ilu' 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila seseorang hendak menjual [barter j kurma dengan 
kurma yang lebih haik mutunya). Maksudnya, apa yang mesti dia 
lakukan agar terhindar dari riba. 

i'JjA ‘jt) d' Aj*-» ^ j* (dari Abu Sa’id Al Khudri dan 

dari Abu Hurairah). Dalam riwayat Sulaiman disebutkan, 
“Sesungguhnya Abu Sa’id dan Abu Hurairah menceritakan 
kepadanya”. Ibnu Abdil Barr berkata, “Penyebutan Abu Hurairah 
tidak ditemukan dalam redaksi ini kecuali melalui jalur periwayatan 
Abdul Majid. Qatadah meriwayatkan dari Sa’id bin Al Musayyab, dari 
Abu Sa’id saja. Demikian pula sejumlah perawi meriwayatkan dari 
murid-murid Abu Sa’id, dari Abu Sa’id.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat Qatadah dinukil oleh 
An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari jalur Sa’id bin Abi Arubah, dari 
Qatadah. Akan tetapi, konteks penyajiannya berbeda dengan konteks 
penyajian kisah Abdul Majid. Adapun konteks penyajian riwayat 
Qatadah mirip dengan riwayat Uqbah bin Abdul Ghafir dari Abu 
Sarid, seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang Al 
Wakalah (perwakilan). 


352 — FATHUL BAARI 


^ *^rj JÄ*=l-i j*JLaj <0* Äi äi Jj->j oi (sesungguhnya 


Rasulullah SAWmempekerjakan seorang laki-laki di Khaibar). Dalam 
riwayat Sulaiman disebutkan, ž^iii [£>- jCalS' ^ £-1 cÄ> 

(Beliau mengutus saudara laki-laki bani Adi dari kalangan 


Anshar ke Khaibar, laiu menjadikannya sebagai pemimpin di saua). 
Abu Awanah dan Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Ad- 
Darawardi, dari Abdul Majid seraya disebutkan bahwa namanya 
adalah Sawad bin Ghaziyah. Pembahasan selanjutkan mengenai hai 
ini akan diterangkan pada pembahasan tentang peperangan ketika 
membicarakan perang Khaibar. 

(Jangan lakukan). Dalam riwayat Sulaiman ditambahkan, 

o * o - 

Ji«j btia jxJj (Akan tetapi hendaklah ukurannya sama), yakni ukuran 

* ^ ' - 

penukar dan yang ditukar adalah sama. Laiu pada bagian akhirnya 
ditambahkan, tlsijl«Jt dJüäSfj (Demikian pula halnya dengan 

timbangan). Penyebutan timbangan tercantum pula dalam jalur 
periwayatan yang terdapat dalam pembahasan tentang wakalah 
(perwakilan), yakni ketika membahas barter bahan makanan yang 
ditimbang dengan ukuran yang sama. 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Semua perawi yang menukil hadits ini 
dari Abdul Majid menyebutkan tentang timbangan kecuali Malik.” 
Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pemyataan ini kurang tepat 
berdasarkan riwayat dalam pembahasan tentang wakalah. Persoalan 
itu sendiri merupakan perkara yang telah disepakati ulama, mereka 
berkata, “Segala sesuatu yang masuk kategori riba dari sisi kelebihan 
kuantitas pada salah satu benda yang dipertukarkan, maka takaran dan 
timbangannya adalah sama. Akan tetapi, sesuatu yang ditakar 
hendaknya dijual dengan menggunakan takaran, demikian juga 
dengan timbangan. Adapun sesuatu yang dasamya ditimbang, maka 
tidak sah dijual dengan menggunakan takaran. Berbeda dengan apa 
yang ditakar, dimana sebagian ulama memperbolehkan dijual dengan 


FATHUL BAARI — 353 


menggunakan timbangan. Mereka mengatakan bahwa persamaan itu 
dapat dicapai dengan menggunakan timbangan.” 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Para ulama sepakat bahwa kurma 
tidak sah dijual (dibarter) dengan kurma kecuali ukurannya sama. 
Tidak ada perbedaan antara kurma yang berkualitas tinggi dengan 
yang bermutu rendah. Meskipun kurma itu bermacam-macam, tetapi 
tetap dianggap satu jenis.” 

Dia juga berkata, “Adapun sikap para perawi yang tidak 
menyinggung perihal pembatalan jual-beli tersebut tidak menunjukkan 
bahwa pembatalan itu tidak terjadi. Bahkan, sikap ini mungkin 
disebabkan oleh faktor lupa atau merasa tidak perlu karena dianggap 
sudah diketahui secara umum. Perintah untuk membatalkan jual-beli 
tersebut telah dinukil melalui jalur lain.” 

Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan kepada hadits yang 

dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Nadhrah dari Abu Sa’id 

„ «* ' '' 

seperti kisah di atas, dimana di dalamnya disebutkan, 'äi Jliš 

f O i } ' 

r* (Beliau berkata , “Ini adalah riba, maka batalkanlah. ”). Dia 

berkata, “Ada kemungkinan riwayat-riwayat tersebut mengungkapkan 
kisah yang berbeda, dan kisah yang tidak menyebutkan asanya 
pembatalan jual-beli terjadi sebelum pengharaman riba fadhl 
(kelebihan kuantitas pada salah satu barang yang dipertukarkan).” 

Dalam hadits ini diterangkan bahwa kesalahan seseorang dapat 
ditolerir selama tidak mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. 
Begitu pula diperbolehkannya bersikap lembut terhadap diri sendiri 
serta tidak membebaninya berdasarkan keterangan hadits yang 
memilih memakan makanan yang bermutu, hai ini berbeda dengan 
orang-orang zuhud yang tidak memperkenankannya. 

Hadits ini juga dijadikan dalil tentang bolehnya jual-beli inah, 
yaitu seseorang menjual suatu barang kepada orang lain secara tunai, 
laiu membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah, 


354 — FATHUL BAARI 


karena kalimat “kemudian helilah hurma yang haik dengan dirhanC ’ 
tidak dikhususkan pada selain orang yang membeli kurma biasa. 

Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa riwayat itu bersifat 
mutlak, sementara lafazh mutlak tidak mencakup seluruh makna yang 
dikandungnya. Apabila lafazh itu diterapkan pada salah satu 
maknanya, maka tidak dapat lagi dijadikan hujjah pada makna yang 
lain. 

Hadits itu tidak boleh dijadikan dalil tentang bolehnya membeli 
kembali kurma tersebut dari orang yang telah membelinya. Laiu 
sebagian berpendapat bahwa sisi penetapan dalil dari hadits ini 
terhadap pendapat tersebut adalah sikap Nabi SAW yang tidak 
memberi perincian. Akan tetapi, pendapat ini lemah. 

Al Qurthubi mengatakan, hadits ini telah dijadikan dalil oleh 
orang-orang yang tidak mengakui metode penetapan hukum 
berdasarkan kaidah “Menutup jalan menuju kerusakan”, karena 
sebagian bentuk jual-beli ini sama dengan menjual (barter) kurma 
dengan kurma dimana salah satunya lebih banyak daripada yang lain, 
sedangkan harga yang ada tidak memiliki makna sama sekali. Akan 
tetapi, hadits tädi tidak dapat dijadikan hujjah untuk mendukung 
pendapat mereka, karena hadits itu tidak menyatakan secara tekstual 
bolehnya membeli kurma yang bermutu tinggi dari orang yang 
membeli kurma bermutu rendah sebelumnya. Bahkan, konteks hadits 
tersebut tidak mencakup hai ini berdasarkan makna yang umum, tetapi 
dari segi makna yang mutlak. Sementara lafazh yang bersifat mutlak 
ada kemungkinan dibatasi oleh dalil lain yang bersifat global 
(mujmal ), sehingga membutuhkan penafsiran. 

Apabila demikian halnya, maka membatasi dengan dalil yang 
paling rendah tingkatannya pun sudah mencukupi, padahal telah ada 
dalil yang membolehkan untuk menetapkan hukum berdasarkan 
kaidah “Menutup jalan menuju kerusakan”. Dengan demikian, bentuk 
jual-beli seperti yang dikatakan tädi adalah terlarang. 


FATHUL BAARI — 355 


Sebagian mereka berdalil untuk memperbolehkannya dengan 
mengemukakan riwayat yang dikutip oleh Sa id bin Manshur melalui 
jalur ibnu Sirin bahwa Ümar bin Khaththab berkata, “Sesungguhnya 
(barter) dirham dengan dirham (harus) sama ukurannya dan 
diserahkan secara tunai.” Ibnu Auf berkata kepadanya, “Apakah kita 
boleh memberikan künna yang bagus, laiu mengambil kurma jenis 
lain sebagai gantinya?” Ümar berkata, "Tidak boleh, tetapi juallah 
(tukar) kurma yang bagus dengan barang, apabila sudah 
diserahterimakan, maka kurangilah nilainya sesukamu dan ambillah 
alat tukar apa saja yang kamu kehendaki. 

Begitu pula, mereka berdalil dengan kesepakatan para ulama 
bahwa apabila seseorang menjual suatu barang kepada orang lain; dan 
setelah berlalunya waktu yang lama, maka ia membeli kembali barang 
tersebut dari orang yang telah membeli darinya, sehingga jual-beli 
seperti ini adalah sah. 

Sebenarnya, tidak ada perbedaan dalam hai ini antara dibeli 
kembali setelah waktu yang lama atau dibeli segera setelah transaksi. 
Hai ini menunjukkan bahwa yang menjadi pedoman adalah syarat 
pada akad (transaksi) itu sendiri. Apabila penjual dan pembeli 
mensyaratkan saat transaksi bahwa penjual akan membeli kembali 
barang itu dari pembeli, maka jual-beli ini adalah batil. Jika perbuatan 
itu terjadi tanpa didahului oleh syarat saat transaksi, maka jual-beli 
tersebut adalah sah. Namun, tentu saja meninggalkan hai ini lebih 
dekat kepada sikap wara’. 

Sebagian ulama berkata, “Maksud untuk membeli kembali 
tidaklah berdampak pada jual-beli apabila tidak dijadikan syarat dalam 
transaksi. Sama halnya dengan seseorang yang bermaksud berzina 
dengan seorang wanita, tetapi kemudian dia meninggalkannya laiu 
meminangnya. Sesungguhnya dalam hai ini, dia telah beralih dari 
perbuatan haram kepada perbuatan halal dengan kalimat Allah yang 
memperbolehkannya. Demikan pula halnya dengan jual-beli.’ 


356 — FATHUL BAARI 


Pelajaran vang dapat diambil 

1. Boleh memilih makanan yang bermutu. 

2. Boleh mewakilkan dalam jual-beli dan selainnya. 

3. Jual-beli yang rusak harus dikembalikan. Laiu hadits ini menjadi 
dalil yang mematahkan pendapat mereka yang mengatakan 
bahwa jual-beli riba pada dasarnya adalah boleh ditinjau dari 
kedudukannya sebagai jual-beli, tetapi menjadi terlarang ditinjau 
dari sifatnya, yaitu riba. Atas dasar ini, maka riba digugurkan 
dan jual-beli menjadi sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Al 
Qurthubi. Bantahan bagi pendapat itu dikatakan; apabila benar 
demikian, niscaya Nabi SAW tidak akan menolak transaksi ini, 
bahkan beliau akan memerintahkan mengembalikan tambahan 
itu pada ukuran sha\ 


90. Orang yang Menjual Kurma yang Telah Dikawinkan atau 
Tanah yang Ditanami atau Disewa 


o tA > ° ° ' i4 * « • " i° < t' i,- - - * o . ° ' 

Xl jj bj Ootu UjI :JÜ <bl j»S- ji\ Jly Jf- 

ÄJA ii J liyl ^ 


2203. Dari Nafi’ (mantan budak Ibnu Ümar), “Kurma mana pun 
yang dijual dan telah dikawinkan tanpa menyebutkan buahnya, maka 
buah itu adalah untuk orang yang mengawinkannya. Demikian pula 
budak dan tanaman.” Nafi’ menyebutkan, “Baginya ketiga perkara 
ini.” 


FATHUL BAARI — 357 


01 ^ ^jQJ ayi Wy\ ji ^ ^ :Jli 4^ <5>l 


2204. Dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Ümar RA bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “ Barangsicipa menjual kurma yang telah 
dikawinkan, maka buahnya untuk penjual, kecuali pembeli 
mensyaratkannya. ” 


Keterangan Hadits: 


{Bab orang yang menjual kurma yang telah dikawinkan atau 
tanah yang ditanami atau disewa), yakni mengambil sesuatu di antara 
benda-benda yang telah disebutkan dengan cara menyewanya. 
Mengawinkan kurma adalah membelah tangkai betina laiu menaruh 
saripati dari tangkai jantan di dalamnya. Hukum di atas berlaku 
dengan sekadar dibelahnya tangkai betina, meski tidak ditaruh apapun. 


Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Thalhah, dia berkata, 

' f f 0 ' ' ' ott " a ' *, o', \ , i, o ts sst tss 

U : Jlž3 JjxJ' <u!p <üll diil J CJjjA 

<■ *'•' # / ' y 

f ° ' ' l 0 - * ' o > t sO t ' ° s O * C 

^äi-3 jj*i\ ^ /ih o”u*kj djkõL (Aku lewat bersama Rasulullah 


SAW pada satu kaum yang sedang berada di atas pohon-pohon 
kurma, maka beliau bertanya, “Apakah yang mereka lakukan?” 
Mereka berkata, “Orang-orang itu sedang melakukan penyerbukan 
[mengawinkan] pohon kurma, mereka menaruh saripati jantan pada 
betina. ”). 


J*j UJl (kurma mana pun). Demikian Ibnu Juraij meriwayatkan 

* 

dari Nafi’ melalui jalur yang mauquf. Al Baihaqi berkata, “Nafi’ telah 
meriwayatkan hadits tentang penyerbukan kurma dari Ibnu Ümar, dari 
Nabi SAW; dan hadits tentang budak dari Ibnu Ümar, dari Ümar yang 
memiliki jalur yang mauquf.” 


358 — FATHUL BAARI 


Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari telah 
menyebutkan sanad hadits tentang budak melalui jalur yang marfu, 
seperti akan disebutkan dalam pembahasan tentang minuman. Di situ 
kami akan menyebutkan kekeliruan yang dilakukan penulis kitab 
Umdah serta pensyarahnya sehubungan dengan persoalan tädi. 
Adapun hadits mengenai tanaman tidak dinukil kecuali oleh Ibnu 
Juraij. Riwayat dengan sanad yang maushul mengenai hadits itu telah 
disebutkan oleh Imam Malik dan Al-Laits, seperti yang Anda lihat di 
bab ini dan bab kedua setelah bab ini. 

Imam Malik dan Al-Laits serta selain keduanya meriwayatkan 
kisah tentang penyerbukan künna —tanpa menyebutkan perkara yang 
lain— melalui sanad yang maushul dari Nafi, dari Ibnu Ümar. Laiu, 
terjadi perbedaan pada Nafi’ dan Salim mengenai penisbatan hal-hal 
selain penyerbukan kurma. Az-Zuhri meriwayatkan dari Salim, dari 
bapaknya, dari Nabi SAW tentang kisah penyerbukan kurma dan 
budak secara bersamaan. Demikianlah yang diriwayatkan oleh para 
pakar hadits dari Az-Zuhri. Namun, mereka diselisihi oleh Sufyan bin 
Husain, dimana dia menambahkan, “Ibnu Ümar dari Ümar, dari Nabi 
SAW ! pada semua hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Malik, 
Al-Laits, Ayyub, Ubaidillah bin Ümar dan selain mereka 
meriwayatkan kisah tentang penyerbukan kurma dari Nafi, dari Ibnu 
Ümar. Kemudian dari Ibnu Lhnar, dari Ümar diriwayatkan kisah 
tentang budak melalui jalur yang mauquf. Begitu pula Abu Daud, 
meriwayatkan melalui jalur Malik dengan dua sanad sekaligus. Pada 
pembahasan tentang minuman akan disebutkan melalui jalur Malik 
kisah tentang hamba sahaya melalui jalur yang mauquf. 

Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni dengan tegas 
menyatakan bahwa hadits Nafi’ yang menyebutkan secara terpisah 
lebih akurat daripada riwayat Salim. Diriwayatkan pula dari Nafi’ 
penisbatan langsung kedua kisah itu kepada Nabi SAW, seperti 
dikutip oleh An-Nasa'i melalui jalur Abdu Rabbih bin Sa’id dari 
Nafi’, tetapi ini adalah suatu kekeliruan. Abdurrazzaq meriwayatkan 
dari Ma’mar, dari Ayyub, dari Nafi’, dia berkata, “Tidaklah urusan 


FATHUL BAARI — 359 


budak melainkan berasal dari Ümar.” Akan tetapi, pernyataan ini tidak 
dapat menolak pandangan mereka yang menyatakan bahwa kedua 
jalur tersebut adalah shahih. Mereka beranggapan bahwa bisa saja 
hadits itu dinukil dari Nafi\ dari Ibnu Ümar dengan dua versi. 

t O O - ' 

o Jd \j .u*Jt (,demikian pula budak dan tanaman). 

Sehubungan dengan masalah budak, dia mengisyaratkan kepada 
hadits, b Jid oi *s|t ^JQS <üUi JU <üj ' xs- Jj, Ja ( Barangsiapa 

menjual budak sementara dia memiliki harta, tnaka hartanya menjadi 
milik penjual kecuali pembeli mempersyaratkannya). Adapun 
kesamaannya dengan kurma adalah dari segi adanya tambahan pada 
keduanya. 

äi 'Aki Jj °J (barangsiapa menjual kurma yang telah 

diserbuki). Dalam riwayat Nafi’ berikut disebutkan, jj jj' Jj-j M 

* 

jt J.. Jj (Barangsiapa telah mengawinkan kurma kemudian dia 
menjual pohonnya ... dan seterusnya). 

Makna tekstual hadits ini telah dijadikan dalil tentang 
barangsiapa menjual pohon kurma yang sedang berbuah dan telah 
diserbuki, maka buah tersebut tidak masuk dalam transaksi jual-beli, 
bahkan tetap menjadi milik penjual. Sedangkan makna implisit hadits 
itu menyatakan bahwa apabila buah belum diserbuki, maka ia masuk 
dalam transaksi dan menjadi milik pembeli. 

Demikianlah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Namun Al 
Auza’i dan Abu Hanifah menyelisihi pandangan jumhur, dimana 
keduanya berkata, “Buah tetap menjadi milik penjual, baik sebelum 
maupun sesudah dikawinkan.” Pandangan sebaliknya dikemukakan 
oleh Ibnu Abi Laila, dia berkata, “Buah tersebut menjadi milik 
pembeli secara mutlak.” 

Semua ini berkaitan dengan jual-beli pohon kurma tanpa 
menyinggung masalah buah saat transaksi. Apabila pembeli telah 
membuat persyaratan seperti dengan mengatakan “Aku beli pohon 


360 — FATHXJL BAARI 


kurma ini beserta buahnya”, maka buah tersebut menjadi milik 
pembeli. Sedangkan apabila penjual mempersyaratkan buah itu 
untuknya meski belum dikawinkan, maka buah kurma saat itu menjadi 
miliknya. Akan tetapi, Imam Malik menyelisihi hai ini, dia berkata, 
“Tidak boleh penjual membuat persyaratan untuk memiliki buahnya.” 

Kesimpulannya, dari pemyataan tekstual dapat ditarik dua 
hukum, dan dari makna implisit juga dua hukum; salah satunya adalah 
makna implisit yang disimpulkan dari syarat, dan yang kedua adalah 
makna implisit yang disimpulkan dari pengertian istitsna' 
(pengecualian). Al Qurthubi berkata, “Berpegang dengan makna 
implisit pada hadits ini sangat berdasar, sebab apabila hukum buah 
sebelum dikawinkan sama dengan hukum ketika telah dikawinkan, 
maka pengaitannya dengan syarat tidak memiliki makna.” 

Dalam hai ini tidak disyaratkan pengawinan itu harus dilakukan 
oleh seseorang, bahkan apabila pohon tersebut melakukan kawin 
sendiri, maka tidak berbeda dari segi hukum menurut ulama yang 
mengamalkan hadits tersebut. 

-k o' *i! (kecuali apabila pembeli mempersyaratkan- 

nya). Lafazh ini dijadikan dalil tentang bolehnya mempersyaratkan 
sebagian buah-buahan sebagaimana bolehnya mempersyaratkan 
keseluruhannya. Seakan-akan hadits tersebut mengatakan “kecuali 
pembeli mempersyaratkan sesuatu dari hai itu”, dan inilah rahasia 
mengapa objek tidak disebutkan dalam kalimat. 

Ibnu Al Qasim berkata, “Tidak boleh baginya mempersyaratkan 
sebagian buah-buahan.” Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa 
buah yang telah dikawinkan berbeda hukumnya dengan yang belum 
dikawinkan. 

Imam SyafTi berkata, “Apabila seseorang menjual pohon kurma 
yang sebagiannya telah dikawinkan dan sebagiannya belum, maka 
semuanya menjadi milik penjual. Sedangkan apabila ia menjual dua 
pohon kurma, maka hukumnya sama seperti itu dengan syarat dalam 
satu transaksi. Namun, jika dipisahkan, maka bagi setiap transaksi 


FATHUL BAARI — 361 


memiliki hukum tersendiri. Disyaratkan pula bahwa pohon-pohon 
tersebut berada dalam satu kebun. Apabila berada di kebun yang 
berbeda, maka setiap kebun memiliki hukum tersendiri.” 

Imam Ahmad menyatakan secara tekstual bahwa buah yang 
telah dikawinkan menjadi milik penjual dan yang belum dikawinkan 
menjadi milik pembeli. Adapun para ulama madzhab Maliki 
berpedoman pada mana yang lebih banyak (Maksudnya, apabila buah 
yang dikawinkan lebih banyak dibandingkan yang belum dikawinkan, 
maka ia menjadi milik penjual, demikian pula sebaliknya. —penerj). 

Dalam hadits di atas terdapat keterangan tentang bolehnya 
mengawinkan kurma (penyerbukan), dan sesungguhnya hukum 
tersebut khusus bagi kurma betina, bukan jantan. Adapun kurma 
jantan menjadi milik penjual. Sebagian ulama madzhab Syafi’i ada 
yang berpedoman pada makna lahiriah penyerbukan, maka mereka 
tidak membedakan antara jenis jantan dan betina. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang 
menjual pohon kurma dan ada buahnya, laiu muncul tandan buah yang 
lain dari pohon kurma tersebut. Ibnu Abi Hurairah berkata, “Ia 
menjadi milik pembeli, sebab yang menjadi milik penjual adalah apa 
yang ada saat transaksi, bukan apa yang belum ada saat itu.” 
Sementara mayoritas ulama berkata, “Ia menjadi milik penjual, karena 
berasal dari kurma yang telah dikawinkan.” 

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa syarat yang tidak 
menafikan konsekuensi dari transaksi maka tidak merusak jual-beli, 
sehingga ia tidak masuk dalam cakupan larangan menjual disertai 
syarat. 

Ath-Thahawi berdalil dengan hadits di atas tentang bolehnya 
menjual buah sebelum tampak masak. Dia menjadikannya sebagai 
hujjah untuk mendukung madzhabnya dalam masalah itu, seperti telah 
kami nukil. Namun, sikap Ath-Thahawi ditanggapi oleh Al Baihaqi 
dan ulama lainnya, yaitu bahwa dia berdalil dengan suatu dalil bukan 
pada tempat dimana dalil itu disebutkan, sehingga apabila sampai 


362 — FATHUL BAARI 


pada tempat dimana dalil itu disebutkan, maka dia mengambil dalil 
yang lain lagi. 

Dia berdalil untuk meperbolehkan menjual buah sebelum masak 
dengan hadits penyerbukan kurma, padahal hadits tentang 
penyerbukan kurma tidak dia amalkan. Bahkan, tidak ada perbedaan 
hukum dalam pandangannya —seperti telah dikemukakan— antara 
buah yang telah dikawinkan dan yang belum. Dia mengatakan bahwa 
buah tetap menjadi milik pembeli meski penjual telah mensyaratkan 
untuk memilikinya atau tidak membuat persyaratan apapun. 

Untuk mengompromikan antara hadits tentang mengawinkan 
kurma dengan hadits tentang larangan menjual buah sebelum tampak 
masak sangat mudah, yaitu pada penjualan pohon kurma buah 
mengikuti pohonnya, sedangkan dalam hadits larangan menjual buah 
sebelum masak, transaksi dilakukan untuk buah itu secara tersendiri. 


91. Menjual (Barter) Tanaman Pangan dengan Makanan 
Berdasarkan Takaran 


<ulp <5)1 j : Jli <5)1 j jj! ^p ^p 

S S O f s f * s Q * Q s O £> 

015” Olj *)U5” OU*»-* 015” 0! jaj 01 olj^Jl ( jp J0*j 

- * ' s , , , ’ ✓ X .. 

01 Ipjj Oli” 01j yk jl l>>^5” 

■? * * * s j s s ^ 

.tk dOJ 5 


2205. Dari Nafi’, dari Ibnu Ümar RA, dia berkata, “Rasulullah 
SAW melarang jual-beli muzabanah, yakni seseorang menjual buah di 
kebunnya; apabila berupa kurma, maka dijual (barter) dengan kurma 
kering berdasarkan takaran. Apabila berupa anggur, maka dijual 
(barter) dengan anggur kering berdasarkan takaran. Apabila berupa 
tanaman pangan, maka dijual (barter) dengan makanan yang ditakar. 
Beliau melarang semua transaksi itu.” 


FATHUL BAARI — 363 


Kcterangan Hadits : 


{bab menjual [barter] tanaman pangan dengan makanan 
berdasarkan takarari). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Ümar 
tentang larangan jual-beli muzabanah , yang mana di dalamnya 
dikatakan, “ Apabila berupa tanaman pangan, maka dijual (bater) 
dengan makanan yang ditakar”. 

Ibnu Baththal berkata, “Para ulama sepakat tidak membolehkan 
menjual (barter) tanaman pangan sebelum dipanen dengan bahan 
makanan, karena yang demikian itu termasuk menjual sesuatu yang 
belum diketahui ukurannya dengan sesuatu yang telah diketahui 
ukurannya. Adapun menjual kurma basah dengan kurma kering 
setelah dipetik dan adanya kemungkinan untuk disamakan ukurannya, 
maka mayoritas ulama tidak memperbolehkan menjual sesuatu dari 
hal-hal itu dengan yang sejenisnya, baik salah satunya lebih banyak 
maupun kedua-duanya memiliki ukuran yang sama”. 

Pembahasan lebih lengkap mengenai masalah ini telah 
disebutkan pada beberapa bab terdahulu. 

Ath-Thahawi berhujjah untuk mendukung pandangan Abu 
Hanifah yang membolehkan menjual tanaman pangan yang masih 
mentah dengan biji-bijian kering berdasarkan kesepakatan ulama yang 
membolehkan menjual kurma basah dengan kurma basah berdasarkan 
takaran, padahal setelah kering keduanya mungkin akan berbeda 
ukurannya, bahkan mungkin terjadi perbedaan yang mencolok. 

Tetapi, argumentasi ini ditanggapi bahwa ini adalah qiyas yang 
bertentangan dengan nash, sehingga tidak dapat dijadikan pegangan. 
Disamping itu, menjual (barter) kurma basah dengan kurma basah, 
meski terjadi perbedaan tetapi kadamya sangat kecil, maka masih 
dapat ditolerir, berbeda halnya antara kurma basah dengan kurma 
kering dimana perbedaan keduanya sangat besar. 


364 — FATHUL BAARI 


92. Menjual Kurnia Berikut Pohonnya 


y y jk!)i yi >1 4U Jj ^kj yf u> ii? 


££Di 


2206. Dari Nafi’, dari Ibnu Ümar RA bahwa Nabi SAW 
bersabda, “ Barangsiapa telah mengawinkan pohon kurma kemudicm 
menjual pohonnya, maka buah dari pohon kurma itu adalah hagi 
yang mengawinkannya, kecuali pembeli mempersyaratkannya. ” 


Keterangan Hadits : 


(Bab menjual kurma berikut pohonnya ). Dalam bab ini 
disebutkan hadits Ibnu Ümar tentang penyerbukan [pengawinan] 
kurma, yang telah dijelaskan pada bab yang laiu. Imam Bukhari 
menyebutkannya di tempat ini dari riwayat Al-Laits, dari Nafi’ dengan 


, , ^ jt 4 ^ 

lafazh, p 'J\ ts y' U<» (Siapa saja yang telah menyerbuki 


[mengawinkan] kurma kemudian menjual pohonnya). 


Ibnu Baththal berkata, “Jumhur ulama tidak memperkenankan 
orang yang hanya membeli pohon kurma untuk membeli buahnya 
sebelum tampak masak pada transaksi yang lain, berbeda apabila dia 
membeli buah kurma tersebut dengan mengikutkan pohonnya, dimana 
hai itu diperbolehkan. Sementara Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari 
Malik tentang bolehnya hai itu secara mutlak.” 


Ibnu Baththal menegaskan, “Akan tetapi, pendapat yang 
pertama lebih tepat berdasarkan keumuman larangan tentang hai itu.” 


FATHTJL BAARI — 365 



93. Jual-Beli Mukhadharah 


f Jt. * / - . , ^ a jf • ^ S* f • 0 , • " 

4jl ajp 'dd-lD jy. j* A^tila ^j! ^ jjP 

** ✓ ? s S s * “ * < * ' 

oj^a\s^J}\^ 4jlib*t^J( ^jP A-lp *>ll ^ ^ y*J 

0-XjlLjlj Ä~~«*)L>Jlj 


2207. Dari Ishaq bin Abu Thalhah Al Anshari, dari Anas bin 
Malik RA, dia berkata, “Rasulullah SAW melarang muhaqalah, 
mukhadharah , mulamasah, munabadzah dan muzabanah. ” 


P rtj äi yt y & ÄI ^3 pfp-CPp 
:Jii ?ii>3 C. lii pll p 

?p>-l JlJ* p-> o amI OI c-jIj! 


2208. Dari Humaid, dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW 
melarang menjual buah kurma hingga masak. Kami berkata kepada 
Anas, “Bagaimanakah buah itu masak?” Dia berkata, “Kemerah- 
merahan atau kekuning-kuningan. Bagaimana menurut pendapatmu 
apabila Allah menggagalkan buahnya (untuk dipanen), dengan 
(imbalan) apa engkau menghalalkan harta saudaramu?” 


Keterangan Hadits : 

Mukhadharah berasal dari kata khudhrah yang berarti hijau. 
Maksudnya adalah, menjual buah-buahan atau biji-bijian sebelum 
masak. 

ilälswJi ji- (melarang muhaqalah). Abu Ubaid berkata, 

“Maksudnya adalah, menjual bahan makanan yang masih di 
tangkainya dengan gandum. Ini diambil dari kata Al Haql (ladang).” 


366 — FATHUL BAARI 



Al-Laits berkata, “Al Haql adalah tanaman yang mengembang 
sebelum batangnya menguat. Adapun yang dilarang dari hai ini adalah 
menjual tanaman pangan sebelum diperoleh.” 

Sebagian ulama mengatakan bahwa makna jual-beli 
mukhadharah adalah menjual buah sebelum masak. Sebagian lagi 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah menjual buah yang masih 
berada di atas pohon kurma dengan kurma kering. Sedangkan dari 
Imam Malik dikatakan bahwa maksud mukhadharah adalah menyewa 
tanah dengan gandum, atau makanan atau lauk-pauk. Adapun definisi 
yang masyhur adalah menyewa tanah yang dibayar dengan sebagian 
hasil dari tanah tersebut. 

Penjelasan tentang masalah ini akan disebutkan pada 
pembahasan tentang muzara’ah (pertanian). Adapun pembicaraan 
tentang mulamasah dan munabadzah serta muzabanah telah 
disebutkan pada babnya. 

Al Ismaili menambahkan dalam riwayatnya, “Yunus bin Al 
Qasim berkata bahwa mukhadharah adalah menjual buah sebelum 
dapat dimakan, menjual tanaman pangan sebelum bijinya mengeras 
dan dapat dilepas dari tangkainya.” 

Dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan, “Ümar bin Yunus 
berkata, ‘Bapakku telah menafsirkan makna mukhadharah , yaitu tidak 
boleh membeli buah kurma hingga ada perubahan, yaitu kemerah- 
merahan atau menguning’.” 

Menjual tanaman pangan yang masih hijau termasuk perkara 
yang harus diperhatikan untuk diketahui hukumnya. Imam Abu 
Hanifah telah memperbolehkan secara mutlak, tetapi penjual dan 
pembeli berhak untuk membatalkan transaksi bila terjadi perbedaan. 
Dalam madzhab Maliki, hai itu diperbolehkan apabila buah sudah 
nampak masak, dan bagi pembeli apa yang muncul kemudian hingga 
selesai panen. 

Unsur penipuan dalam masalah ini dapat ditolerir karena adanya 
kebutuhan yang mendesak. Imam Malik menyamakannya dengan 


FATHUL BAARI — 367 


masalah bolehnya menyewa tenaga budak, padahal tenaga budak tidak 
stabil dan selalu berbeda-beda. Begitu juga dengan masalah bolehnya 
menyewa seorang wanita untuk menyusui, padahal air susu baru akan 
ada kemudian dan tidak diketahui berapa banyak yang diminum oleh 
bayi. 

Adapun para ulama madzhab SyafTi memperbolehkannya 
apabila buah tanaman pangan tersebut telah tampak masak benar, 
tetapi jika dilakukan sebelumnya tetap dianggap sah apabila langsung 
dipanen. Di samping itu, tidak sah menjual biji-bijian yang masih 
berada di tangkainya. 


94. Menjual Jummar dan Memakannya 


jJL.} a lip ajj! alp li.lS' :Jl5 J* 

jt oojli ^ I JkÜ j*j 

✓ /• <■ ** / 

.Äiklll : Jli \f\ blš .ÄlkUl : Jyf 


2209. Dari Ibnu Ümar RA, dia berkata, “Aku pemah berada di 
sisi Nabi SAW dan beliau sedang memakan jummar, laiu beliau 
bersabda, ‘Di antara pepohonan terdapat pohon yang sama seperti 
laki-laki mukmin’. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon 
kurma, tetapi temyata aku adalah yang paling muda di antara mereka. 
Nabi SAW bersabda, 7 a adalah pohon kurma’ 


Keterangan Hadits : 

{Bab menjual jummar dan memakannya). Jummar adalah 
jantung kurma. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Ümar, “Di 
antara pepohonan terdapat pohon yang sama seperti laki-laki 
mukmin.” Hadits ini telah dijelaskan secara mendetail pada 
pembahasan tentang ilmu. Namun, tidak disebutkan masalah jual-beli 


368 — FATHUL BAARI 


di dalamnya, hanya saja bolehnya dimakan berkonsekuensi bolehnya 
dijual. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Manayyar. Ada kemungkinan 
pula hai ini sebagai isyarat bahwa dia belum menemukan hadits 
tentang menjual jummar yang sesuai kriterianya. 

Ibnu Baththal berkata, “Menjual jummar dan memakannya 
—tidak diperselisihkan— termasuk perkara yang mubah, dan semua 
yang dapat dimanfaatkan untuk dimakan, maka boleh untuk dijual.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa faidah judul bab di atas adalah 
untuk menghilangkan dugaan dilarangnya perbuatan itu, dimana ada 
kemungkinan seseorang menganggapnya dapat merusak atau menyia- 
nyiakan harta, padahal tidak demikian. Dalam hadits ini dijelaskan 
bahwa Nabi SAW pemah makan di tengah khalayak, sehingga dapat 
dijadikan dalil untuk membantah mereka yang tidak suka makan di 
tempat umum dan lebih suka melakukannya di tempat tersembunyi. 


95. Orangyang Memberlakukan Urusan di Setiap Negeri Sesuai 
Kebiasaan Mereka Baik dalam Masalah Jual-Beli, Sewa- 
Menyewa, Takaran Maupun Timbangan, dan Sunnah Mereka 
Sesuai Niat dan Madzhab mereka yang Terkenal 


‘j. vj? j» vt*? jC* ^5 ps. yoai jv ij 

Jl*j ÄJLiiL! 0J: !X*ÄX 

xxx x * 

Jlij JU iljJjj lx am! 

x xx xx x^xx x 

J < 5 ll °d*J) 

X x X x xx X 

(_£ ^>4 Ö ^x f.lir jW j» I JU I JlÜ I jl^>- (_y<b^x 

xxx X X Jj X 

xx x ^ 0 ^ x ^ x O 0 xxx 


FATHUL BAARI — 369 


Syuraih berkata kepada para penenun, “Sunnah (kebiasaan) 
kalian di antara kalian.” Abdul Wahhab berkata dari Ayyub, dari 
Muhammad, “Tidak mengapa sepuluh dibarter dengan sebelas, dan 
memperhitungkan biaya untuk ditambahkan pada harga.” 

Nabi SAW bersabda kepada Hindun, “ Atnbillah apa yang 
mencukupimu dan anakmu dengan cara yang haik.” Allah SWT 
berfirman, “ Barangsiapa yang miskin, maka hendaklah ia makan 
dengan cara yang baik." 

Al Hasan menyewa himar dari Abdullah bin Mirdas seraya 
berkata, “Berapa sewanya?” Dia menjawab, “2 Daniq.” Laiu Al Hasan 
menaikinya. Kemudian dia datang pada kali yang lain dan berkata, 
“Himar... himar....” Laiu dia menaikinya tanpa membuat peijanjian, 
kemudian dia mengirimkan Vz Dirham kepadanya. 


21)1 Sy*'j ^ :Jü & ÄI dUC. J ^S\ jp JtjUl jp 

x * " >• ^ /■ ^ 

j»JLl aJLp aJi! u<3 J^ jy) <tJLp 



2210. Dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA, dia 
berkata, “Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah, maka 
Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberinya Vz sha’ kurma, 
laiu memerintahkan keluarganya agar meringankan pengeluarannya.” 


^ + o O j ' , 0' " -'.tl' 9 ' * * • ' , ' 

JjJb cJlä l^^P ÄJii 4-jolP ^jP öj^P ^jP 

^1P ^£3 0} aJp aMI jj 

ilyjj cJ' :Jl5 <dli ^ j>-T ji 


370 — FATHUL BAARI 


2211. Dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah RA, “Hindun 
Ummu Muawiyah berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Sesungguhnya 
Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir, maka apakah aku berdosa 
mengambil hartanya secara diam-diam?’ Nabi SAW bersabda, 
‘Ambillah untuk kamu dan anakmu secukupnya dengan cara yang 
haik 


I — x ✓ O/ ^ . X /■ / ) * 0 x XX X .. X 0 X O o * 

lj jAj l^P 4Ü* 4-Jlalp * 4-jl ^ *-**<£ 

cijrf jrldi Qa õir ^ lu«i 4» £* äišr j*» 

✓ x ^ ^ 

il* jsrt i^Iäš Oir jt t<dix rtllaij aIIp lläj c^iJt j^^t Jt j i 

✓ / X /■ / * / *■/ X X XXX X X 1 


2212. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya bahwasanya dia 
mendengar Aisyah RA berkata, “Ayat "dan barangsiapa yang kaya, 
maka hendaklah ia menjaga kehormatan; dan barangsiapa yang 
miskin, maka hendaklah ia makan dengan cara makruf (baik)’ turun 
berkenaan dengan wali anak yatim yang mengayomi dan mengurus 
hartanya. Apabila dia seorang yang miskin, maka (boleh) baginya 
memakan sebagian harta tersebut dengan cara yang makruf (baik).” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang memberlakukan urusan di sedap negeri sesuai 
kebiasaan mereka; baik dalam masalah jual-beli, sewa-menyewa, 
takaran maupun dmbangan, dan sunnah mereka sesuai niat dan 
mazhab mereka yang terkenal). Ibnu Al Manayyar dan selainnya 
berkata, “Maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini adalah 
menetapkan sesuatu dengan berpedoman pada kebiasaan (urf), dimana 
ini lebih diunggulkan daripada makna zhahir lafazh. Apabila 
seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual suatu barang, laiu dia 
menjualnya dengan alat tukar yang tidak dikenal, maka hai itu tidak 


FATHUL BAARI — 371 


diperbolehkan. Demikian pula apabila dia menjual barang yang 
biasanya ditimbang atau ditakar bukan dengan menggunakan 
timbangan atau takaran yang dikenal.” 

Al Qadhi Al Husain [pengikut madzhab Syafri] menyebutkan 
bahwa kembali kepada kebiasaan ( urf) adalah salah satu di antara lima 
kaidah dasar yang dijadikan landasan dalam hukum Islam. Di 
antaranya adalah kembali kepada kebiasaan ( urf) dalam mengetahui 
sebab-sebab hukum di antara sifat-sifat tidak kekal; seperti besar 
kecilnya tambalan perak, bagaimana ukuran jenggot dikatakan lebat 
dan tipis, bagaimana rumah dikatakan dekat atau jauh, bagaimana 
banyak sedikitnya perkataan atau gerakan dalam shalat, harga rata- 
rata, mahar rata-rata, tentang sekufu' (sepadan) dalam pernikahan, 
biaya sehari-hari, nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang 
sesuai dengan keadaan seseorang dari hal-hal tersebut. 

Di antaranya pula adalah kembali kepada kebiasaan ( urf) dalam 
menentukan masa haid, masa suci, batas maksimal waktu hamil, serta 
batas usia wanita mengalami menopause. Begitu pula dalam 
perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki batasan pasti tetapi 
berkaitan dengan hukum; seperti mengolah lahan kosong, izin dalam 
menjamu tarnu, masuk ke rumah kerabat, bersikap lapang dengan 
sahabat, dan apa-apa yang dianggap sebagai perilaku menahan, 
memberi, hadiah, perampasan, memelihara titipan, memanfaatkan 
barang pinjaman. Di antaranya pula adalah kembali kepada kebiasaan 
( urf) dalam perkara yang diberi pengkhususan; seperti mengenai 
lafazh-lafazh sumpah, wakaf, wasiat, penyerahan, ukuran-ukuran 
takaran dan timbangan, alat-alat tukar dan lain-lain. 

(sunnah kalian di antara kallan), yakni sunnah 

(kebiasaan) yang berlaku di antara kalian adalah diperbolehkan. 
Namun, pengertian ini dibangun atas dasar bahwa ia dibaca 
“ sunnatu ”. Jika dibaca “ sumata ”, maka maknanya adalah, 
“Komitmenlah terhadap sunnah (kebiasaan) kalian”. Riwayat ini 
disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Sa’id bin Manshur 


372 — FATHUL BAARI 


melalui jalur Ibnu Sirin bahwa beberapa orang yang terdiri dari tukang 
tenun mengajukan perkara yang terjadi di antara mereka kepada 
Syuraih. Mereka berkata, “Sesungguhnya sunnah (kebiasaan) yang 
berlaku di antara kami adalah begini dan begini.” Maka Syuraih 
berkata, “Sunnah kalian di antara kalian.” 

' *,, x i, ' 

3' ^ *5! (tidak mengapa sepuluh dijual [dibarter] 

dengan sebelas), yakni tidak mengapa seseorang menjual apa yang dia 
beli dengan harga 100 Dinar (misalnya), setiap 10 darinya seharga 11 
Dinar, sehingga modalnya adalah 10 dan keuntungannya 1 Dinar. 

Ibnu Baththal berkata, “Dasar persoalan ini adalah menjual 
setumpuk kain dengan dirham tanpa diketahui berupa jumlah kain 
tersebut. Sebagian ulama memperbolehkannya dan sebagian lagi 
tidak.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa keberadaan perkara cabang ini 
sebagai maksud dari atsar Ibnu Sirin adalah tidaklah tepat. 

Adapun kalimat “dan memperhitungkan biaya untuk 
ditambahkan pada harga" menjadi perselisihan para ulama. Malik 
berkata, “Tidak boleh menambah harga kecuali biaya sesuatu yang 
ada pengaruhnya terhadap barang, seperti pemberian wama atau 
penjahitan. Adapun biaya upah makelar, tukang lipat dan orang yang 
membawa tidak dapat ditambahkan pada harga barang.” Dia juga 
berkata, “Apabila pembeli menambahkan harga barang untuk 
menutupi biaya-biaya tersebut, maka ini diperbolehkan selama 
keduanya menyetujuinya dan dilakukan dengan suka sama suka.” 
Sementara mayoritas ulama membolehkan penjual untuk menghitung 
seluruh biaya yang dikeluarkannya dalam jual-beli murabahah , 7 

Hubungan atsar ini dengan j udul bab adalah sebagai isyarat 
bahwa jika kebiasaan ( urf) dalam suatu negeri barang yang dibeli 
dengan harga 10 Dirham dijual dengan harga 11 Dirham, laiu 


7 Jual-beli murabahah adalah penjual menyebutkan modal laiu pembeli memberinya keuntungan sesuai 
yang ia kehendaki- penerj. 


FATHUL BAARI — 373 


seseorang menjual sebagaimana kebiasaan tersebut, maka ini tidak 
dilarang. 

■M... *»» jl (-‘ja jUxM (Al Hasart [yakni Al 

Bashri] menyewa himar dari Abdullah bin Mirdas... dan seterusnya). 
Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Sa’id bin 
Manshur dari Husyaim, dari Yunus. sama seperti itu. 

Maksud kalimat “Himar... himar...” adalah: “Aku butuh himar 
(keledai)... aku butuh himar”. 1 Daniq sama dengan 1/6 Dirham. 

Alasan dimasukkannya atsar ini pada bab di atas adalah bahwa 
Hasan Al Bashri tidak membuat kesepakatan baru, tetapi berpatokan 
pada upah sebelumnya. Hanya saja dia melebihkan biaya sewanya dari 
yang sebelumnya sebagai derma. 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab 
ini. Pertama , hadits Anas mengenai kisah Abu Thaibah yang telah 
disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli. 
Hubungannya dengan j udul bab tampak pada keterangan yang 
dikandungnya bahwa Nabi SAW tidak membuat kesepakatan upah 
dengan tukang bekam, tetapi berpatokan pada upah yang biasa 
berlaku. Kedua , hadits Aisyah tentang kisah Hindun yang telah 
dijelaskan pada pembahasan tentang nafkah. Adapun yang dimaksud 
di tempat ini terdapat pada kalimat “ Ambillah dari hartanya apa yang 
mencukupimu dengan cara yang makruf (baik)'\ Ketiga, hadits Aisyah 
tentang firman Allah SWT “ Dan barangsiapa yang kaya, hendaklah 
menjaga kehormatannya" yang akan disebutkan pada tafsir surah An- 
Nisaa'. 

Di tempat itu, Imam Bukhari menukilnya melalui Ishaq dengan 
sanad yang sama seperti di atas. Dari konteks penyajiannya nampak 
bahwa lafazh yang ada di tempat ini sesuai dengan riwayat Utsman 
bin Farqad, sedangkan pada tafsir surah An-Nisaa' sesuai dengan versi 
riwayat Abdullah bin Numair. Di tempat ini, Imam Bukhari 

X Ü) o 

menyebutkan dengan lafazh, 4^ pA (Wali anak yatim 


374 — FATHUL BAARI 


yang mengayominya). Ibnu At-Tin mengatakan bahwa yang benar 
adalah f jäi (mengurusnya), sebab ia berasal dari kata j»£ ( qiyaam ) 

bukan ( aqaama ). 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula Abu Nu’aim 
meriwayatkan melalui jalur lain dari Hisyam, tidak tercantum dalam 
riwayat Ibnu Numair dan tidak pula dalam riwayat Abu Usamah — 
dalam pembahasan wasiat— tentang hai itu. Namun, riwayat dengan 
kata “mengayomi” juga memiliki alasan dengan arti “senantiasa 
menyertainya”. Adapun hubungan hadits ini dengan j udul bab dapat 
dilihat dari penyerahan urusan kepada wali anak yatim untuk 
memakan hartanya dengan cara yang wajar menurut kebiasaan (urf). 


96. Orang yang Berserikat Menjual kepada Rekan Serikatnya 


i'' * , \° * ' | // * a ' * i ' ' | ' o ^ ' s 's * o s £ ° Z , ✓ 

aUi J j-j Jjw 4iät ^J je. UL- ^1 ^ J* 

bls Cj*—J j jj JC. JS' ^ ÄjUl jjJj aIIp a&I 

1,1 I. « 1 * > ' 


2213. Dari Abu Salamah, dari Jabir RA, “Rasulullah SAW 
menentukan hak syuf’ah s pada setiap harta yang belum dibagi. 
Apabila ada batasan-batasan dan jalan telah dibuat masing-masing, 
maka tidak ada lagi hak syufcih 


Keterangan Hadits : 

{Bab orang yang berserikat menjual kepada rekan serikatnya). 
Ibnu Baththal berkata, “Jual-beli ini diperbolehkan pada segala 


g 

Hak syufah adalah hak bagi serikatnya untuk membataJkan jual-beli dari harta perserikatan. MisaJnya, 
mm acantf fxrscnkai pada sebidang tanah, laiu salah seorang dari keduanya menjual bagiannya kepada 
wara maka rekan serikatnya dapat mengambil ai ih hak tersebut dengan cara membelinya atas dasar 
smf sm -penerj. 


FATHUL BAARI — 375 



sesuatu yang dapat diperjual-belikan. Kedudukannya sama seperti 
menjual kepada yang bukan rekan serikatnya. Apabila dijual kepada 
yang bukan rekan serikatnya, maka hak syufah bagi rekan serikatnya. 
Tetapi bila dijual kepada rekan serikatnya, maka tidak ada lagi hak 
syufah .” 

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir tentang syufah yang akan 
dibahas di tempatnya. Kesimpulan perkataan Ibnu Baththal adalah 
menjelaskan kesesuaian antara hadits dengan judul bab. Sementara 
ulama selain dia berkata, “Maksud judul bab adalah menjelaskan 
hukum orang yang menjual harta perserikatan kepada rekan 
serikatnya. Adapun tujuannya adalah anjuran bagi seseorang untuk 
tidak menjual haknya dalam harta perserikatan kepada selain rekan 
serikatnya, sebab bila dia menjual kepada orang lain, maka serikatnya 
dapat mengambil alih dengan paksa berdasarkan hak syufah .” 

Ada pula yang mengatakan tentang kesesuaiannya, yaitu bahwa 
suatu rumah apabila dimiliki oleh tiga orang, laiu salah seorang di 
antaranya menjual haknya kepada salah satu dari dua orang rekan 
serikatnya, maka orang yang ketiga memiliki hak untuk mengambil 
alih berdasarkan hak syufah meski yang membeli adalah salah 
seorang rekan serikatnya. 

Ada yang mengatakan bahwa masalah ini dibangun atas dasar 
perbedaan; apakah mengambil alih berdasarkan hak syufah adalah 
mengambilnya dari pembeli atau dari penjual? sebagai contoh; apabila 
si A, si B dan si C berserikat pada sebidang tanah, laiu si A menjual 
haknya kepada si B, maka apabila si C mengambil alih hak tersebut 
dari si B (yang dalam hai ini adalah pembeli), sesungguhnya ia adalah 
serikat bagi si C. Namun, apabila pengambilalihan tersebut dari si A 
(yang dalam hai ini sebagai penjual), maka sesungguhnya si A adalah 
serikat bagi si B. Dengan kata lain, si A adalah serikat bagi serikat si 
C. 

Sebagian lagi mengatakan bahwa maksud judul bab adalah 
apabila rekan serikat memiliki hak untuk mengambil alih hak tersebut 


376 — FATHUL BAARI 


secara paksa, maka bagi penjual hendaknya menjual bagiannya 
kepada rekan serikatnya secara suka rela, bahkan yang demikian itu 
adalah lebih utama. 


97. Menjual Tanah dan Rumah serta Barang-barang yang 
Dimiliki Bersama Sebelum Dibagi 


O 9 ' ' 9 + I, 9 " o f 9 " 2 « ^ I, " ' 0 s <3 ' 

•M- Cf. j* ^ C/- j* J* j*** ü* 

Sl S, A ^ & z ,'''**9**' ^ ' 

^3 AjuLcÜL 4-JlP Aül «p 4iil Aili 

.AxjLi JjjLll JCj»3j liti pJ Jl^ J5"" 

* 

4jo\j - Ä i j,J ijtij iJLfr; JLP 


✓ # / O /■ 1* x 


!? 0 £ | 


q£yG^ jj -M- o'jj .Jti JS" ,<» Jti 

✓ / x ^ ^ ✓ x 


-i s . s ii !>' it- 


2214. Dari Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, “Nabi SAW 
menetapkan adanya hak syufah pada semua harta yang belum dibagi. 
Apabila telah ada batasan-batasan dan jalan-jalan telah dibuat 
terpisah, maka tidak ada lagi syufah.” 


Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid telah 
menceritakan kepada kami dengan redaksi yang sama seperti ini, dan 
dikatakan “Pada segala sesuatu yang belum dibagi”. Riwayatnya 
diikuti oleh Hisyam dari Ma’mar. 


Abdurrazzaq berkata, “Pada setiap harta” Abdurrahman bin 
Ishaq meriwayatkannya dari Az-Zuhri. 


FATHUL BAARI — 377 



Keterangan Hadits : 

Pada bab ini disebutkan hadits Jabir tentang syufah yang akan 
dijelaskan di tempatnya. Di sini, Imam Bukhari menyebutkan 
perbedaan para perawi mengenai lafazh hadits, yakni apakah U JT 

„ C s i * 

(semua yang belum dibagi ) ataukah jj JU JS” (semua harta 

yang belum dibagi). Abdul Wahid bin Ziyad dan Hisyam bin Yusuf 
meriwayatkan dari Ma'mar dengan lafazh jJJ 4» jJ U JT [semua yang 

belum dibagi). Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar 

dengan lafazh jj- h jj! JU JT (semua harta yang belum dibagi). 

* 

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdurrahman dari Az-Zuhri. 

Jalur periwayatan Hisyam disebutkan dengan sanad yang 
maushul oleh Imam Bukhari dalam bab “Meninggalkan Muslihat”. 
Jalur periwayatan Abdurrazzaq disebutkan melalui sanad yang 
maushul pada bab sebelumnya. Jalur periwayatan Abdurrahman bin 
Ishaq disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Musaddad dalam 
kitab Musnad-nya dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Abdurrahman 
bin Ishaq. Kemudian As-Sarakhsi menukil dalam riwayat 
Abdurrazzaq dan riwayat Abdul Wahid, sama-sama dengan redaksi 
“semua harta". Adapun dalam riwayat Abdul Wahid dengan redaksi 
“semua yang belum dibagi ”, dan redaksi “ semua harta ” pada riwayat 
Abdurrazzaq. Laiu Ishaq meriwayatkan dari Abdurrazzaq dengan 
redaksi, u Beliau menetapkan hak syufah pada harta-harta yang 
belum dibagi ”. Keterangan ini mengukuhkan riwayat selain As- 
Sarakhsi. 

Al Karmani berkata, “Perbedaan antara ketiga hai ini; yakni 
redaksi ‘Diikuti pula’ ( mutaba’ah), ‘Dia berkata’ dan ‘Diriwayatkan 
pula’, bahwasanya mengikuti ( mutaba’ah) adalah perawi lain menukil 
hadits yang sama, sedangkan kata ‘riwayat’ digunakan saat berusaha 
mengingat kembali suatu hadits. Adapun kata ‘berkata’ cakupannya 
lebih luas.” 


378 — FATHUL BAARI 






Namun, klaim adanya persamaan makna antara kata “berkata” 
dengan '‘diikuti” (mutaba ’ah) tidak dapat diterima, sebab “mengikuti” 
(i mutaba’ah ) bisa terjadi dari segi kata maupun makna. Pembatasan 
bahwa kata “riwayat” hanya digunakan saat mengingat kembali suatu 
hadits tidak dapat dibenarkan, sebab pada hadits ini sering digunakan 
redaksi “Diriwayatkan oleh fulan”, laiu dia menyebutkan sanad -nya di 
tempat lain dengan redaksi “Telah menceritakan kepada kami”. 

Adapun perkara yang terdapat di tempat ini secara khusus, maka 
sesungguhnya Abdurrahman bin Ishaq tidak memenuhi kriteria perawi 
dalam kitabnya (Shahih Imam Bukhari). Oleh sebab itu, dia 
menghapusnya, padahal dia menukil hadits yang dimaksud dari 
Musaddad yang menukil dari Abdurrahman. 


98. Apabila Seseorang Membeli Sesuatu untuk Orang Lain Tanpa 
Izinnya, Laiu Orang itu Menyukainya 


" . - " * ° •* • " > f '> ». 

j** Oi’ ö* J* LS ü*' ü p 

j jiu r- j>- ; Jli Aloj <ulP 4))l 

s s & y & y y y y y Q yy 

— ■* 0 * 0 0 . ^ 0 • y o i \ y y , J 1 i y I 0 J y y *, 

IJLS ,ojt -fcy ^i jlp ^i lji>-Ai I 

J lii J/aih <UJ| I^Pil ;^y2JtJ ,» g A*j J lii 

' t y y * ' 

j li jr c <1)1 jj" (1)1 j 15" j^ül 

" ^ y y y y ” y ~ y 

^JL-I jt-J tÜll jžy tS ^yl^ (_-f*>l^Jb f.^ysrli (_Jl>-li 

, f -j 0 /. | . .. . >y .y .y % J ' y ° ' 0 yyo ' fx o y 

Oi !(Jti cOOOu liii cC-^=?t3 4 jLJ c.« «■»;«>-li .^jI 

<■" y y y y ~ y 

y m 9 9 S 0 yy y y y } , / / 

J ^'•5 (U-)3 JjJ jt-li C^1 ä-J iiP j^pldil; 4.. yg i)j L o g. la . i jl 

li ai-j iia;i aüi aü jt Ja air J J4ii. jjii 


FATHÜL BAARI — 379 



_•>- j liii ÄJt* l^-* 0-^1 ^ IcJlÜ 

"/ * ' ' ' ' 

& 9 / ; " Ä i /0 'j .sto'' 

^1 pjliJl ^ ySJU ^ j 4 jÜI 1 loJli Lg-J^rj sJ^Aä^ uLU clg -*^r 

dJL^} *&Jl dUi oJGi Jt j£j c-IT Oli d^yj ^lii i4&* 

cJt 01 : f y^ Jüj - 0 ^ 5 ' ^ ^ c^ 

J^t oi 3b jt} ^Ü 3> > J> »>f o>fe,l Jt j& 

*Gr p <. 14 -^Oj 0 ** < 1 * ^y*^ L r > ‘ <J\ 0 ’“ x ~** 

4?li 4-pljj Jd\ oji' J» jlia!i :oiii .J^ JJÄ Al alp G : jUi 

Ljii ÜJ 4^1} liJb \s £*t H :^iii :JU v Jv2 ai 

’ / ' * ' y % % 

t, g°& a-o^ii .ilp yG af*-j <-i*^' ai ai* ^1 j*i*j a^ 01 


2215. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah telah 
mengabarkan kepadaku dari Nafi’, dari Ibnu Ümar RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Keluarlah tiga orang berjalan käki, laiu 
hujan turun. Mereka masuk ke gunung [goa], laiu tempat keluar 
tertutupi oleh hatu besar .” Nabi bersabda, “Sebagian mereka berkata 
kepada sebagian yang lain, 'Berdoalah kepada Allah dengan 
(perantaraan) amal-amal paling utama yang pernah kalian kerjakan! 
Salah seorang mereka berkata, 1 Ya Allah! Sesungguhnya aku memiliki 
orang tua (bapak dan ibu) yang sudah sangat tua. Aku biasa keluar 
untuk menggembala. Kemudian aku datang dan memerah susu, laiu 
aku membawakan air susu itu untuk kedua orang tuaku dan mereka 
berdua meminumnya. Setelah itu, aku baru memberi minum anak- 
anak, keluarga dan istriku. Suatu malam, aku terlambat datang; dan 
ketika aku pulang, ternyata keduanya sudah tidur. Aku tidak suka 
untuk membangunkan keduanya, sedang anak-anak bergelantungan di 


380 — FATHUL BAARI 



kedua kakiku. Keadaanku tetap seperti itu dan demikian juga keadaan 
kedua orang tuaku hingga terbit fajar. Ya Allah! Jika Engkau 
mengetahui bahwa aku melakukan hai ilu demi mengharapkan wajah- 
Mu, maka bukalah dari kami celah yang darinya kami dapat me lihal 
langil 'Nabi SAW bersabda, “Maka terbuka (celah) untuk mereka 
Laiu yang lain berkata, “ Ya Allah! Sungguh Engkau telah mengetahui 
bahwa aku mencintai seorang wanita di antara anak-anak perempuan 
pamanku sebagaimana kecintaan paling dalam dari seorang laki-laki 
terhadap seorang wanita. Wanita itu berkata, Engkau tidak akan 
mendapatkan yang demikian dariku hingga engkau memberikan 100 
Dinar’. Aku pun berusaha untuk memenuhinya hingga berhasil 
mengumpulkan jumlah tersebut. Ketika aku telah duduk di antara 
kedua kakinya, wanita itu berkata, ‘Takutlah kepada Allah, jangan 
engkau memecahkan keperawanan kecuali dengan cara yang haq 
(halal)!’ Aku pun berdiri dan meninggalkannya. Apabila Engkau 
mengetahui sesungguhnya aku melakukan hai itu demi mencari 
wajah-Mu, maka bukakanlah untuk kami'.’’'’ Nabi SAW bersabda, 
“Maka dibukakan celah untuk merekaYang lain berkata , "Ya Allah! 
Sungguh Engkau telah mengetahui bahwa aku menyewa seorang 
pekerja dengan upah 1 faraq jagung. Aku memberikan kepadanya, 
tetapi dia enggan untuk mengambilnya. Akhirnya aku mengambil 1 
faraq jagung itu dan menanamnya hingga aku dapat membeli seekor 
sapi dan penggembalanya. Kemudian orang itu datang dan berkata, 
‘Wahai hamba Allah, berikan kepadaku hakku!’ Aku berkata, 
‘Pergilah kepada sapi itu dan penggembalanya, sesungguhnya ia 
adalah milikmu!’ Orang itu berkata, ‘Apakah engkau hendak 
memperolok-olok diriku? ’ Aku berkata, ‘Aku tidak memperolok-olok 
dirimu, tetapi itu adalah untukmu \ Ya Allah! Jika Engkau mengetahui 
sesungguhnya aku melakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, 
maka bukakanlah untuk kami. Laiu dibukakan untuk mereka 


FATHUL BAARI — 381 


Keterangan Hadits : 


Maksud judul bab ini menjelaskan tentang memperjualbelikan 
harta orang lain tanpa sepengetahuannya. Dalam hai ini, Imam 
Bukhari cenderung memperbolehkan. Dia menyebutkan hadits Ibnu 
Ümar tentang kisah tiga orang yang tertutup oleh batu besar saat 
berada dalam goa, yang akan dijelaskan secara lengkap pada bagian 
akhir pembahasan tentang cerita para nabi. 

Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada perkataan 
salah seorang mereka, “ Sesungguhnya aku menyewa seorang kuli 
dengan upah 1 faraq jagung, laiu aku memberikan kepadanya, tetapi 
dia enggan untuk mengambilnya. Akhirnya aku mengambil 1 faraq 
jagung tersebut dan menanamnya, hingga aku membeli seekor sapi 
dan penggembalanya dengannya Dalam kisah ini diterangkan 
bagaimana laki-laki tersebut membelanjakan harta orang sewaannya 
tanpa izin. Akan tetapi, karena dia mengurus dan mengembangkan 
harta itu laiu memberikan kepada pemiliknya, maka pemilik dapat 
mengambil harta itu dan dia (pengelola) pun merelakannya. 

Cara untuk menetapkan kisah ini sebagai dalil berdasarkan 
bahwa syariat orang sebelum kita adalah syariat bagi kita juga. 
Namun, mayoritas ulama tidak sependapat dengan itu, dan perbedaan 
pendapat dalam masalah ini sangat masyhur. Hanya saja dalam hai ini 
mungkin dapat dikukuhkan sebagai dalil dengan alasan Nabi SAW 
menyebutkannya dalam konteks pujian terhadap pelakunya serta 
menyetujui sikapnya. Apabila yang demikian itu tidak diperbolehkan, 
niscaya Nabi SAW akan menjelaskannya. Berdasarkan cara ini 
mungkin kisah tersebut dapat dijadikan sebagai dalil, bukan sekadar 
sebagai syariat kaum sebelum kita. 

Sikap Imam Bukhari yang menyimpulkan hukum ini cukup dari 
cara tersebut menunjukkan bahwa apa yang dia nukil dari hadits 
Urwah Al Bariqi tentang kisah penjualan kambing tidak dimasudkan 
untuk dijadikan dalil hukum ini. Mungkin saja penetapan dalil dari 
hadits ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan 


382 — FATHUL BAARI 


orang ltu mengupah dengan 1 faraq jagung yang berada dalam 
tanggungannya. Ketika dia memberikannya dan tidak diterima oleh 
pekeija, maka upah tersebut tetap berada dalam tanggungannya. 
Sebab, sesuatu yang menjadi tanggungan tidaklah dipastikan kecuali 
dengan cara serah-terima. Maka, ketika penyewa membelanjakan 
harta tersebut tindakannya dianggap sah, baik dia niatkan untuk 
dirinya ataupun untuk orang sewaannya, karena harta itu sendiri pada 
dasarnya masih berada dalam tanggung jawabnya (belum berpindah 
kepemilikan). Setelah itu, dia berderma kepada pekerja dengan apa 
yang ada padanya dengan suka rela. 

Ibnu Baththal berkata, “Dalam hadits ini terdapat dalil yang 
menunjukkan kebenaran perkataan Ibnu Al Qasim, yaitu ‘Apabila 
seseorang memtipkan makanan kepada orang lain, laiu orang yang 
dititipi itu menjual makanan tersebut dan orang yang menitipkan 
meridhainya, maka dia memiliki hak khiyar (hak untuk memilih); dia 
boleh mengambil harga dari hasil penjualan dan mengambil makanan 
yang serupa dengan makanannya’. Akan tetapi, Asyhab tidak 
memperkenankannya, karena ini termasuk menjual (barter) makanan 
dengan makanan yang ada hak khiyar- nya.” 

Hadits tersebut juga dijadikan dalil untuk mendukung Abu 
Tsaur dalam pendapatnya, “Barangsiapa merampas bibit gandum laiu 
menanamnya, maka semua hasil yang didapat adalah untuk pemilik 
bibit gandum tersebut”. Pembahasan masalah cabang ini dan hal-hal 
yang berkaitan dengannya serta faidah-faidah hadits akan disebutkan 
pada pembahasan hadits para penghuni goa di akhir pembahasan 
tentang kisah para nabi. 


FATHUL BAARI — 383 



99. Melakukan Jual-Beli dengan Orang-orang Musyrik dan 
Orang-orang yang Memerangi Islam 


LS^' ^ CA ^ CA^ 

" X ^ JS " ' ' ' ' 

J Ui *45^4 JJ> õl^ii li,>i ^ ^ t( J4j 4^ ÄI 

ž ' ' ' ' 

4 :JUi .4> fl :Jl5 jl- ?4^ ff C :jJ4} 4^ ÄI J4 ^Jl 

<* ✓ o 

•*« " '•«. . . 1* O' I 

.sui <u>» iS jj 


2216. Dari Abdurrahman bin Abi Bakar RA, dia berkata, “Kami 
pemah bersama Nabi SAW, kemudian datang seorang laki-laki 
musyrik dengan rambut panjang dan kusut seraya menuntun kambing. 
Nabi SAW bertanya, ‘Untuk dijual atau diberikan?’ [Atau beliau 
mengatakan “Atau untuk dihibahkan"] Laki-laki itu berkata, ‘Tidak, 
bahkan untuk dijual’. Maka, Nabi SAW membeli seekor kambing 
darinya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab melakukan jual-beli dengan orang-orang musyrik dan 
orang-orang yang memerangi Islam). Ibnu Baththal berkata, 
“Melakukan interaksi sosial dengan orang-orang kafir itu 
diperbolehkan, kecuali menjual sesuatu yang dapat digunakan oleh 
musuh untuk memerangi kaum muslimin.” 

Para ulama berbeda pendapat tentang melakukan jual-beli 
dengan orang yang kebanyakan hartanya berasal dari usaha yang 
haram. Mereka yang membolehkannya berhujjah dengan sabda Nabi 
SAW kepada orang musyrik tersebut, “Untuk dijual atau diberikanT 

Pada hadits ini, disebutkan pula tentang sahnya jual-beli yang 
dilakukan oleh orang kafir dan bolehnya menerima hadiah dari 


384 — FATHUL BAARI 


mereka. Adapun hukum hadiah dari orang-orang musyrik akan 
diterangkan pada pembahasan tentang hibah. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari menyebutkan 
hadits di bab ini pada pembahasan tersebut dengan sanad yang sama. 


100. Membeli Budak dari Orang Kafir yang Memerangi Islam 
dan Menghibahkan serta Memerdekakannya 


I j>~ Ijuiu pJL-j aIIp a\)I Jlij 

• jll-P J .0ylij 

Jjjjt lii ^ J^ai aJJIj <ü)I J 15 j 

lil ^ >)!,/•? i o o # . ■* 

Abi t.\j^ 4_3 ^ cJxL» li J 1 jL^sj 

. > * Q * 


Nabi SAW bersabda kepada Salman, “ Buatlah perjanjian untuk 
membebaskan dirimul” Dia adalah seorang yang merdeka, laiu 
mereka menzhalimi dan menjualnya. Ammar, Shuhaib dan Bilal 
pemah dijadikan budak. 

Allah berfirman, u Dan Allah melebihkan sebagian kallan atas 
sebagian yang lain dalam hai rezeki. Tetapi orang-orang yang 
dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada 
budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama (merasakan) 
rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?’’ ’ (Qs. 
An-Nahl (16): 71) 


aIH ajjI J15 :Jl5 <up <5)1 ^c >j ö^y °y ^y^l C/' 

Cr* ^ Jt®.fMlJl aIIp ^-ll rjUl} 


FATHUL BAARI — 385 


o f o 


w j j* Is* ü* j' 

✓ ✓"/•<! / / y y y y y 

(*J .^j>-I :Jli ^dU* Ui oü *UU ^ 0' .s-llUl 

OI ÄlJ dAJl UJU ^li ^ J 1 ** 4^1 ^-J 

X ✓ “ X y ■ ~ y ~ S ' y y 

cÄUi cl^i 4 i 4 i J*jli U^j Jfi* dr* J 9 ^ J* 
f-.-WJj üiy*'jij dJü LZ\ LŽ OI JLiii :°ciui ju*} fc>y 
JU"j J>- -4^' J* - UlJ ^ g^JJ J* 

y y y y 

— Jl5 õ ji"jfi> bl jl i jaj>-^\ Jl £■ ijj ii-L* jjI Jli Jl* 

fe,y tUUi Qi fli li J-jfi .ää > Jl* cJU 01 Ljlii :cJli 
uuUj ai^i 01 ^Li :J>3 Ju- 

y ^ y y y y 

Jli - aL*-^ ^yaSTj ^ 5 ^»- UlB .JilSJl lii Jp JaÜJ *)li I^jj J^ 

y y y y / y 

Jlii c— ®j OI j»U' IcJIa* — 0 j'jfi> y) Jli UL. ^1 Jli t y»s>- i J\ xs- 

'bll Jl J&Jjl li ÄIJ :JUi iliil U jl 4^1 (_ 5 * J-"jl* --U* J 

4IIP U*4°i Ji Ur_/ t j?r~\ lijjaplj tjU'j 4 Ji 'j' tljUalO* 

y * y y y y y y y 

.ixJj fUlJ >lSJl UT il Oi 0JU1 :cJUi (vCJi 


2217. Dari Al A’raj, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi 
SAW bersabda, “Ibrahim AS melakukan hijrah dengan membawa 
Sarah, laiu beliau masuk ke suatu negeri yang diperintah oleh 
seorang raja di antara para raja —atau seorang yang bengis di 
antara orang-orang bengis — laiu dikatakan, Ibrahim masuk dengan 
membawa seorang wanita yang sangat cantik ’. Maka, raja tersebut 
mengirim utusan kepada Ibrahim (untuk menanyakan), ‘Wahai 
Ibrahim! Siapakah wanita yang bersamamu ini? ’ Ibrahim menjawab, 
‘Dia adalah saudara perempuanku ’. Kemudian beliau berkata kepada 
istrinya, ‘Janganlah engkau mendustakan ucapanku , sesungguhnya 


386 — FATHUL BAARI 


aku telah mengabarkan kepada mereka bahwa engkau adalah 
saudara perempuanku. Demi Allah, sesungguhnya di alas bumi ini 
tidak ada seorang yang beriman selain aku dan engkau!’ Laiu 
Ibrahim mengirim Sarah kepada raja, dan raja pun berdiri 
mendekatinya. Sarah berdiri untuk wudhu laiu shalat dan berdoa, ‘Ya 
Allah! Jika aku telah beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu serta 
menjaga kehormatanku kecuali untuk suamiku, maka janganlah 
Engkau jadikan orang kafir ini menguasai diriku Maka, raja itu 
terasa dicekik dan menghentak-hentakkan kedua kakinya (karena 
pingsan). [Al A’raj berkata, “Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, 
‘Sesungguhnya Abu Hurairah berkata’.”] Sarah juga berdoa, ‘Ya 
Allah! Apabila dia meninggal dunia, niscaya mereka akan mengatakan 
wanita ini (aku) yang membunuhnya’. Kemudian raja itu sadar 
kembali, laiu ia berdiri mendekati Sarah, maka Sarah berdiri 
berwudhu dan shalat seraya berdoa, ‘Ya Allah! Jika aku telah beriman 
kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu serta menjaga kehormatanku selain 
untuk suamiku, maka janganlah Engkau jadikan orang kafir ini 
menguasai diriku’. Maka raja itu terasa dicekik dan menghentak- 
hentakkan kedua kakinya (karena pingsan) [Abdurrahman berkata, 
“Abu Salamah berkata, ‘Abu Hurairah berkata’.” Sarah berkata, ‘Ya 
Allah! Apabila dia meninggal dunia, niscaya mereka akan mengatakan 
bahwa wanita ini (aku) yang membunuhnya’. Raja itu sadar kembali 
—pada kali yang kedua atau ketiga— dan berkata, ‘Demi Allah! 
Tidaklah kalian mengutus kepadaku kecuali syetan, kembalikanlah dia 
kepada Ibrahim dan beri dia seorang hamba sahaya Ajar (Siti Hajar)’. 
Sarah kembali kepada Nabi Ibrahim AS seraya berkata, ‘Tahukah 
engkau bahwa Allah telah menghinakan si kafir dan memberikan 
hadiah seorang budak perempuan?’” 


f *9 % 9 . 


JJ :cjli aS»I '^k>j 'Je. 

. f ^ ^ | i9 J . * . . » o y Ii», 1 ^ ^ o. J a J 9* * 

W iaa JLäj ^ 


FATHUL BAARI — 387 


X* Ji iii ^ i-ip 

Äi Jj~-J J2I9 .«üJÄj j* Jiiy Uj Äi J_ 7 — J lj 'ÄA 

i_> dl! y& : Jlü cä-iju ilj t$IÄ (^'y (*H , j aJp Äi 

oi ss^ä c o. _^ij 4 >ÄJi jj>u oi> <^3 j& 


f J O ✓O/ 


Jai oi j-» o *JLi cA*> j 


2218. Dari Urwah, dari Aisyah RA. dia berkata, “Sesungguhnya 
Sa’ad bin Abi Waqqash berselisih pendapat dengan Abd bin Zam’ah 
tentang seorang anak. Sa’ad berkata, ‘Wahai Rasulullah! Anak ini 
adalah anak saudaraku, Utbah bin Abi Waqqash. Dia telah berpesan 
bahwa anak ini adalah anaknya, perhatikanlah kemiripannya!’ Abd 
bin Zam’ah berkata, ‘Wahai Rasulullah! Ini adalah saudaraku, dia 
lahir di atas ranjang bapakku dari budak wanitanya’. Rasulullah SAW 
melihat kemiripannya dan temyata ia sangat jelas mirip dengan Utbah. 
Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘ Dia adalah untukmu, wahai Abd! 
Anak adalah bagi pemilik tempat tidur [suami], sedangkan pezina 
tidak memiliki hak terhadap anak Uu. Hijablah dirimu darinya, wahai 
Saudah binti Zam ’ah! ’ Maka, Saudah tidak pemah melihat anak itu 
sama sekali.” 


4 . ^ J | Ji- x,' ' '• *li t*' II- i ’ ' . “ ' ’ ' 

Jji : <UP Aiii j Jt J J** 

✓ * * / ' * 

liifj \jS' ji j 11 Jlü .dlji Äi 

b i Jb 


?. - 


8 ' \'V *. 1 * 


2219. Dari Sa’id, dari bapaknya, dia berkata: Abdurrahman bin 
Auf RA berkata kepada Shuhaib, “Bertakwalah kepada Allah dan 
jangan menisbatkan diri kepada selain bapakmu.” Shuhaib berkata, 
“Tidaklah menggembirakanku untuk memiliki ini dan itu sementara 
aku mengatakan yang demikian, tetapi aku dicuri ketika masih bayi.” 


388 — FATHUL BAARI 





b I JU -bt 0j»l y>- 01 j*-r ji lT 

' * ' ' ' ' 

äSIipj äIv? °ja ^uLäUJI J* c—^ C-jIjI 

J4? ül J^ *»' ur^J J 1 * 4c* (J J-* 

.j?- j> dJÜ (_jJL« C* o-«Jb*<l ijt-Ll*j A-ii- 4i)l 


2220. Dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Hakim bin Hizam 
mengabarkan kepadanya, dia berkata, “Wahai Rasulullah! Bagaimana 
menurut pendapatmu dengan kebaikan yang biasa aku lakukan pada 
masa jahiliyah, yaitu mempererat hubungan kekeluargaan, 
membebaskan budak dan bersedekah. Apakah aku memperoleh 
pahala?” Hakini RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘ Engkau 
masuk Islam dengan memperoleh pahala kebaikan yang telah engkau 
lakukan'." 


Keterangan Hadits : 


Ibnu Baththal berkata, “Maksud Imam Bukhari dengan judul 
bab ini adalah menjelaskan pengakuan Islam terhadap hak milik orang 
kafir yang memerangi kaum muslimin, dan bolehnya membelanjakan 
apa yang dimilikinya; baik menjual, menghibahkan, membebaskan 
budak dan lain sebagainya. Sebagai bukti, Nabi SAW mengakui 
bahwa Salman dimiliki oleh majikannya yang kafir, seraya 
memerintahkannya agar membuat peijanjian untuk menebus dirinya. 
Begitu juga Nabi Ibrahim yang pemah menerima pemberian dari raja, 
sebagaimana yang telah disebutkan.” 


Ojplij o \j?- OlTj :jUJ—J aSs- 4äI J 


(Nabi SAW bersabda kepada Salman [yakni Al Farisi], “Buatlah 
perjanjian untuk menebus dirimu!” Dia adalah seorang yang 
merdeka, laiu mereka menzhalimi dan menjualnya). Ini adalah bagian 
hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang maushul oleh Imam 
Ahmad dan Ath-Thabrani dari jalur Ibnu Ishaq, dari Ashim bin Ümar, 


FATHUL BAARI — 389 


dari Mahmud bin Lubaid, dari Salman, dia berkata, “Aku adalah 


seorang yang berasal dari Persia.” Laiu disebutkan hadits secara 
lengkap dan di dalamnya dikatakan, j* j* ^ 


jJrj > ^ ^ 'j*»* J* (Kemudian 


lewat sekelompok orang dari suku Kalab yang terdiri dari pura 
pedagang, dan mereka pun membawaku. Hingga ketika mereka 
sampai di Wadi Al Oura, mereka pun menzhalimi dan menjualku 
kepada seorang laki-laki Yahudi). Pada hadits ini juga disebutkan, Jtä® 


Js- : Již tdUL. U L-ilT ijJLj 4* J-e vutti 


(Rasulullah SAW bersabda, “Buatlah perjanjian untuk menebus 
dirimu, wahai Salman!” Salman berkata, 'Aku pun membuat 
perjanjian dengan majikanku untuk menebus diriku sebanyak 300 dan 
diyat. ”). 


Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dalam kitab Shahih 
keduanya melalui jalur lain dari Zaid bin Shauhan, dari Salman, sama 
seperti di atas. Abu Ahmad, Abu Ya’la dan Al Hakim juga 
meriwayatkan dari hadits Buraidah yang semakna dengannya. 


Catatan 

Kalimat “Dia adalah seorang yang merdeka, laiu mereka 
menzhalimi dan menjualnya ” adalah perkataan Imam Bukhari yang 
diringkas dari kisah Salman dalam hadits yang dia kutip dengan sanad 
yang mu ’allaq. Namun, Al Karmani mengira bahwa kalimat tersebut 
adalah perkataan Nabi SAW setelah sabda beliau kepada Salman, 
“Buatlah perjanjian untuk menebus dirimu, wahai SalmanH Al 
Karmani mengatakan bahwa kalimat “ Dan dia adalah seorang yang 
merdeka” merupakan penjelasan kalimat “ Nabi SAW bersabda ", 
bukan penjelasan kalimat “ Buatlah perjanjian \ 

Al Karmani melanjutkan, “Bagaimana Nabi SAW 
memerintahkan Salman untuk membuat perjanjian menebus dirinya, 
padahal Salman adalah seorang yang merdeka? Pertanyaan ini dijawab 


390 — FATHUL BAARI 


dengan mengatakan bahwa perintah untuk membuat perjanjian hanya 
dari segi lahiriah, bukan hakikatnya. Seakan-akan maksud Nabi SAW 
adalah, "Tebus dirimu dan bebaskanlah dari penganiayaan’.” 

Meski dikatakan bahwa kalimat “D/a adalah seorang yang 
merdeka ” adalah sabda Nabi SAW, tetapi tidak ada keharusan untuk 
memahami kalimat “ buatlah perjanjian ” dalam arti majaz, karena ada 
kemungkinan maksud sabda beliau SAW “D/a adalah seorang yang 
merdeka ”, yakni sebelum keluar dari negerinya, tetapi kemudian dia 
ditawan oleh orang-orang yang menzhalimi dan menjualnya. 

Dari semua penjelasan ini dapat disimpulkan tentang pengakuan 
terhadap hukum-hukum orang-orang musyrik atas apa yang mereka 
memiliki sebelum Islam. Sehubungan dengan ini, Imam Ath-Thabari 
berkata, “Hanya saja perbuatan orang Yahudi terhadap Salman diakui 
baik menjual maupun yang lainnya, karena ketika Yahudi 
memperbudak Salman, dia belum memeluk syariat ini, bahkan sempat 
memeluk agama Nasrani. Adapun hukum yang berlaku dalam syariat 
ini adalah; barangsiapa di antara orang kafir ada yang menguasai diri 
orang lain atau hartanya, sementara orang yang dikuasai belum 
memeluk Islam, maka orang itu dianggap masuk dalam kepemilikan 
orang yang menguasainya.” 

J*Aij ter-O {Ammar, Shuhaib dan Bilal pernah 

y * y 

ditawan). Dalam kisah ditawannya Ammar belum tampak bagi saya 
maksudnya yang j elas, sebab Ammar adalah seorang Arab Ansabi 
yang tidak pernah ditawan. Hanya saja bapaknya —Yasir— pernah 
tinggal di Makkah serta menjadi sekutu bani Makhzum, laiu mereka 
menikahkannya dengan Sumayah yang menjadi budak mereka. 
Akhirnya, dari pemikahan itu lahiriah Ammar. Maka, kemungkinan 
yang dimaksud adalah bahwa orang-orang musyrik memperlakukan 
Salman seperti perlakuan mereka terhadap budak, karena ibunya 
adalah seorang budak mereka. 

Adapun Shuhaib, disebutkan oleh Sa’ad bahwa bapaknya 
berasal dari An-Namr bin Qasith yang bekerja sebagai pegawai kaisar. 


FATHUL BAARI — 391 



Shuhaib ditawan oleh bangsa Romawi ketika mereka menyerang 
Persia, laiu Abdullah bin Jad’an membelinya dari orang-orang 
Romawi. Versi lain mengatakan bahwa Shuhaib melarikan diri dari 
Romawi ke Makkah, laiu bersekutu dengan bani Jad’an. Isyarat 
mengenai kisah ini akan disebutkan ketika membahas hadits ketiga. 

Sedangkan mengenai Bilal, Musaddad mengatakan dalam 
Musnad- nya bahwa Mu’tamir telah menceritakan kepada kami dari 
bapaknya, dari Nu’aim bin Abu Hind, dia berkata, “Bilal adalah budak 
Abu Jahal, laiu dia menyiksanya. Maka Abu Bakar mengutus 
seseorang seraya berkata, ‘Belilah Bilal untukku!’ Laiu, Abu Bakar 
memerdekakannya. ” 

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Sa’id bin Al Musayyab, 
dia berkata, “Abu Bakar berkata kepada Abbas, ‘Belilah Bilal 
untukku!’ Abbas membelinya, laiu dia dimerdekakan oleh Abu 
Bakar.” 

Dalam kitab Al Maghazi oleh Ibnu Ishaq disebutkan, Hisyam 
bin Urwah telah menceritakan kepadaku dari bapaknya, dia berkata, 
“Abu Bakar melewati Umayah bin Khalaf ketika sedang menyiksa 
Bilal, maka dia berkata, ‘Tidakkah engkau takut kepada Allah atas 
perbuatanmu terhadap orang yang tidak berdaya ini?’ Umayah 
berkata, ‘Selamatkanlah dia dari apa yang engkau lihat! ’ Maka Abu 
Bakar memberikan kepadanya seorang budak yang lebih kekar dan 
kuat daripada Bilal (sebagai ganti), laiu dia mengambil Bilal dan 
membebaskannya.” 

Kedua versi riwayat ini mungkin dipadukan dengan mengatakan 
bahwa baik Umayah dan Abu Jahal sama-sama menyiksa Bilal, dan 
keduanya mempunyai saham dalam memiliki Bilal. 

J JaM Js■ Jiai Äij :J \*J Äi J li j (Dan fxrman Allah 

Ta ’ala, “Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain 
dalam hai rezeki”). Letak kesesuaiannya dengan judul bab terdapat 
dalam firman-Nya, li ^ ( kepada budak-budak yang 


392 — FATHUL BAARI 


mereka miliki). Allah mengakui adanya hak mereka dalam memiliki 
budak, padahal kepemilikan mereka pada umumnya tidak sesuai 
dengan syariat. 

Ibnu Al Manayyar berkata, “Maksudnya adalah, sahnya 
kepemilikan orang kafir yang memerangi Islam serta kepemilikan 
orang Islam. Pembicaran pada ayat di atas ditujukan kepada orang- 
orang musyrik. Adapun letak celaan dalam hai ini adalah sikap 
pengagungan mereka yang demikian tinggi terhadap patung-patung, 
padahal mereka tidak melakukan hai yang serupa terhadap Allah 
SWT. Akan tetapi, ini tidak menjadi maksud bab tersebut.” 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits. Pertama, 
hadits Abu Hurairah tentang kisah Ibrahim dan Sarah bersama raja 
yang bengis. Dalam kisah ini disebutkan bahwa raja tersebut 
menyerahkan Hajar kepada Sarah, yang dalam hadits disebutkan 
dengan lafazh “Ajar”. Hai ini akan dijelaskan lebih mendetail pada 
pembahasan tentang kisah para nabi. Adapun letak kesesuaiannya 
dengan judul bab adalah pada perkataan si raja kafir, “Berikan Hajar 
kepadanya!” Serta, sikap Sarah yang bersedia menerimanya dan restu 
Ibrahim atas hai itu. Maka, ini menunjukkan sahnya hibah dari orang 
kafir. 


Kedua, hadits Aisyah tentang kisah anak budak wanita Zam’ah. 
Hubungannya dengan judul bab terdapat pada pengakuan Nabi SAW 
atas kepemilikan Zam’ah terhadap budak wanita, serta berlakunya 
hukum-hukum perbudakan atas dirinya. 


Ketiga, hadits Shuhaib: 


ülj' Jš J\ Slj äi jfi J2 p äi X p Jö 


(Abdurrahman bin Auf berkata kepada Shuhaib, “Bertakwalah 
kepada Allah dan jangan menisbatkan diri kepada selain bapakmu .”). 
Shuhaib biasa mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah Ibnu 
Sinan bin Malik bin Abdu Amr bin Uqail. Kemudian dia menjelaskan 
nasabnya hingga An-Namr bin Qasith, dan ibunya berasal dari bani 


FATHUL BAARI — 393 



Tamim. Bahasa ibunya adalah non-Arab, sebab dia diasuh di antara 
orang-orang Romawi sehingga didominasi oleh bahasa mereka. 


Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Amr bin 
Alqamah dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari bapaknya, dia 
berkata, V?' dUisC 1 :«.U*i ÄiSd ^ dUi£ dJ-Urj U '• jr^ J'® 

iil Ui : Jü4 .Ja—»\Ž J? ja!!' Js lUi dt-Ui Sl dijlj 

tiiJbtj j* Uj :Jjäj iil 019 aÜJI Ui j (*iUj <UIp iil 

Uaij ° t 4^a*j LQiil OlST j£Jj d- U - d Sl äjjj j» dUS” jii v—Jl Ulj 


oi>ü ^y-ui ^jlUij yjJy cjy oi jUj {Ümar berkata 

kepada Shuhaib, “Aku tidak menemukan kekurangan padamu dalam 
Islam kecuali tiga perkara; engkau menggunakan nama panggilan 
‘Abu Yahya engkau tidak menahan harta sedikit pun, dan engkau 
menisbatkan diri kepada An-Namr bin Qasith. ” Shuhaib menjawab, 
“Mengenai nama panggilan , sesungguhnya Rasulullah SAW yang 
memberikannya. Sedangkan masalah nafkah, sesungguhnya Allah 
berfirman, Apa saja sesuatu yang kalian nafkahkan, maka 
sesungguhnya Allalt akan menggantikannya’. Adapun masalah 
nasab, seandainya aku tahu berasal dari kotoran sekalipun, niscaya 
aku akan menisbatkan diri kepadanya. Akan tetapi, dahulu orang- 


orang Arab saling menawan satu sama lain, laiu aku ditawan oleh 
sekelompok orang setelah aku mengetahui tempat lahir dan 
keluargaku, laiu mereka menjualku, maka aku pun mengambil bahasa 
mereka. ”). Yakni, bahasa Romawi. 


Al Hakim, Ahmad, Abu Ya’la, Ibnu Sa’ad dan Ath-Thabrani 
meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari 
Hamzah bin Shuhaib, dari bapaknya bahwasanya dia biasa dipanggil 
“Abu Yahya” dan mengatakan bahwa dirinya berasal dari bangsa 
Arab serta banyak memberi makan. Ümar pun mempertanyakan hai 
itu kepadanya, maka dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
telah memberiku nama panggilan, dan sesungguhnya aku seorang 
yang berasal dari An-Namr bin Qasith, dari penduduk Mushul, hanya 


394 — FATHUL BAARI 


saja aku ditawan oleh orang-orang Romawi saat masih kecil setelah 
aku memahami keadaan kaumku dan mengetahui nasabku. Sedangkan 
mengenai memberi makan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
bersabda, fVihh j* (‘ Sebaik-baik kamu adalah orang yang 

memberi makan 

Laiu Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam, dari 
bapaknya, dia berkata, “Aku keluar bersama Ümar hingga kami 
masuk kepada (bertemu) Shuhaib. Ketika dia dilihat oleh Shuhaib, 
maka dia berkata, ‘Ya naas... ya naas!’ (wahai manusia...! wahai 
manusia...!). Ümar berkata, ‘Ada apa dengannya sehingga memanggil 
manusia?’ Dikatakan kepada Ümar bahwa dia hanya memanggil 
budaknya yang bemama Yahnas. Ümar berkata, ‘Wahai Shuhaib! 
Tidak ada sesuatu yang aku cela padamu selain tiga perkara’.” Laiu 
disebutkan seperti di atas seraya dikatakan, “Adapun penisbatanku 
kepada bangsa Arab, sesungguhnya orang-orang Romawi telah 
menawanku saat masih kecil dan sesungguhnya aku masih mengingat 
keluargaku. Seandainya aku tahu berasal dari kotoran, niscaya aku 
akan menisbatkan diri kepadanya.” 

Semua jalur periwayatan ini saling menguatkan. Barangkali 
pertanyaan tersebut secara kebetulan pemah diajukan oleh Ümar dan 
Abdurrahman bin Auf. Kemungkinan ini diperkuat oleh perbedaan 
redaksi riwayat. 

Keempat, hadits Hakim bin Hizam bahwasanya dia berkata, 
‘Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut pendapatmu dengan hal-hal 
yang biasa aku lakukan dalam rangka kebaikan...” Hadits ini telah 
dijelaskan dalam pembahasan tentang zakat. Adapun hubungannya 
dengan j udul bab di atas terdapat pada kandungan maknanya, yaitu 
sedekah dan pembebasan budak oleh orang musyrik. Hai ini 
berkonsekuensi logis terhadap pengakuan hak milik mereka, sebab 
sahnya memerdekakan budak sangat tergantung pada sahnya 
kepemilikan. 


FATHUL BAARI — 395 


101. Kulit Bangkai Sebelum Disamak 


*1 f >' f ^ o ^ * f ,' . ■* u** ' \.C ° •' 

-X^P õ* fl^*>-1 *X«P <ÜJ) 0» <w^L£-J* ijlž ?xJL/? ^P 

' ' / jS ✓ " ' ^“" / 

jJL} x4 ai J4 iiii j4j if ;>( iii ^ ^4 y & 

Cjl iJlS .ai^* : 1^)15 ^QjLäIj ; JlÜ ai^* oCio ^ 

•4^< f> 


2221. Dari Shalih, dia berkata: Ibnu Syihab telah menceritakan 
kepadaku, Ubaidillah mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin 
Abbas RA mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW melewati 
bangkai kambing laiu bersabda, “ Mengapa kalian tidak memanfaatkxm 
kulitnyaT ’ Mereka menjawab, “Sesungguhnya ia adalah bangkai.” 
Beliau SAW bersabda, “ Sesungguhnya yang diharamkan adalah 
memakannya .” 


Keterangan Hadits : 

(Bab kulit bangkai sebelum disamak). Maksudnya, apakah ia 
boleh dijual atau tidak? Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas 
tentang kambing milik Maimunah. Seakan-akan Imam Bukhari 
menarik kesimpulan tentang bolehnya menjual dari diperbolehkan 
memanfaatkannya, sebab segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan 
boleh dijual, demikian pula sebaliknya. Inilah jawaban atas kritik Al 
Ismaili bahwa pada hadits yang disebutkan tidak disinggung dalam 
masalah jual-beli. Memanfaatkan kulit bangkai, baik sebelum disamak 
maupun sesudahnya, merupakan pendapat Imam Az-Zuhri, dan 
seakan-akan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari. Adapun 
dalilnya adalah makna implisit dari sabda beliau SAW, "Hanya saja 
yang diharamkan adalah memakannya Sesungguhnya hai ini 
menunjukkan bahwa setiap pemanfaatan selain memakan adalah 


396 — FATHUL BAARI 


mubah (boleh). Hai ini akan dijelaskan secara mendetail pada 
pembahasan tentang sembelihan. 


102. Membunuh Babi 


^ j>~ : y\s>r Jüj 


Jabir berkata, “Nabi SAW mengharamkan menjual babi.” 


\ , ' ' ' 0* f ^ ^ f > I, 0. *- . ' . o. , «fl, ' 

AÜ* J i. jP ^j^P O-j-üi ^jP 

o ^ A S>^ N > * ' s s J 

OwLo 4 -w1p <ü)1 aMI J j+j* j j li ! J^öj 4JP 

jij iL^UJi dkJii lÄ- ^ JjL' 01 J 

aJIäj £-*2jj 


2222. Dari Al-Laits, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, 
dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hampir-hampir akan 
turun di antara kamu [Isa] putra Maryam sebagai hakim yang adil, 
menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah (upeti), 
harta akan melimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau 
menerimanya ’.” 


Keterangan Hadits : 

{Bab membunuh babi). Maksudnya, apakah membunuh babi 
disyariatkan sebagaimana larangan untuk memakannya? Adapun 
hubungannya dengan persoalan jual-beli adalah sebagai isyarat bahwa 
semua yang diperintahkan untuk dibunuh, maka tidak boleh dijual. 


FATHUL BAARI — 397 


Ibnu At-Tin berkata, “Sebagian ulama madzhab Syafri 
mengemukakan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan bahwa babi 
tidak dibunuh jika diperlukan.” Ibnu At-Tin melanjutkan, “Mayoritas 
ulama memperbolehkan membunuhnya secara mutlak.” 

JLpxl' &£■ .il r Jüj (Jabir berkata, 

“Nabi SA W mengharamkan menjual babi. ”). Ini adalah penggalan 
hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang maushul oleh Imam 
Bukhari, seperti yang akan disebutkan setelah sembilan bab. 
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang 
turunnya Isa bin Maryam yang menghancurkan salib dan membunuh 
babi, yang akan disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang 
kisah para nabi. 

Adapun hubungannya dengan j udul bab terdapat pada potongan 
kalimat u dan membunuh babi ”, yakni memerintahkan untuk 
membunuh babi. Hai ini menunjukkan kerasnya larangan memakan 
babi. Hadits ini menjadi celaan terburuk bagi orang-orang Nasrani 
yang mengaku berada di atas jalan hidup Isa, tetapi mereka 
menghalalkan memakan babi dan menyenanginya secara berlebihan. 

103. Tidak Boleh Mencairkan Lemak Bangkai dan Menjual 

Lemaknya 

4* jt* yn ^ z* ii ^ ^ t\jj 

Hai ini diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi SAW. 


✓ jj ✓ / ✓ 

aMI ^IS ijhäi Iüi c-jUaiJl ijj y*S- ^Jj ;J yu L»_^P 


398 — FATHUL BAARI 


° > x '' ° \' ' ' f ° f |. » a \' 

. LÄ a_PU3 LÄ a_L^>x3 ^ a-^-JLP 


2223. Dari Amr bin Dinar, dia berkata: Thawus telah 
mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Ibnu Abbas RA 
berkata: Telah sampai berita kepada Ümar bahwa fulan menjual 
khamer, maka dia berkata, “Semoga Allah memerangi [melaknat] 
fulan. Tidakkah dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, ‘‘Semoga Allah memerangi [melaknat] orang-orang Yahudi, 
diharamkan atas mereka lemak [bangkai], tetapi mereka 
mencairkannya laiu menjualnya 


* ^ ^ * Ž o s ✓ o ✓ e ✓ J o S ✓ o ^ 

k—J ^ õi* Ü* 

' ' ' ' ' * s s s 

o-* y- aü! Jj li :Jl5 JLl-j <u!p aüI J Oi 

J 1 * -(*4^ -M- .k^ilji ijbfij ia^piIš ji 

' 0 J ^ 'Y, ° ' o > Z ° * 

. 0 ^jIjSJI 0J^Jl 


2224. Dari Ibnu Syihab, “Aku mendengar Sa’id bin Al 
Musayyab meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, 
diharamkan atas mereka lemak (bangkai) tetapi mereka memakan 
harganya'." Abu Abdillah berkata, “Allah memerangi mereka, artinya 
Allah melaknat mereka. lafazh qutila (dibunuh) maknanya adalah 
dilaknat. Lafazh kharrashuun maknanya adalah para pendusta.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab tidak boleh mencairkan lemak bangkai dan menjual 
lemaknya, ini diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi SAW). Maksudnya, 
Jabir meriwayatkan hadits yang semakna dengannya. Penjelasan 


FATHUL BAARI — 399 


mengenai hai itu akan disebutkan pada bab “Menjual Bangkai dan 
Patung-patung”. 

l&s oi »_jÜakJi jj yjt- £L' (telah sampai berita kepada 

Ümar bin Khaththab bahwa fulan menjual khamer). Imam Muslim 
dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari 
Sufyan bin Uyainah dengan sauad ini bahwa Samurah menjual 
Khamer, maka ia berkata, “ Semoga Allah melaknat Samurah .” Al 
Baihaqi menambahkan melalui jalur Az-Za’farani dari Sufyan, dari 
Samurah bin Jundub. 

Ibnu Al Jauzi, Al Qurthubi dan selainnya berbeda pendapat 
tentang cara penjualan khamer yang dilakukan Samurah hingga 
melahirkan tiga pendapat: 

Pertama, dia mengambilnya dari Ahli Kitab sebagai upeti, laiu 
menjualnya kembali kepada mereka atas dasar keyakinan bahwa yang 
demikian itu diperbolehkan. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Al Jauzi 
dari Ibnu Nashir, dia berkata, “Seharusnya dia menyerahkan urusan 
penjualan itu kepada mereka, sehingga tidak terjerumus dalam 
perbuatan terlarang meskipun dia mengambil harganya dari mereka 
setelah itu, karena dalam hai ini dia tidak melakukan perbuatan haram. 
Hai ini mirip dengan kisah Barirah, dimana Nabi SAW bersabda, l Ia 
bagi Barirah adalah sedekah dan bagi kita adalah hadiah '.” 

Kedua, Al Khaththabi berkata, “Ada kemungkinan dia menjual 
ashir (air buah) kepada orang-orang yang menjadikannya khamer. 
Ashir dinamakan juga khamer, sebagaimana anggur yang juga 
dinamakan khamer mengingat akhir kejadiannya.” Dia juga berkata, 
“Tidak boleh ada dugaan bahwa Samurah telah menjual khamer dalam 
bentuk yang asli setelah tersebar berita pengharamannya, bahkan 
sesungguhnya dia hanya menjual ashir." 

Ketiga, kemungkinan dia telah mengubah khamer menjadi cuka 
laiu menjualnya. Sementara Ümar berkeyakinan bahwa perubahan itu 
tidak dapat menghalalkan khamer, seperti pendapat mayoritas ulama. 
Namun, Samurah berkeyakinan bahwa yang demikian itu 


400 — FATHUL BAARI 



diperbolehkan, seperti penakwilan para ulama bahwa khamer adalah 
halal bila telah berubah menjadi cuka. Bahkan, perubahan hukum 
khamer dari haram menjadi halal tidak terbatas pada saat dibuat cuka. 

Imam Al Qurthubi berkata dalam rangka mengikuti Ibnu Al 
Jauzi, “Adapun pendapat yang mendekati kebenaran adalah yang 
pertama.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa tidak ada penentuan — 
berdasarkan pendapat pertama— bahwa khamer itu dia dapat dari 
hasil jizyah (upeti) saja, bahkan ada kemungkinan dia 
mendapatkannya sebagai harta rampasan perang ataupun yang 
lainnya. Kemudian Al Ismaili mengemukakan kemungkinan yang lain 
dalam kitab Al Madkhal, yaitu Samurah telah mengetahui 
pengharaman khamer, tetapi dia tidak mengetahui bahwa menjualnya 
juga diharamkan. Oleh sebab itu, Ümar cukup mengecamnya tanpa 
menjatuhkan hukuman. 

Ini merupakan dugaan, tetapi saya tidak melihat pada satu pun di 
antara hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Samurah sebagai 
pegawai Ümar di salah satu negeri kekuasaannya. Hanya saja Ibnu Al 
Jauzi mengatakan bahwa Samurah menjadi pemimpin di Bashrah atas 
penunjukan Ümar bin Khaththab. Namun, ini adalah kekeliruan, sebab 
Samurah menjabat sebagai pemimpin di Bashrah atas pengangkatan 
Ziyad dan anaknya —Ubaidillah bin Ziyad— setelah berlalu masa 
pemerintahan Ümar dalam waktu yang lama. Adapun para pemimpin 
di Bashrah yang ditunjuk oleh Ümar telah disebutkan secara berurutan 
oleh para ulama, tetapi tidak ada di antara mereka yang bernama 
Samurah. Hanya saja ada kemungkinan sebagian pembantu Ümar di 
Bashrah telah mengangkat Samurah untuk menarik zakat. 

0 diharamkan lemak atas mereka). 

Maksudnya, diharamkan untuk dimakan; sebab apabila yang 
diharamkan adalah menjualnya, niscaya tidak ada jalan bagi mereka 
untuk melakukan tipu muslihat dengan cara mencairkannya. 


FATHUL BAARI — 401 


(mereka mencairkannyd). Alasan Ümar menyamakan 

perbuatan kaum muslimin yang menjual khamer dengan perbuatan 
kaum Yahudi menjual lemak yang telah dicairkan, adalah adanya 
kesamaan dalam larangan untuk memakan. Akan tetapi, tidak semua 
yang diharamkan untuk digunakan diharamkan pula untuk dijual, 
seperti keledai jinak dan burung pemangsa. Secara zhahir, letak 
kesamaannya adalah keberadaan keduanya yang dianggap najis karena 
larangan tersebut. 

Demikian pandangan yang dinukil oleh Ibnu Baththal dari Ath- 
Thabari. Akan tetapi, pemyataan ini kurang berdasar, bahkan semua 
yang diharamkan untuk digunakan dilarang pula untuk dijual. Adapun 
larangan untuk menggunakan himar, binatang buas dan lain-lain di 
antara hal-hal yang diharamkan untuk dijual berlaku setelah ia 
disembelih, karena setelah disembelih akan berubah menjadi bangkai, 
dan tidak dapat dihalalkan oleh sembelihan itu. Apabila menjadi 
bangkai, maka hukumnya najis dan tidak boleh dijual. 

Kritik yang diajukan bagi persoalan itu tidak dapat diterima. Ini 
adalah pendapat mayoritas ulama, meski pada beberapa persoalaan 
diselisihi oleh sebagian orang. 

Adapun perkataan sebagian ulama “Apabila anak mewarisi 
budak wanita bapaknya, maka dia haram menggaulinya. Namun, dia 
boleh menjualnya dan memakan harganya”, Iyadh menjawab bahwa 
hai itu diperbolehkan, karena budak wanita tersebut tidak diharamkan 
atas si anak secara mutlak, bahkan yang diharamkan hanyalah 
menggaulinya karena faktor dari luar. Adapun memanfaatkan budak 
itu untuk keperluan lain adalah halal. Berbeda halnya dengan lemak, 
dimana semua orang Yahudi telah diharamkan menggunakannya pada 
semua keadaan. Dengan demikian, keduanya berbeda. 


402 — FATHUL BAARI 


Pelajaran vang dapat diambil 

1. Boleh melaknat orang yang berbuat maksiat. Akan tetapi, ada 
kemungkinan perkataan Ümar “Semoga Allah melaknat 
Samurah” tidak dimaksudkan makna zhahirnya, tetapi ia adalah 
kalimat yang biasa diucapkan orang Arab ketika hendak 
mencegah. Oleh karena itu. Ümar mengucapkannya kepada 
Samurah sebagai peringatan keras. 

2. Memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang 
memiliki kedudukan, karena Ümar hanya mengucapkan kalimat 
tersebut tanpa menjatuhkan hukuman fisik atau yang sepertinya. 

3. Batilnya tipu muslihat serta sarana yang menjurus kepada 
perbuatan haram. 

4. Haramnya perdagangan khamer. Ibnu Mundzir dan selainnya 
menukil kesepakatan ulama mengenai hai itu. Adapun mereka 
yang memperbolehkan menjual khamer dan menjual sesuatu 
yang pada hakikatnya adalah khamer, telah mengemukakan 
pendapat yang ganjil. Para ulama berbeda pendapat tentang illat 
(sebab) larangan tersebut. Ada yang berpendapat karena khamer 
itu najis, dan ada pula yang berpendapat karena tidak ada 
manfaat mubah darinya, bahkan sebagian berpendapat hanya 
sebagai penekanan agar dijauhi. 

5. Apabila zat sesuatu itu diharamkan, maka diharamkan pula 
harganya. 

6. Bagi muslim dilarang menjual khamer kepada kafir dzimmi. 
Demikian pula mewakilkan kepada kafir dzimmi untuk 
menjualkan khamer. Adapun masalah apakah kafir dzimmi 
dilarang pula menjual khamer? Maka, dalam hai ini harus 
didasarkan pada masalah; apakah perintah untuk melaksanakan 
cabang-cabang syariat berlaku juga bagi orang-orang kafir? 

7. Menggunakan qiyas (analogi) pada masalah-masalah yang 
serupa. 


FATHUL BAARI — 403 



8. Haramnya menjual jasad orang kafir apabila kita membunuhnya, 
laiu orang kafir ingin membelinya. 

9. Larangan menjual semua yang haram dan najis, meskipun ada 
manfaatnya. Akan tetapi, para ulama Kufah 
memperbolehkannya. Sementara sebagian ulama madzhab 
Maliki memperbolehkannya khusus untuk pembeli, tidak untuk 
penjual, karena pembeli membutuhkannya, berbeda dengan 
penjual. Laiu, akan disebutkan pada bab “Menjual Bangkai” dari 
hadits Jabir tentang waktu dimana Nabi SAW mengucapkan 
sabda tersebut. 

10. Boleh memanfaatkan lemak bangkai meski diharamkan 
menjualnya. 

'Jjü (semoga Allah memerangi [melaknat] Yahudi). 

Apabila memakai tamvin (yahuudan), maka maksudnya adalah marga. 
Sedangkan bila tidak memakai tanwin (yahuda ), maka maksudnya 
adalah kabilah. 

Pada bagian akhir Imam Bukhari menyebutkan bahwa makna 
“memerangi” di sini adalah melaknat. Dia mendukung pendapat itu 
dengan mengemukakan pendapat bahwa makna lafazh “qutila” 
(dibunuh) pada firman-Nya “ Telah dibunuh para pendusta” adalah 
“dilaknat”, dan ini merupakan penafsiran Ibnu Abbas sehubungan 
dengan lafazh “ qatala” (membunuh). Sedangkan perkataannya 
“Lafazh kharrashuun maknanya adalah para pendusta”, merupakan 
penafsiran dari Mujahid. Kedua penafsiran ini dikutip oleh Ath- 
Thabari dalam kitab Tafsir-nya. 

Al Harawi berkata, “Lafazh qaatalahum (memerangi mereka) 
maknanya adalah ‘membunuh mereka’.” Ulama selain dia berkata, 
“Makna qaatalahum (memerangi mereka) adalah ‘memusuhi 
mereka’.” 


404 — FATHUL BAARI 


Ad-Dawudi berkata, “Barangsiapa menjadi musuh Allah, maka 
ia wajib dibunuh.” Sementara Al Baidhawi berkata, “Makna lafazh 
qaatala (memerangi) adalah memusuhi atau membunuh. Lafazh ini 
disebutkan dalam bentuk mubalaghah atau merujuk pada akibat 
perbuatan mereka, karena sikap mereka yang melakukan tipu muslihat 
berarti telah mengobarkan peperangan kepada Allah. Barangsiapa 
memerangi Allah, maka ia patut diperangi; dan barangsiapa 
menyerang-Nya, maka ia patut dibunuh.” 


104. Menjual Gambar yang Tidak Memiliki Ruh serta Hal-hal 

yang tidak Disukai 


abi j] lAili j p Jjs- : Jü Jl jI - c. 

' ' * ' ' / " ✓ / ^ x 

j* UJl ju*Jj : JUi lij 

A^' Aili J J Jjjj^~\ N/ ^jl JUi jL^axil oJLA 

\v f' JV } u , ^ , J , L 

aü' Oti 9 jy^ y* -uy^ ;Jjju <vL>ij aIIp 

•***■) *oLJi ®jo O -'JjI Q pill; ^JT, Q 

aa ü^j OilUi jl ^1 jl dl>*j i : Jlii 

^ s ~ \ J 

lil '[ 0 °* ?U " ^ ^ f •* 0 -*« 1 "l ' A O .* 

iaji ^ji pj ^jaJi jy> ajj^ ^i :adI .up ^>1 JU 

0 

. Jj>-ljjl 


2225. Dari Sa’id bin Abi Al Hasan, dia berkata: Aku pernah 
berada di dekat Ibnu Abbas RA, tiba-tiba seorang laki-laki 
mendatanginya dan berkata, “Wahai Abu Abbas! Aku adalah 
seseorang yang kehidupanku berasal dari keterampilan tanganku, aku 
membuat gambar-gambar ini.” Ibnu Abbas berkata, “Aku tidak akan 
menceritakan kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah 
SAW, aku mendengar beliau bersabda ‘Barangsiapa membuat 


FATHUL BAARI — 405 


gambar, maka Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh 
kepadanya, padahal dia tidak mampu meniupkan ruh kepadanya 
untuk selama-lamanya' Laki-laki itu menjadi sesak nafasnya, dan 
bertambah sesak sehingga wajahnya menjadi pucat. Ibnu Abbas 
berkata, “Kasihan engkau! Jika engkau enggan dan tetap ingin 
membuatnya, maka hendaklah engkau menggambar pohon-pohon ini, 
yakni semua yang tidak bernyawa.” Abu Abdillah berkata, “Sa’id bin 
Arubah mendengar yang satu ini dari An-Nadhr bin Anas.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab menjual gambar-gambar yang tidak memiliki ruh dan apa- 
apa yang tidak disukai). Maksudnya, baik mengambil, menjual, 
membuatnya, atau yang lebih luas dari itu. Maksud tashawir (gambar- 
gambar) adalah semua yang digambar. Imam Bukhari menyebutkan 
hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, “ Barangsiapa membuat suatu 
gambar, maka All ah akan menyiksanya .” 


Sa’id bin Abi Al Hasan (perawi dari Ibnu Abbas) adalah saudara 
laki-laki Al Hasan Al Bashri, yang usianya lebih muda dari Al Bashri, 
tetapi dia meninggal dunia lebih dahulu, tidak ada haditsnya yang 
memiliki sanad yang maushul dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. 
Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian. 

“0 JS” '1# !4Ui (hendaklah engkau 

menggambar pohon-pohon ini; semua yang tidak bernyawa). Dalam 
riwayat Imam Muslim dan Al Ismaili disebutkan dengan lafazh, 

'jJä S Uj (Buatlah [gambarlah] pohon dan apa yang tidak 


bernyawa). Dalam riwayat Abu Nu’aim dari jalur Haudzah dari Auf 
disebutkan, 4* 'jdl JSj /4Ali 'l^ ( Hendaklah engkau 

menggambar pohon-pohon ini dan semua yang tidak bernyawa). 

ila Ji 'ja ii/jk A’ 1U1 ( Sa’id bin Abi Arubah 

mendengar yang satu ini dari An-Nadhr bin Anas), yakni hadits ini. 


406 — FATHUL BAARI 


Keterangan tambahan ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi di 
tempat ini. Kalimat ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari terhadap 
riwayat yang dia nukil dalam pembahasan tentang pakaian dari jalur 
Abdul Ada, dari Sa’id, dari An-Nadhr, dari Ibnu Abbas yang semakna 
dengannya, dan saya akan menyebutkan perbedaan antara kedua 
riwayat tersebut pada tempatnya. 

Dalam naskah Ash-Shaghani, saya mendapatkan sebelum 
kalimat “dan Sa’id mendengar” keterangan yang redaksinya berbunyi: 
Abu Abdillah berkata, “Diriwayatkan dari Muhammad. dari Abdah, 
dari Sa’id bin Abi Arubah yang mendengar An-Nadhr bin Anas 
berkata, “Aku berada di dekat Ibnu Abbas...’” sama seperti di atas, 
laiu pada bagian akhirnya disebutkan, “Abdullah mendengar Sa’id...” 
dan seterusnya. Keterangan ini menghapus semua kemusykilan yang 
ada, tetapi saya tidak menemukannya pada naskah Shahih Bukhari, 
kecuali naskah Ash-Shaghani. 


105. Pengharaman Jual-Beli Khamer 


£yj j*-L ~>J aIÜ- <0)1 j» JP- Aili j>\ Ä- J15J 


Jabir RA berkata, “Nabi SAW mengharamkan jual-beli 
khamer.” 


y ^ A ^ I / y 

v \ \ ' ■ " -''•ci'' 9 ' * 0 ^ 0 x * I, f o ' 0 i ti ' 

LJ IfS- Aili jP l J* ^ J* JJ* 

/ ^ ü* " s s y 

^1 r> ^ S'Jri\ 1'J^. oli 

/ ** ^ ✓ /• S S 

J Sj&J }I :JU5 


2226. Dari Al A’masy, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari 
Aisyah RA, “Ketika turun ayat-ayat terakhir surah Al Baqarah, Nabi 
SAW keluar dan bersabda, ‘Telah diharamkan jual-beli khamer '.” 


FATHUL BAARI — 407 


Keterangan Hadits : 


{Bab pengharaman jual-beli khamer). Judul yang serupa telah 
disebutkan pada pembahasan tentang masjid, tetapi di tempat itu 
dibatasi pada masjid, sedangkan pada bab ini lebih umum. 


(iil! 


' J . x I 


berkata, “Nabi SAW mengharamkan jual-beli khamer. ”). Redaksi ini 
akan disebutkan lagi melalui sanad yang maushul setelah enam bab, 
dan pengharaman masalah ini akan kami sebutkan di tempat tersebut. 
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dengan lafazh, 

{Diharamkan jual-beli khamer). Dalam bab 


“Memakan Riba” disebutkan melalui jalur ini dengan redaksi yang 
lebih lengkap. Imam Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dari hadits 
Tamim Ad-Dari, dari Nabi SAW, dl 


(Sesungguhnya khamer itu haram menjualnya dan harganya). 


106. Dosa Menjua! Orang yang Merdeka 


^ Äi. ' f O' ^ Qs > 1 0 ' ' f ° ° ' 

W ^ Ü* ^ 'S-J* Ü* Ld- CA 0 ^ 

~ s s " /■ “ ^ ^ ^ ^ z z / 

xxi» 0 /»>/// ^ / / Z / Ä / 

^JaP-1 ry Ij! J li : Jli 4JLf- 

X ✓ /■ 0 xxx xx X if X , / 

>0 .0X0 ^ o * x x * xO | x i £—’f . .»" •* ' ./xx ^ ^ J. 

4JJ> Ijs^rl ^prUa^l Jä-jJ tC»J JJ li I J>- £^b Jä-jJ tjAP j*-> 

x x 

/ x 0 f . © / O ^ ' 


. o) » ,/ 


2227. Dari Sa’id bin Abu Sa’id, dari Abu Hurairah RA, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “ Ällah berfirman , ‘Tiga golongan, Aku 
menjadi musuh mereka pada hari Kiamat; (1) orang yang memberi 
atas nama-Ku kemudian melanggar atau mengkhianatinya, (2) orang 
yang menjual orang yang merdeka laiu memakan harganya , (3) dan 
orang yang mengupah pekerja laiu menyuruh untuk menyempurnakan 
pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnyaj 


408 — FATHUL BAARI 


Keterangan Hadits : 

(.Bab dosa menjual orang merdeka), yakni mengetahui hukum 
perkara itu dan melakukannya dengan sengaja. Maksud kata hurr 
(yang bebas) di sini secara zhahir adalah manusia, tetapi ada 
kemungkinan lebih luas dari itu dan termasuk hal-hal lain, seperti 
harta wakaf. 

Ui (tiga golongan yang Aku menjadi musuh mere ka). 

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Ismaili menambahkan pada 
hadits ini, isÜas*- (Dan Aku adalah musuhnya yang akan 

memusuhinya ). Ibnu At-Tin berkata, “Allah SWT adalah musuh 
semua orang zhalim, hanya saja dalam hai ini Allah hendak memberi 
gambaran yang keras kepada ketiga golongan itu dengan menyatakan 
secara tegas bahwa Dia adalah musuh mereka.” 

' * ' * 

(memberi atas nama-Ku kemudian melanggar 

atau mengkhianatinya). Demikian semua riwayat yang ada, tidak 
menyebutkan kalimat secara lengkap. Adapun yang seharusnya 
adalah, “Memberikan sumpahnya atas nama-Ku”. Maksudnya, ia 
membuat suatu perjanjian seraya mengukuhkannya dengan sumpah 
atas nama Allah, kemudian ia melanggar atau mengkhianatinya. 

iZd jrii \f* (,menjual orang merdeka laiu memakan 

harganya). Disebutkannya kata “makan” secara spesifik, karena inilah 
tujuan perbuatan itu. Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abdullah 

1 >/ * O S 1 * / 

bin Ümar dari Nabi SAW disebutkan, »%# J-?* 5 (Tiga 

golongan yang tidak akan diterima shalat mereka). Di antaranya 
disebutkan, ijj^> x£\ ( orang yang memperbudak orang yang 

merdeka). Cakupan lafazh ini lebih luas daripada yang sebelumnya 
dilihat dari segi perbuatan, tetapi lebih khusus jika dilihat dari 
objeknya. 

Al Khaththabi berkata, “Memperbudak orang yang merdeka 
terjadi pada dua keadaan; pertama, memerdekakan budak laiu 


FATHUL BAARI — 409 



menyembunyikan hai itu atau mengingkarinya. Kedua, menjadikannya 
sebagai pelayan secara paksa setelah dimerdekakan. Keadaan pertama 
adalah yang paling buruk di antara keduanya. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang tercantum dalam 
hadits di bab ini adalah lebih buruk, karena di samping 
menyembunyikan kemerdekaan seorang budak atau mengingkarinya, 
dia pun menjual budak yang telah dimerdekakannya. Oleh sebab itu, 
ancaman terhadap pelakunya sangat keras. 

Al Muhallab berkata, “Dosa tersebut sangat besar, karena kaum 
muslimin sepadan dalam hai kemerdekaan. Barangsiapa menjual 
orang yang merdeka, maka dia telah mencegahnya melakukan 
perbuatan yang dibolehkan Allah SWT, dan memasukkannya dalam 
kehinaan yang Allah telah menyelamatkannya darinya.” 


Ibnu Al Jauzi berkata, “Orang yang merdeka adalah hamba 
Allah. Barangsiapa melakukan tindak kriminal terhadapnya, maka dia 
akan berhadapan dengan majikannya (Allah).” 

Ibnu Mundzir berkata, “Tidak ada perbedaan di kalangan ulama 
bahwa siapa yang menjual orang yang merdeka maka tidak dikenai 
sanksi potong tangan —yakni apabila dia tidak mencuri orang yang 
dijualnya dari tempat yang aman— kecuali riwayat yang dinukil dari 
Ali bahwa siapa yang menjual orang yang merdeka maka tangannya 
dipotong.” 


Dia melanjutkan perkataannya, “Bolehnya menjual orang yang 
merdeka menjadi perselisihan di kalangan ulama pada masa dahulu, 
kemudian perselisihan ini hilang dengan sendirinya. Diriwayatkan dari 
Ali, dia berkata, j & yfc X* Js- ( Barangsiapa mengaku 

dirinya seorang budak, maka sesungguhnya dia adalah budak).” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ada kemungkinan yang 
demikian itu berlaku bagi mereka yang belum diketahui telah 
dimerdekakan. Akan tetapi, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui 
jalur Qatadah, <011 ^ J**rj aTu yJ- J&te *-~bj 0' 


410 — FATHUL BAARI 



(Sesungguhnya seorang laki-laki menjual dirinya, maka Ümar 
memutuskan bahwa dia adalah budak, laiu harganya dinajkahkan dl 
jahm Allah). Laiu diriwayatkan dari Zararah bin Aufa (saiah seorang 
tabi’in) bahwa ia menjual orang yang merdeka untuk melunasi utang. 

Ibnu Hazm menukil bahwa orang yang merdeka biasa dijual 
untuk melunasi utang hingga turun firman Allah, »i ji OlT o)j 

ä.r *- 4 J\ (Apabila orang yang berutang dalam kesulitan, maka beri 
tangguhlah hingga keadaannya menjadi lapang). 

Imam SyafLi menukil pula keterangan yang sama dengan 
riwayat Zararah. Namun, kebanyakan ulama madzhab SyafLi tidak 
mengakui akurasi riwayat ini, dan ulama telah sepakat untuk tidak 
memperbolehkan menjual orang yang merdeka. 

ayr! ia *1 lij il» jar-laL) Jjtjj (seorangyang mengupah 

pekerja dan menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, tetapi 
dia tidak membayar upahnya). Tindakan ini sama dengan menjual 
orang yang merdeka dan memakan harganya, sebab dia telah 
mengambil inanfaat darinya tanpa ada imbalan, seakan-akan dia telah 
memakannya. Di samping itu, dia juga telah memperkerjakannya 
tanpa upah, seolah-oleh dia telah memperbudaknya. 


107. Perintah Nabi SAW kepada Orang-orang Yahudi untuk 
Menjual Tanah Mereka Ketika Diusir 


/ y % O 0 

0' > f o ■" * * tl 

0 J-J* Ld- Ü* V 


Sehubungan dengan masalah ini, diriwayatkan dari Al Maqburi, 
dari Abu Hurairah RA. 


FATHUL BAARI —411 



Keterangan : 


_/ o-- f < # , £ j® / ® Bt 

“J-J* ^ j" 4r iu ^'' *4 (Sehubungan dengan masalah ini, 

diriwayatkan dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA). Imam Bukhari 
mengisyaratkan riwayat yang dinukilnya dalam pembahasan tentang 
jihad pada bab “Mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Jazirah 
Arab”. Dia meriwayatkannya dari jalur Sa’id Al Maqburi, dari Abu 
Hurairah, dia berkata, 4* 4 J4 ^4 )i Qp ^ > 3j j 

jt jjJ Jj ;Jui —aIšj— i^Jt Jj ijLLkJt : Jlii jJLj 

Ai_i3 o dJUj {Ketika kami berada di masjid, tiba-tiba Nabi SAW 


keluar kepada kami seraya bersabda, "Berangkatlah kalian kepada 
orang-orang Yahudi.... Laiu dikatakan, “ Sesungguhnya aku ingin 
mengusir kalian. Barangsiapa di antara kalian mendapati sesuatu 
dari hartanya, maka hendaklah ia menjualnya. ”). 


Hai ini terjadi pada bani An-Nadhr, seperti yang dijelaskan pada 
tempatnya. Seakan-akan Imam Bukhari menarik kesimpulan tentang 
menjual tanah dari cakupan umum sabda beliau SAW untuk menjual 

harta. 


Pada bab tentang khiyar (hak memilih) disebutkan kisah Utsman 
dan Ibnu Ümar dengan menggunakan kata “harta”, padahal yang 
dimaksud adalah tanah. Namun, Al Karmani lalai terhadap isyarat 
hadits ini, dimana dia berkata, “Imam Bukhari menyebutkan hadits ini 
dengan redaksi seperti itu dikarenakan hadits tersebut tidak memenuhi 
kriteria hadits shahih dalam kitab Shahih- nya.” Padahal, yang benar 
Imam Bukhari cukup mengisyaratkan kepadanya, sebab sumber 
keduanya adalah sama, maka dia berusaha untuk tidak mengulangi 
hadits dalam bentuk yang sama tanpa faidah tambahan, seperti 
kebiasaan yang dia lakukan. 


412 — FATHUL BAARI 



108. Menjual (Barter) Budak dengan Budak dan Hewan dengan 
Hewan Tidak Secara Tunai 


i " " I ' > °\" - < * 0 . ' .. i ^ '0 ^ 

4-jAP 4 J A o jXJ) AjujU 

^ ' ' ? ž ' * ' / 

. ° o ji ; / y y ^ 

* • l" " l" *' 0 "t, 0 .* ®" ■* o 't. . * f' * - , I . ^ (l 

lS jr^ 3 ’ J) ^ji y* .ö^U^Ju 

> s / S S Jj s , 

oi % iap >n/l jjl-t: juj nia^f oiuü j>; i>; ^ j 
ö^J'j JUJi ^ ijj ^ Jt JuJ .<0t jiH 


/• 0 /• # il S / / »/ 

Jijz** J^. <j-L< * 




Õ*' -cM Ji 



Ibnu Ümar membeli (barter) unta tunggangan dengan 4 ekor 
unta tidak secara tunai, dimana dia akan membayarkan kepada 
pemiliknya di Rabadzah. 

Ibnu Abbas berkata, “Terkadang seekor unta lebih baik daripada 
2 ekor unta.” Räti’ bin Khadij membeli seekor unta dengan 2 ekor 
unta. Ia memberikan seekor seraya berkata, “Aku akan datang 
membawa yang satunya besok dengan segera, insya Allah.” 

Ibnu Al Musayyab berkata, “Tidak ada riba pada hewan; boleh 
menjual (barter) seekor unta dengan 2 ekor unta, dan seekor kambing 
dengan 2 ekor kambing tidak secara tunai.” Sementara Ibnu Sirin 
berkata, “Tidak mengapa (barter) seekor unta dengan 2 ekor unta, dan 
1 Dirham dengan 1 Dirham tidak secara tunai.” 


Jb 015”” Ju <UP <01 J y\ J- J- Aj JJ .illi- J- 

* " * t ' t s s 

poi* j Jj- <&' JJ ^Jt Ji o jw> Jisijt äi?~s Ji ~CjLp 


2228. Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dari 
Anas RA, ia berkata, “Di antara para tawanan perang terdapat 


FATHUL BAARI — 413 





Shafiyah, laiu dia menjadi milik Dihyah Al Kalbi, kemudian menjadi 
milik Nabi SAW.” 


Keterangan Hadits : 

{Bab menjual [barter] budak dengan budak dan hewan dengan 
hewan tidak secara timai). Jika kalimat tersebut disebutkan secara 
lengkap, maka berbunyi; menjual (barter) budak dengan budak tidak 
secara tunai, dan menjual (barter) hewan dengan hewan tidak secara 
tunai. Ini adalah gaya bahasa “menyebut kata yang bersifat umum 
setelah kata yang bersifat khusus”. Seakan-akan maksud kata “budak” 
di sini adalah jenis apa saja yang diperbudak, termasuk laki-laki dan 
perempuan. Oleh sebab itu, Imam Bukhari menyebutkan kisah 
Shafiyah. Atau dia hendak mengisyaratkan bahwa hukum budak laki- 
laki sama dengan budak wanita dalam masalah tersebut, karena tidak 
ada faktor yang membedakan keduanya. 

Ibnu Baththal berkata, “Ada perbedaan tentang menjual (barter) 
budak dengan budak. Mayoritas ulama memperbolehkannya. Hanya 
saja Imam Malik mempersyaratkan agar jenisnya berbeda. Sementara 
para ulama Kufah dan Imam Ahmad tidak memperbolehkan secara 
mutlak berdasarkan hadits Samurah yang dikutip dalam kitab Sunan 
dan dinukil oleh para perawi yang tsiqah (terpercaya), hanya saja 
terjadi perbedaan apakah Hasan mendengar langsung dari Samurah 
atau tidak.” 

Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil pula dari Ibnu 
Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thahawi dengan 
para perawi yang tsiqah (terpercaya) pula, akan tetapi terjadi 
perbedaan dalam menentukan apakah sauad- nya mursal atau maushul. 
Imam Bukhari serta sejumlah ulama lainnya cenderung mengatakan 
bahwa sanad-nya mursal. Dinukil pula dari Jabir yang dinukil oleh 
Imam At-Tirmidzi dan ahli hadits lainnya tetapi sanad-nya lemah, dari 
Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Abdullah dalam 


414 — FATHUL BAARI 


tambahannya terhadap Musnad Imam Ahmad, dan dari Ibnu Ümar 
yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Ath-Thabrani. 


Mayoritas ulama berhujjah dengan hadits Abdullah bin Amr, 0? 

-Ajj- Cil k y&H 01 ij>\ aIÜp ÄI ^CJl 

^ ^ 0 ' ^ A », A 

j^LCj 4jp Äi ^JLp äi (Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya 


untuk menyiapkan pasukan... maka dia membeli (barterj seekor unta 
dengan 2 ekor unta atas dasarperintah Rasulullah SAW). Riwayat ini 
dinukil oleh Ad-Daruquthni dan selainnya, dan sanad -nya kuat. 
Adapun Imam Bukhari berhujjah dengan kisah Shafiyah, laiu 
mendukungnya dengan atsar para sahabat. 


/ / ^ ✓ 

...žyui Äiijb Äb-ij jos- J>\ tSjL ilj {Ibnu Ümar membeli seekor 


unta tunggangan dengan 4 ekor unta...). Riwayat ini dinukil melalui 
sanad yang maushul oleh Imam Malik dan SyafTi dari Nafi’, dari 


Ibnu Ümar, seperti di atas. Laiu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan 
melalui jalur Abu Bisyr dari Nafi’, õJqjJu Vyu\ ÜTjl Üžtf l ^ ^Ji jt 


i o 0 ' ' O * J , 0 _ y 

L-^-j lõš Ots j iwÄji :ÄüCJt Juš (sesungguhnya Ibnu 


Ümar membeli [barter] seekor unta betina dengan 4 ekor unta di 
Rabadzah. Maka dia berkata kepada pemilik unta betina, “Pergilah 
dan perhatikan! Apabila engkau suka, maka jual-beli ini telah 
mengikat. ”). 


0 0 } } * s , 

OyšC lii p jJl Jöj (Ibnu Abbas berkata, 

“Terkadang seekor unta lebih baik daripada 2 ekor unta. ”). Imam 
Syafi’i menyebutkannya dengan sanad yang maushul melalui jalur 
Thawus bahwa Ibnu Abbas ditanya mengenai menjual (barter) seekor 
unta dengan 2 ekor unta, maka dia mengucapkan perkataan di atas. 

'õfr oJjT : Jiij Ua1l?-i ädatii ijij is[yž\[ 

\ ° , ' ' ' * ' 

äi tU Oi i jäj (Rafi ’ bin Khadij membeli [barter] seekor unta dengan 2 


ekor unta. la memberikan seekor unta seraya berkata, “Aku akan 
datang membawa yang satunya besok dengan segera, insya Allah. ”). 


FATHUL BAARI — 415 




Abdurrazzaq menyebutkannya dengan seinad yang maushul melalui 
jalur Mutharrif bin Abdullah dari Rafi\ 


. õCi Jtj jjj j lij *i :v-..—uJl Jüj 


(Ibnu Al Musayyib berkata, “Tidak ada riba pada hewan; boleh 
menjual [barter] seekor unta dengan 2 ekor unta, dan seekor kambing 
dengan 2 ekor kambing tidak seeara tunai Imam Malik 
menyebutkannya dengan sanad yang maushul dari Ibnu Syihab, dari 
Ibnu Al Musayyab, j ü 0 Sl (Tidak ada riba pada [jual-beli] 


hewan). Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya melalui jalur lain 
dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, ^ ^ (Tidak 


mengapa menjual (barter) seekor unta dengan 2 ekor unta tidak 
seeara tunai). 


4-j jijj* 'jj. [/>% *il '-jtjr* jf* (Ibnu Sirin 


berkata, “Tidak mengapa [barter] seekor unta dengan 2 ekor unta, 
dan 1 Dirham dengan 1 Dirham tidak seeara tunai."). Demikian yang 
disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Namun, pada sebagian riwayat 

* y 

disebutkan dengan lafazh, isjJ j»jj (1 Dirham dengan 2 


Dirham tidak seeara tunai), tapi ini adalah kesalahan, dan yang benar 
adalah “7 Dirham dengan 1 Dirham 


Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang masuhul melalui 
jalur Ayyub dari Ibnu Sirin dengan lafazh, jtj**. jj*. ^ 

J» y y f y y y y j y y 

O y * y 0 ^ ^ y y B y * y ^ 

ej 'fi-d jj J jj jj J' ütä (Tidak mengapa menjual 


[barter] seekor unta dengan 2 ekor unta, dan 1 Dirham dengan 1 
dirham tidak seeara tunai. Apabila salah satu dari kedua unta itu 
diserahkan lebih akhir, maka hukumnya makruh). 


Sarid bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Yunus dari Ibnu 
Sirin bahwasanya dia melihat tidak adanya larangan menjual (barter) 
hewan dengan hewan dari tangan ke tangan (tunai) atau beberapa 
dirham dengan tidak seeara tunai, dan tidak disukai apabila menjual 


416 — FATHUL BAARI 



(barter) dirham itu dilakukan dengan secara tunai dan hewan tidak 
secara tunai. 


iii j ^l\ pS J\ ^jCai XjLfi ^Ui ^ ÖIST 

* 

p&j (Di antara para tawanan perang terdapat Shafiyah, laiu dia 


menjadi milik Dihyah Al Kalbi, kemudian ia menjadi milik Nabi 
SAW). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Hai 
itu mengisyaratkan kepada keterangan yang terdapat pada sebagian 
jalur periwayatannya yang selaras dengan j udul bab di atas, yang 
menyebutkan bahwa Nabi SAW mengambil Shafiyah dari Dihyah dan 
menggantinya dengan 7 orang budak selain Shafiyah. 


Ibnu Baththal berkata, “Budak wanita yang dijadikan pengganti 
Shafiyah tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW secara khusus, 
bahkan diserahkan kepada Dihyah untuk memilihnya. Maka, hai ini 
sama dengan menjual (barter) budak wanita dengan budak wanita 
dengan tidak secara tunai.” Kisah Shafiyah ini akan disebutkan lebih 
lengkap pada pembahasan tentang perang Badar. 


109. Jual-Beli Budak 


' i \' f **' \i ' . - Ä » > J, - *. f 

Lo-Co 4 jI 0 jy>~' 4AP Aili ui ü)l JJ 

" " * x ' ' 

^ J y*j Ij ijü jJt-j *uip aüI XS- li- 

Si düS :jui ^ ^ õcSii L>Ji 

ij* N) jrül ÄI cÄ-J L^jIš Ijl |*ÄÄLp 

Ää-jU 1 - 


2229. Dari Ibnu Muhairiz bahwasanya Abu Sa’id Al Khudri RA 
mengabarkan kepadanya bahwa ketika ia sedang duduk di sisi Nabi 
SAW, ia berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kita 


FATHUL BAARI — 417 



mendapatkan tawanan perang dan kita menginginkan harganya, maka 
bagaimanakah pendapat Anda tentang azl?” 9 Beliau bersabda, 
“Apakah kalian melakukan hai ilu? Tidak ada dosa atas kamu 
melakukannya, sesungguhnya tidak ada satu jiwa yang telah 
dituliskan oleh Allah SWT akan keluar melainkan ia akan keluar 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa’id yang mengatakan, 
“ Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kita mendapatkan tawanan perang 
dan kita menginginkan harga...”. Indikasinya terhadap judul bab 
cukup jelas. Adapun penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan 
tentang nikah. Pernyataannya pada redaksi hadits ini “Bahwasanya 
ketika ia duduk di sisi Nabi SAW. maka ia berkata, ‘Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya kita mendapatkan tawanan perang 
memberi pemahaman bahwa yang bertanya adalah Abu Sa’id sendiri, 
padahal tidak demikian. Bahkan, pada hadits ini terjadi penghapusan 
sebagian kalimat, dan penjelasannya nampak dalam riwayat yang 
dituturkan oleh An-Nasa'i dari Amr bin Manshur, dari Abu Al Yaman 
(guru Imam Bukhari) dengan lafazh, <lAp j* Uil! 

... Jlää jCafti ja Jjtj (*!-«) ( Ketika dia sedang duduk di dekat Nabi 

SAW, datang seorang laki-laki dari kalangan Anshar laiu berkata...). 
Laiu disebutkan hadits seperti di atas. 


110. Jual-Beli Mudabbar 


* 2 


lil*} a!1p a»I Jie C :Jii <Jp äi jS* jp «.Üap ^p 

‘ ✓ ** ✓ ✓ j# ^ j? 

yiuil 


9 


Azl adalah mengeluarkan air mani di luar vagina- penerj. 


418 — FATHUL BAARI 


2230. Dari Atha', dari Jabir RA, dia berkata, “Nabi SAW 
menjual Mudabbar.” 


^ * 0 j j * S N 

Aili J y* j ApIj : j!}! A&l 3- jjj jj\s>r J JoS- "J& 

(X-3 aIIp aJJI 


2231. Dari Amr, dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, 
“Rasulullah SAW telah menjualnya.” 


* \ y ' - ^ * j ^ I. - X- 0 ✓ Ox- t- ), y y 0 i y QyJ ^ £ ", ^ 

^ (^5^ J .J ^L>- J ,Jj OI ö j*>-\ 4\jl 'k-yS' OI i 3 *jjl * S* 

' * ' S f ' y y y 

^•Sn ^ JL*o 4Ji aSj! ^ J^gQ 0' -^-1 L_gli 

y ' ' ' s 

% r ^3 Oi $ : jy 

ÄäjI^ j' Äillill 


✓ Ox x-o^o £ . , ✓ 0 J . 0 

-U. La 1 - 


2232-2233. Dari Ibnu Syihab bahwa Ubaidillah mengabarkan 
kepadanya, sesungguhnya Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah RA 
mengabarkan kepadanya bahwa keduanya telah mendengar Rasulullah 
SAW ditanya tentang budak wanita yang berzina dan belum menikah 
sebelumnya. Nabi SAW bersabda, “ Cambuklah dia! Kemudian 
apabiia berzina lagi, maka cambuklah dia! Kemudian juallah setelah 
[melakukan] yang ketiga kali atau yang keempat kalinyal” 


y * fll * „ 0 ' . tl- * * f O X f O ✓ x- 0 y 

.JV3 OP AÜI 0 jl^)\ ^P oi ^P Jlju- ^P 

x x t * 

jJšdl liol?*Ita li li j i j r zi Oi-' cJj bj : Jjij 0^ j aIIp amI 

cJ j 01 j*J )/j jJ>J| c Sj 01 p cl^Iip Lj^j 

jr* jlj lilJj ^3 


FATHUL BAARI — 419 



2234. Dari Sa’id, dari bapaknya. dari Abu Hurairah RA, dia 
berkata, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Apabila budak 
wanita salah seorang di cmtara kamu berzina dan perbuatannya dapat 
dibuktikan, maka jatuhilah ia hukuman dera dan ia tidak dicaci-maki. 
Kemudian apabila dia berzina lagi, maka jatuhilah hukuman cambuk 
dan tidak dicaci-maki. Kemudian apabila berzina pada kali ketiga dan 
zinanya dapat dibuktikan, maka hendaklah ia dijual meskipun seharga 
seutas tali dari rambuf 


Keterangan Hadits : 

Mudabbar adalah budak yang kebebasannya terkait dengan 
kematian majikannya. Dinamakan mudabbar (yang datang kemudian) 
karena kematian datang setelah kehidupan. Atau, mungkin pula 
bermakna penataan. Dinamakan demikian karena pelakunya telah 
menata kehidupan dunia dan akhiratnya. Adapun kehidupan dunianya 
dapat dilihat dari sikapnya yang terus mengambil manfaat dari 
pelayanan budaknya, sedangkan urusan akhiratnya tampak pada 
pahala yang didapatkannya karena membebaskan budak. Namun hai 
ini kembali kepada makna pertama, sebab penataan urusan berasal 
dari pertimbangan akan akibatnya, maka kembali kepada makna 
sesuatu yang datang kemudian. 

Imam Bukhari telah mengulangi j udul bab ini pada pembahasan 
tentang memerdekakan budak, tetapi dalam naskah Ash-Shaghani 
judul bab ini tidak disebutkan sehingga hadits-haditsnya masuk pada 
bab “Jual-Beli Budak”. Hai serupa terdapat pula dalam riwayat An- 
Nasafi. Laiu Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dua hadits yang 
dinukil melalui dua jalur periwayatan. Hadits pertama adalah hadits 
Jabir tentang jual-beli mudabbar. 

Ji f o * g ' A * ii 

jJL-3 <up «dii ^\j (Nabi SAW menjual mudabbar). 

Demikian dinukil oleh Imam Bukhari secara ringkas, dan 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur Waki’ dengan redaksi 
yang sama seperti itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Waki' dengan 


420 — FATHUL BAARI 



redaksi yang juga sama seperti itu, hanya saja ditambahkan, “Dari 
Sufyan dan Ismail, keduanya dari Salamah”. 


Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Abu Bakar bin Khallad 

dari Waki’ dengan lafazh, JjJj ipli "Js 4^j yA jp 4 üht j=pt jirj 

' * * ' 

* > * ■- A » , 

äiUiUJ jJUj JIp 4»t JLp <üil (Tentang seorang laki-laki yang 


membebaskan budaknya apabila dia meninggal dunia, sementara dia 
memiliki utang, maka Rasulullah SA W menjualnya dengan harga 800 
Dirham). 


Imam Bukhari dalam pembahasan tentang hukum-hukum 
meriwayatkan dari Ibnu Numair (guru Imam Bukhari dalam riwayat 
ini), tetapi dikatakan, “Dari Muhammad bin Bisyr —sebagai ganti 
Waki’— dari Ismail bin Abi Khalid”, dengan lafazh, 4i' Jüe £4 


ipü Yjt JU iJ °jjü jj J} ‘Jt ii üht jipl ■übw’1 J OI jJLj <Qt 
“4! (J—jj‘ ÜUiUiu (Telah sampai berita kepada Nabi SAW bahwa 


seorang laki-laki di antava sahabat beliau membebaskan budak 
apabila meninggal dunia dan dia tidak memiliki harta selain budak 
tersebut, maka Nabi menjualnya dengan harga 800 Dirham kemudian 
mengirim harga kepadanya ). 


Hadits ini diberi tempat pada bab yang berjudul “Imam Menjual 
Harta Manusia”. Kemudian Imam Bukhari berkomentar, Nabi SAW 
telah menjual mudabbar kepada Nu’aim bin An-Nahham. Dia 
mengisyaratkan dengan pemyataan ini kepada riwayat yang dinukil 
oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Ayyub 

dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, JspI jjf JU J ^ JlÄ jCa5*ii J Sjj Oi 

* * * 

jt .Oi Ju<5 4ii JjJj tPJi ddjt JU il °j£j jj Jä ‘Jt dl JUj il üht 

' ' '' * 

s' ^ ' / ii' j ' * * s & 

djl pi&j} 4jIqjLUj ^Utill (Üll ^ ftrN ; JlÜ3 ^Ju*>j 


I Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang bernama 
Abu Madzkur membebaskan budak miliknya yang bernama Ya’qub 
apabila dia meninggal dunia, sementara dia tidak memiliki harta 
selain budak tersebut. Maka Rasulullah SAW memanggilnya laiu 


FATHUL BAARI — 421 




berlanya, “Siapakah yang mau membelinya? " Budak itu dibeli oleh 
Nu ’aim bin Abdullah An-Nahham dengan harga 800 Dirham, laiu 
Nabi SAW menyerahkan harganya kepadanya [pemilik budak]). 


Telah disebutkan pada bab “Jual-Beli Muzayadah (Lelang)" 

y % y t & y 

melalui jalur lain dari Atha' dengan lafazh, yy °jf- C>'ü- j oi 

äi xs- jj ai yJi\3 ‘ky^i ja : Jtää ÄIp ÄI ai^-tš 


(Seorang laki-laki membebaskan budak miliknya apabila dia 
meninggal dunia, laiu dia merasa butuh. Maka Nabi SAW mengambil 
budak itu dan bertanya, “Siapakah yang mau membelinya dariku? ” 
Akhirnya budak itu dibeli oleh Nu’aim bin Abdullah). Riwayat ini 
memberi informasi mengenai sebab penjualan tersebut, yakni 
kebutuhan terhadap harganya. Laiu dalam riwayat Ibnu Khallad 
terdapat tambahan tentang penafsiran maksud “kebutuhan”, yaitu 
untuk melunasi utang. 


Imam Bukhari telah menyebutkan hadits ini dalam pembahasan 
tentang Al Istiqradh (utang-piutang) dalam bab “Orang yang Menjual 
Harta Orang yang Bangkrut, laiu Dibagikan di antara Pemilik Piutang 
atau Memberikannya hingga la Menafkahkannya Sendiri”. Seakan- 
akan dia mengisyaratkan dengan bagian awal kepada keterangan 
terdahulu dalam riwayat Waki’ yang dikutip oleh Al Ismaili, yaitu 
lafazh jjJ Äip} (dan ia memiliki utang), dan kepada keterangan yang 


diriwayatkan oleh An-Nasa’i melalui jalur Al A’masy dari Salamah 
bin Kuhail dengan lafazh, yi °j£ aJ Ubd jsp! ]CdSi\ ja oi 

aÜaPtä ÄJUjUii Ä1 p äi äi Jyl>j apOŠ jji *CIp 01 £ j Isr 

0 y y * y y y ' ' 

O s s 

'dxi jaš i : Jõj (bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar 


membebaskan budak miliknya apabila dia meninggal dunia, 
sementara dia orang yang tidak berkecukupan dan mempunyai utang. 
Maka Rasulullah SA W menjual budak itu dengan harga 800 Dirham, 
laiu beliau memberikan harga tersebut kepadanya seraya bersabda, 
“Lunasilah utangmul ”). 


422 — FATHUL BAARI 


Sedangkan bagian kedua, sebagai isyarat dari Imam Bukhari 
kepada keterangan yang dinukil oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i 
melalui jalur Al-Laits dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, jsM 


Jli iili! : JlÄä iil ^ ^ y> tj* 

■ 'i : (Seorang laki-laki dari bani Udzrah membebaskan budak 


miliknya apabila dia meninggal dunia, hai itu sampai kepada Nabi 
SAW, maka beliau bersabda, “Apakah engkau memiliki harta selain 
dia?” Orang itu berkata, “Tidak.”). Laiu di dalamnya disebutkan. 


^ c'/ (-ä s 9 " " £ f ' / / 

3j_ä 3 dJ —alt i-ij! :Jlä ^ <ü! Ljišdi (Beliau menyerahkan harganya 


kepadanya seraya bersabda, ‘‘Mulailah dengan dirimu sendiri, 
bersedekahlah untuknya! ”). Sedangkan dalam hadits riwayat Ayyub 

' * ■<* * s s a s ee o* -- t * , , , 

disebutkan, Jjaä oiT õtš t <u-jiL idLü (Jõa de-i OlT li] (Apabila 

salah seorang di antara kalian miskin, maka mulailah dengan dirinya 
sendiri. Apabila ada kelebihan, maka untuk orang-orang yang 
menjadi tanggungannya). 


Riwayat-riwayat ini sepakat menunjukkan bahwa penjualan 
mudabbar terjadi saat majikannya masih hidup, kecuali yang 
diriwayatkan oleh Syarik dari Salamah bin Kuhail, il yj Oti bWj üi 


äJlojUi) <uJi ^ <ipü j*ILj i Qi- iil ^f> ^Jl ^a'ja‘\3 \Z_Yj 


(Bahwasanya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan 
mudabbar serta utang, maka Nabi SA W memerintahkan mereka untuk 
menjual budak itu untuk melunasi utangnya dengan harga 800 
Dirham). 


Riwayat ini dikutip oleh Ad-Daruquthni. Laiu Ad-Daruquthni 
menukil dari gurunya (Abu Bakar An-Naisaburi) bahwa Syarik telah 
melakukan kesalahan dalam menukil riwayat itu. Riwayat yang benar 
adalah apa yang dinukil oleh Al A’masy dan yang lainnya dari 
Salamah, yang menyebutkan, <u)j ^iij ( Dan beliau menyerahkan 

harganya kepadanya). Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur lain 


FATHUL BAARI — 423 



dari Ismail bin Abi Khalid disebutkan, «Sl j! kda ( Dan beliau 


menyerahkan harganya kepada majikannya). 


Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Ahmad ^ telah 
meriwayatkan dari Aswad bin Amir, dari Syarik dengan lafazh, ''Mj oi 


fiy J j & * Ü # 


(,Sesungguhnya seorang laki-laki membebaskan budak miliknya 
apabila dia meninggal dunia, sementara dia mempunyai utang. Maka, 
Nabi SAW menjual budaknya itu untuk melunasi utang majikannya). 
Riwayat ini mirip dengan riwayat Al A masy dan tidak menyebutkan 
tentang kematian majikannya. Syarik telah berubah hafalannya ketika 
menjabat sebagai qadhi (hakim), maka riwayat para perawi yang 
mendengar riwayat darinya sebelum itu lebih autentik, dan di antara 
mereka adalah Al Aswad. 


Catatan 

Pertama , seluruh jalur periwayatan sepakat menyatakan bahwa 
harga budak tersebut 800 Dirham, kecuali riwayat Abu Daud melalui 
jalur Husyaim dari Ismail yang menyebutkan bahwa harganya adalah 
700 atau 900 Dirham. 

Kedua, saya menemukan sanad lain yang diriwayatkan Ibnu 
Majah dari jalur Abu Abdurrahman Al Adrami, dari Waki’, dari Abu 
Amr bin Al Alla', dari Atha' dengan redaksi yang sama seperti lafazh 
hadits pada bab di atas secara ringkas. 

Ketiga, riwayat Al Auza’i dari Atha' yang dinukil oleh Abu 
Daud menyebutkan tambahan pada bagian akhir hadits, yaitu: J*-' 

Zi- J*\ iil) (Engkau lebih berhak terhadap harganya dan Allah 
tidak butuh padanyd). 

Selanjutnya akan dijelaskan jalur periwayatan kedua hadits Jabir 
yang dinukil dari Amr bin Dinar. 


424 — FATHUL BAARI 



9 ^ A * ' * a f f 

'pL>j Oo <2)1 ) JLfi <2)i Ou (Rasulullah SA W menjualnyä). 

Demikian Imam Bukhari menukil secara ringkas. Dalam hai ini tidak 
disebutkan apa maksud dari kata ganti “nya” dalam kalimat tersebut. 
Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya Mushannaf 
dari Sufyan, dia menambahkan pada bagian akhirnya bahwa yang 
dimaksud dengan kata ganti “nya” adalah mudabbar. 


Imam Muslim meriwayatkannya dari Ishaq bin Ibrahim dan Abu 

* 0-9 

Bakar bin Abi Syaibah, dari Sufyan dengan lafazh, jCaftf' j* Jrj yA 

^tkUi jj Ziyžiti tjJLj Qs- <2)i Jlo <2i' jyify i^o Vjš ju ii jj ii u^ 

jIJjJi jjl õjUj A Jj! oli \äa3 'jlp (Seorang laki-laki dari kalangan 


Anshar membebaskan budak miliknya apabila dia meninggal dunia, 
sementara dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka, 
Rasulullah SAW menjualnya dan dibeli oleh Ibnu An-Nahham, 
seorang budak Qibti meninggal dunia pada masa awal pemerintahan 
Ibnu Az-Zubair). Riwayat serupa dinukil pula oleh Imam Ahmad dari 
Sufyan. Imam Bukhari meriwayatkan juga dalam pembahasan tentang 
kafarat aiman (tebusan sumpah) melalui jalur Hammad bin Zaid dari 
Amr dengan redaksi yang sama seperti itu tanpa menyebutkan kalimat 
“Pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair”, dan tidak pula ditentukan 
jumlah harganya. 


Al Qurthubi dan ulama lainnya mengatakan, para ulama sepakat 
bahwa membebaskan budak jika majikannya meninggal dunia 
merupakan perkara yang disyariatkan, dan mereka juga sepakat bahwa 
budak ini masuk pada 1/3 harta warisan yang boleh diwasiatkan 
kepada selain ahli waris, kecuali Al-Laits dan Zufar yang 
memasukkannya dalam harta pokok. 


Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang, apakah ia 
termasuk transaksi yang mengikat (aqad lazim ) atau tidak mengikat 
(aqad ja’iz). Barangsiapa mengatakannya termasuk transaksi yang 
mengikat, maka ia tidak mebolehkan tindakan apapun terhadap 
mudabbar selain memerdekakannya. Sedangkan orang yang 


FATHUL BAARI — 425 






mengatakan termasuk transaksi tldak mengikat, maka dia 
memperbolehkan untuk melakukan apapun yang dianggap perlu 
terhadapnya. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik, Al 
Auza’i serta para ulama Kufah. Pendapat kedua dikemukakan oleh 
Imam SyafTi serta sejumlah ahli hadits. 

Hujjah mereka adalah hadits di bab ini, dan kebebasan budak itu 
dikaitkan dengan sifat yang hanya ada pada majikannya, maka sangat 
memungkinkan baginya untuk menjual budaknya. Sama halnya 
dengan orang yang mengaitkan kebebasan budaknya dengan masuk 
rumah, laiu ia menjual budak tersebut sebelum sempat memasuki 
rumah, dan seterusnya. Di samping itu. barangsiapa berwasiat untuk 
membebaskan budak maka budak tersebut boleh dijual menurut 
kesepakatan ulama, termasuk juga hukum menjual mudabbar, karena 
berada pada makna wasiat. 

Al-Laits memberi batasan bahwa diperbolehkan menjual 
mudabbar apabila ada kebutuhan yang mengharuskannya. Namun, 
jika tidak demikian, maka hukumnya makruh (tidak disukai). 

Argumentasi pertama dijawab bahwa riwayat itu berkenaan 
dengan kasus yang bersifat individual sehingga cakupannya tidak 
dapat diperluas, bahkan hanya diterapkan pada sebagian kasus, yaitu 
diperbolehkan jika majikannya memiliki utang. Ini merupakan 
pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, dan dalam madzhab 
Maliki terjadi perbedaan mengenai masalah ini. Sebagian ulama 
madzhab Maliki memberi jawaban bagi hadits di atas bahwa Nabi 
SAW telah menolak tindakan laki-laki itu, karena tidak memiliki harta 
yang lain. Maka, hadits ini dapat dijadikan dalil untuk menolak 
tindakan seseorang yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Laiu 
sebagian lagi mengklaim bahwa Nabi SAW hanya menjual jasa 
(tenaga) mudabbar tersebut, bukan dirinya. Golongan ini berhujjah 
dengan riwayat yang dikutip oleh Ibnu Fudhail dari Abdul Malik bin 
Abi Sulaim, dari Atha\ dari Jabir bahwasanya beliau SAW bersabda, 

'J (Tidak dilarang menjual jasa [tenaga] 


426 — FATHUL BAARI 


mudabbar). Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dan para 
perawinya tergolongn tsiqah (terpercaya), hanya saja ada perbedaan 
apakah sanad -nya maushul atau mursal. 

Meski riwayat itu shahih, tetap tidak dapat dijadikan hujjah 
untuk mendukung pendapat tersebut, sebab tidak ada keterangan 
bahwa apa yang dijual pada kisah mudabbar yang dibeli oleh Nu’aim 
bin An-Nahham adalah j asanya, bukan dirinya. 

Hadits kedua adalah hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid 
tentang menjual budak wanita apabila berzina. Isyarat mengenai 
hadits ini telah disebutkan pada bab “Menjual Budak yang Berzina”. 
Laiu dia menyebutkannya di tempat ini melalui jalur lain dari Abu 
Hurairah. Adapun hubungannya dengan judul bab dapat ditinjau dari 
keumuman perintah menjual budak wanita apabila berzina, yang 
mencakup budak yang dibebaskan apabila majikannya meninggal 
dunia {mudabbar) atau lainnya. Maka, dapat disimpulkan tentang 
bolehnya menjual mudabbar. 


111. Bolehkah Bepergian dengan Budak Wanita Sebelum 
Dipastikan Rahimnya Kosong dari Janin? 


aüI y*} JBj .liyili jl d)l ji j 

\^J \'žS “oiü jf jl il J J\ 1 131 

> 'JLJ, ö\ 'Jt Sl Jl JT, 1 \'J£J Yj 

cisL» li j' J^j õjl li 

e * of 

.^Lul 


Al Hasan melihat tidak adanya larangan untuk mencium atau 
bermesraan dengannya. Ibnu Ümar RA berkata, “Apabila budak 
wanita yang biasa digauli majikannya dihibahkan, dijual atau 


FATHUL BAARI — 427 



dimerdekakan, maka dipastikan rahimnya kosong dari janin dengan 
satu kali haid. Hai ini tidak perlu dilakukan bagi perawan.” Sementara 
Atha' berkata, “Tidak mengapa menyentuh bagian badan budak 
wanita yang sedang hamil selain kemaluannya.” Allah SWT 
berfirman, “Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang 
mereka miliki .” (Qs. Al Mu’minuum (23): 6) 


* lil' ° -t ° ' ° ' f • • " • ' ' ‘ i li •' ° 

ük cr” J* Ji jJ** j* jt j* 

ajj! llis tj»Ilj aILp äi JL1 ( _ s p)l j*Jii :Jlš aIp äi Jpj 

Jis Jij- XX JJ ^ oi ‘CCo JlH aJJX>J l 
(*HJ ÄI Jj~>j llliklli -il» j^p Uis^j Qi-jJ 

L-ll pJ X dil tllj^Jl H lil LS ^- cl^j A_il 

cdljj- ^ 03T :j*ilj aIp ÄI Jl? ÄI J Jli xiii J 

S0 s S £ . * & S ' S s ' A ^ \ /< O ^ ^ 

.ÄX Jp jX-j aIp ÄI JU ÄI J^lj ä 11 j ÄUj cilxi 

^ (*Hj l 1 ' J-l <üsi Jj —»j c-j1j 3 :Jli toJuJt Jl 

S S > / " " ' ^ 

|1 1^1° •* ** " Oss 0 i . 0 ✓ Ä ^ *' s> * 

liS^ Alp J 0 jM Xs- (J*Ä»0 pj t 05 .Uju Of.1 Jj 


. w Jl 


J 


2235. Dari Ya’qub bin Abdurrahman, dari Amr bin Abi Amr, 
dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Nabi SAW datang ke Khaibar, 
ketika Allah memberikan kemenangan kepada beliau untuk 
menduduki sebuah benteng. Lantas diceritakan kepada beliau tentang 
kecantikan Shafiyah binti Huyay bin Akhthab —suaminya telah 
terbunuh dan mereka baru menikah— maka Rasulullah memilihnya 
untuk menjadi istri beliau. Kemudian Rasulullah SAW keluar 
dengannya. Ketika kami sampai di Saddi Ar-Rauha\ Shafiyah telah 
halal [suci], maka Rasulullah SAW bermalam pertama dengannya. 


428 — FATHUL BAARI 


Kemudian beliau membuat makanan dari tepung di piring kecil, laiu 
Rasulullah SAW bersabda, ‘ Umumkan kepada orang-orang di 
sekitarmu!' Itulah walimah (pesta) pemikahan Rasulullah dengan 
Shafiyah. Kemudian kami keluar ke Madinah. Anas berkata, “Aku 
melihat Rasulullah SAW menyelimuti Shafiyah yang ada di belakang 
beliau dengan semacam mantel. Kemudian beliau duduk di samping 
untanya sambil merendahkan lututnya, maka Shafiyah meletakkan 
kakinya di atas kedua lutut beliau hingga ia naik ke atas unta.” 


Keterangan Hadits : 


{Bab bolehkah bepergian dengan budak wanita sebelum 
dipastikan rahimnya kosong dari janin?). Demikianlah Imam Bukhari 
mengaitkannya dengan bepergian, seakan-akan bepergian merupakan 
saat paling sering teijadinya persentuhan dan percumbuan. 


1*/*^ j' '-A y_ (Al Hasan melihat tidak adanya 


larangan bagi seseorang untuk mencium atau bermesraan 
dengannya ). Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya dengan sanad yang 
maushul melalui jalur Yunus bin Ubaid dari Al Hasan, dia berkata, 
“Ibnu Sirin tidak menyukai hai itu.” 


Abdurrazzaq juga meriwayatkannya melalui jalur lain dari Al 
Hasan, dia berkata, “Boleh menyentuh selain kemaluannya.” Ad- 
Dawudi berkata, “Apabila perkataan Al Hasan itu berkenaan dengan 
wanita tawanan perang, maka itu adalah benar.” Akan tetapi, Ibnu At- 
Tin menanggapinya bahwa tidak ada perbedaan dalam hai kepastian 
kosongnya rahim dari janin antara wanita tawanan perang dengan 
selainnya. 


s ykLJi *ij Oalkj (Ibnu Ümar RA berkata, “Apabila 


OfO y-O Off( * r t' »lx f, S ^ V X - s s * > O , " . 

jl jl ^1 aaJ^ll c-aj bl <i»l y>s- jjI Jläj 




budak wanita yang biasa digauli majikannya dihibahkan, dijual atau 
dimerdekakan, maka dipastikan rahimnya kosong dari janin dengan 
satu kali haid. Hai ini tidak perlu dilakukan bagi perawan Adapun 


FATHUL BAARI — 429 


perkataan pertama telah disebutkan melalui sanad yang maushul oleh 
Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abdullah bin Nafi’ dari Ibnu Ümar. 
Sedangkan kalimat "Ilal ini tidak perlu dilakukan terhadap perawart ” 
disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Abdurrazzaq melalui 
jalur Ayyub dari Nafi, dari Ibnu Ümar. Seakan-akan dia berpendapat 
bahwa keperawanan itu menjadi penghalang kehamilan, atau 
menunjukkan tidak adanya kehamilan. atau membuktikan belum 
pernah terjadi hubungan intim. Akan tetapi, pernyataan ini perlu 
diteliti lebih lanjut. 


^ ^ A -• ^ ° ' o > 0 o o J ° ‘ ' ' ' 

■ 4#' Jüj JjJ U a oi j>t\j V Jüj 

■ ci£ü U jt j^-tjji Jš- ^t (Atha' berkata, “Tidak mengapa 


menyentuh bagian badan budak wanita yang sedang hamil selain 
kemaluannya. ” Allah SWT berfirman, “Kecuali kepada istri-istri 
mereka atau budak-budakyang mereka miliki."). Ibnu At-Tin berkata, 
“Apabila yang dimaksud Atha' dengan wanita hamil adalah budak 
wanita yang dihamili oleh majikannya, maka pernyataan ini tidak 
benar, sebab tidak ada keraguan mengenai kehalalannya. Adapun bila 
yang dimaksud kehamilan itu berasal dari selain majikannya, maka 
dalam hai ini terjadi perbedaan pendapat. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua lebih mendekati 
apa yang dimaksud oleh Atha'. Oleh sebab itu, dia mengaitkannya 
dengan selain kemaluan. Adapun sisi penetapan dalil dari ayat 
terhadap pendapatnya adalah bahwa ayat itu menunjukkan bolehnya 
merasakan kenikmatan dengan segala bentuknya, kecuali hubungan 
intim, berdasarkan dalil yang lain. Adapun bentuk-bentuk kenikmatan 
lainnya tetap sebagaimana hukum dasamya. 


Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang 
kisah Shafiyah yang akan dijelaskan dengan panjang lebar pada 
pembahasan tentang peperangan. Adapun yang dimaksud di tempat ini 
terdapat pada kalimat “Hingga setelah kami sampai di Sadd Ar- 
Rauha, Shafiyah halal [suci], maka Nabi SAW melakukan malam 
pertama dengannya Maksud “Dia halal ” adalah suci dari haid. 


430 — FATHUL BAARI 


Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang lemah bahwa 
Nabi SAW memastikan kosongnya rahim Shafiyah dengan satu kali 
haid. Adapun riwayat yang dikutip oleh Imam Bukhari dari jalur 



(Sesungguhnya beliau meninggalkan Shafiyah pada Ummu Sulaim 
sampai selesai masa iddahnyd). Riwayat ini telah diragukan oleh 
Hammad (perawi hadits itu sendiri), apakah langsung dari Nabi SAW. 
Makna zhahir hadits itu sendiri perlu diteliti kembali, sebab Nabi 
SAW bermalam pertama dengan Shafiyah saat dalam peijalanan 
kembali dari Khaibar, tidak lama setelah terbunuhnya suami Shafiyah, 
sehingga tidak ada masa yang memungkinkan berakhirnya iddah. 
Tidak ada pula yang menukil bahwa Shafiyah dalam keadaan hamil, 
maka iddah di sini dipahami sebagai kesuciannya dari haid. Adapun 
keterangan tegas dalam masalah ini adalah hadits Abu Sa’id dari Nabi 


SAW, 


Calf JaLxj Jf>- JÜ- oli Ü»y *j| (Wanita 


hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan, dan tidak boleh pula 
wanita yang tidak hamil hingga haid satu kali). Sabda ini beliau 
ucapkan sehubungan dengan para wanita tawanan perang Authas. Abu 
Daud dan selainnya meriwayatkannya, tetapi tidak memenuhi kriteria 
kitab Shahih Bukhari. 


112. Jual-Beli Bangkai dan Patung 


" " i ' . " + . o . ^ * * ." f e .l" 0 " 

£-*** Aj! aü! j aü! -^P ^ l/- 

aJJI jl jAj ^oül p a*1p <0il 

iili Sj^j w' :J^i püi üjLjj 

> o ■'O ° | ^ 11 1 ^ * " 0 •*" ^ i. . ^ jr -* " 0 " °f"f 

J! Lgj j ,jjL-*J! ^ OjIjI 

* /- /• / 

jX.} 4^ ii Jk Äi J ii ji .fi> > cSf :Jui c^i!)i 4 , 


FATHIJL BAARI — 431 



2236. Dari Atha' bin Abi Rabah. dari Jabir bin Abdullah RA 
bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda saat berada di 
Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah, “ Sesungguhnya Allah 
dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamer, bangkai, babi 
dan patung-patung. ” Dikatakan, “Wahai Rasulullah! Bagaimana 
pendapatmu dengan lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk 
mengecat perahu, meminyaki kulit dan dijadikan lampu oleh orang 
banyak.” Nabi SAW bersabda, “ Tidak, ia adalah haram. ” Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda saat itu juga, “ Semoga Allah memerangi 
(melaknat) orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah mengharamkan 
lemak bangkai, tetapi mereka mencairkannya kemudian menjualnya, 
laiu memakan harganya." 

Abu Ashim berkata, “Abdul Hamid telah menceritakan kepada 
kami, Yazid telah menceritakan kepada kami, Atha' menulis 
kepadaku, ‘Aku mendengar Jabir RA meriwayatkan dari Nabi SAW’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab jual-beli bangkai dan patung). Maksudnya adalah, tentang 
haramnya perbuatan itu. Bangkai adalah sesuatu yang mati bukan 
karena penyembelihan yang syar’i. Ibnu Mundzir dan selainnya telah 
menukil adanya kesepakatan ulama yang mengharamkan menjual 
bangkai. Namun, dikecualikan darinya bangkai ikan dan belalang. 
Adapun kata ashnam (patung) merupakan bentuk jamak dari kata 
shanam. 


432 — FATHUL BAARI 


Al Jauhari berkata, “la adalah Al Watsan (berhala)." Sememara 
ulama selain dia berkata, “ Watsan adalah berhala yang memiliki jasai 
sedangan shanam adalah sesuatu yang bergambar. Keduanya memiliki 
kesamaan dari satu sisi, dan perbedaan dari sisi yang lain.” Apabila 
berhala itu bergambar, maka ia adalah Al Watsan sekaligus Shanam. 

'jt- (dari Atha'). Dalam riwayat dengan sanad yang 

mn’allaq setelah riwayat ini disebutkan bahwa Yazid bin Abi Hubaib 
tidak mendengarnya dari Atha', akan tetapi Atha' menuliskan hai itu 
kepadanya. Yazid dalam hai ini menukil melalui jalur lain, seperti 
disebutkan oleh Abu Hatim dalam kitab Al Ilal melalui jalur Hatim 
bin Ismail dari Abdul Hamid bin Ja’far, dari Yazid bin Abi Hubaib, 
dari Amr bin Al Walid bin Abdah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. 

Ibnu Abi Hatim berkata, “Aku bertanya kepada bapakku tentang 
hai itu, maka dia berkata, ‘Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan 
dari Yazid dari Atha'. Adapun Yazid tidak mendengar langsung dari 
Atha', dan aku tidak mengetahui seorang pun di antara para ulama 
Mesir yang menukil dari Yazid riwayat pendukung bagi Abdul Hamid 
bin Ja’far. Apabila dia menghafalnya, maka hadits itu shahih 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah terjadi perbedaan dalam sanad 
hadits itu pada Abdul Hamid. Riwayat Abu Ashim darinya sesuai 
dengan riwayat selainnya dari Yazid. Dengan demikian, riwayat 
Hatim bin Ismail tergolong syadz. 

j»tp aSUj jiy {dan beliau berada di Makkah pada tahun 

penaklukan kota Makkah). Lafazh ini memberi informasi tentang 
waktu dikeluarkannya sabda tersebut, yaitu pada bulan Ramadhan 
tahun 8 H. Ada pula kemungkinan pengharaman tersebut terjadi 
sebelum itu, tetapi Nabi SAW mengulanginya agar didengar oleh 

mereka yang belum mendengarnya. 

„ * * 

aJ jJL j j iili OJ (sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah 

mengharamkan). Demikian yang tercantum pada dua kitab Shahih 
(Shahih Bukhari dan Shahih Muslim)), dimana kata keijanya 


FATHUL BAARI — 433 


disebutkan dalam bentuk tunggal. Padahal, seharusnya adalah O y 
(,keduanya mengharamkan). 

Al Qurthubi berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW menunjukkan 

sikap yang sopan, dimana beliau tidak mengumpulkan namanya dan 

nama Allah SWT pada satu kata kerja, karena ini termasuk jenis 

ucapan yang diingkari Rasulullah SAW terhadap seorang khatib, 

dimana dia mengatakan ‘Dan barangsiapa mendurhakai keduanya’. 

Akan tetapi, para perawi hadits ini tidak semuanya menukil dengan 

redaksi demikian. bahkan pada sebagian jalur periwayatannya —yang 

^ ^ ^ * 

juga shahih — disebutkan dengan lafazh, \y 0) {Sesungguhnya 

Allah mengharamkan ), tanpa menyebutkan lafazh ( Rasul-Nya ). 

Dalam satu riwayat Ibnu Mardawaih melalui jalur lain dari Al-Laits 
disebutkan, ü> üi' dl {Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya, 


keduanya telah mengharamkan ). Telah dinukil pula melalui jalur yang 
shahih dari hadits Anas mengenai larangan memakan himar jinak 
dengan lafazh, *#> Oi {Sesungguhnya Allah dan Rasul- 


Nya, keduanya melarang kalian...). Dalam riwayat An-Nasa'i 

f 

disebutkan {melarang kalian ).” 


Kesimpulannya, boleh menggunakan kata kerja dalam bentuk 
tunggal pada konteks kalimat seperti ini. Alasannya, hai itu 


mengisyaratkan bahwa perintah Nabi SAW bersumber dari perintah 
Allah SWT. Ini mirip dengan firman-Nya, Oi j?-i 


{Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk kalian jadikan Dia ridha ). 
Pendapat yang terpilih dalam konteks kalimat seperti ini adalah; 
sesungguhnya kalimat yang pertama telah dihapus, karena telah 
diindikasikan oleh kalimat yang kedua. Maka lafazh yang seharusnya 
menurut Sibawaih adalah, “Allah lebih berhak untuk kalian jadikan 
Dia ridha, dan Rasul-Nya lebih berhak untuk kalian jadikan ia ridha”. 
Hai ini serupa dengan ungkapan bait syair: 


434 — FATHUL BAARI 


Kami dengan apa yang kami miliki dan engkau dengan apa 
yang engkau miliki, merasa ridha meskipun berselisih pendapat. 

Sebagian mengatakan bahwa kalimat u Lebih berhak untuk 
kalian jadikan Dia ridha ” merupakan penjelasan terhadap kedua kata 
benda sebelumnya, sebab Rasulullah SAW mengikuti perintah Allah 
SWT. 


<üii Jj->j Ij :Jläi ( Dikatakan, “Wahai Rasulullah!”). Saya belum 

menemukan nama orang yang mengucapkan perkataan ini. Sementara 
dalam riwayat Abdul Hamid berikut dikatakan, “Seorang laki-laki 
berkata....” 




(•Bagaimana menurut pendapatmu tentang lemak bangkai, 
sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit 
dan dijadikan lampu oleh orang banyak ). Maksudnya, apakah halal 
menjualnya karena adanya manfaat yang disebutkan, dimana ini 
berkonsekuensi sahnyajual-beli. 


J* (Beliau bersabda, “Tidak, ia adalah haram .”). 

Maksudnya, memperjualbelikannya [lemak bangkai] adalah haram. 
Demikian sebagian ulama, seperti Imam SyafTi dan selainnya, 
menafsirkan. Sebagian ulama ada yang memahami kalimat ‘7a adalah 
haram ” dengan makna memanfaatkannya. Mayoritas ulama 
mengharamkan memanfaatkan lemak bangkai. Dalam hai ini 
diharamkan memanfaatkan bagian apapun dari bangkai selain yang 
telah dikecualikan oleh dalil, yaitu kulit yang telah disamak. 


Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu (benda) 
yang suci namun telah tercemar oleh najis. Mayoritas ulama 
memperbolehkan memanfaatkannya. Sementara Imam Ahmad dan 
Ibnu Al Majisyun tidak membolehkan. Al Khaththabi berhujjah 
dalam rangka mendukung pandangan yang membolehkan untuk 
memanfaatkannya— dengan mengemukakan kesepakatan (ijma’) 
ulama bahwa barangsiapa yang hewannya mati, maka dia boleh 


FATHUL BAARI — 435 


memanfaatkannya sebagai makanan anjing pemburu. Dengan 
demikian, diperbolehkan juga meminyaki/mengecat perahu dengan 
lemak bangkai tanpa ada perbedaan pendapat. 


% • A x * ' A ^ * xx * 

- «il Jilš :d!3i o2p <Qp «üll JO? iil Jli *5 


{Kemudian Rasulidlah SAW bersabda saal itu juga, “Semoga Allah 
memerangi [melaknat] orang-orang Yahudi ...” dan seterusnya). 
Redaksi kalimat ini memberi asumsi mengukuhkan penakwilan 
mayoritas ulama bahwa yang dimaksud dengan potongan kalimat “la 
haram ” adalah haram memperjualbelikan, bukan memanfaatkannya. 


Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ibnu Ümar dari 
Nabi SAW, ijlrÖ 1 a>u: ^ 03 i!\ cjOijOl ^ j£)’t 

ft> J*£Ip jUJi (Celakalah bani Israil! Sesungguhnya 


ketika diharamkan atas mereka lemak [bangkai], maka mereka 
menjualnya laiu memakan harganya. Demikian pula harga khamer, 
juga haram atas kallan). Telah disebutkan pada bab “Haramnya 
Perdagangan Khamer” hadits Tamim Ad-Dari mengenai hai itu. 


-wdi alp :^Ip y) Jli (Abu Ashim berkata, “Telah 

menceritakan kepada kami Abdul Hamid. ”). Dia adalah Abu Ja’far. 
Jalur periwayatan ini telah disebutkan dengan lengkap (maushul) oleh 
Imam Ahmad dari Abu Ashim. Laiu Imam Muslim juga menukil dari 
Abu Musa dari Abu Ashim tanpa menyebutkan lafazhnya, bahkan dia 
hanya mengatakan, “Sama seperti hadits Al-Laits”. Secara zhahir, 
yang dia maksudkan adalah pokok hadits. karena pada redaksi kedua 
hadits itu ada beberapa perbedaan. Imam Ahmad berkata: Abu Ashim 
Adh-Dhahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami dari 
Abdul Hamid bin Ja’far, Yazid bin Abi Hubaib telah mengabarkan 
kepadaku, jO?J' ÄsOJl gjj ^ y* «üll o] i^jLall ^>1p J °yu 

ji~Jl 0; 0ll3 ?<uOJl ijj> Ui «üll JJl3 (^lO»Vl 

^^oAxxxxx / © 

«üll Jilš : Jlii .ijjj t v-aL .-i j Jji?dlj (.Beliau bersabda pada tahun 
penaklukan kota Makkah, “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual- 


436 — FATHUL BAARI 


bell kabi, jual-beli bangkai, jual-beli khamer, dan jual-beli patung. ” 
Seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah! Bagaimana menurul 
pendapatmu mengenai jual-beli lemak bangkai? Sesungguhnya ia 
digunakan untuk mengecat perahu dan kulit dan dijadikan lampu. ” 
Beliau bersabda, “Semoga Allah memerangi [melaknat] orang-orang 
Yahudi. ”). 


Berdasarkan hadits ini, jelaslah bahwa pertanyaan tersebut 
diajukan sehubungan dengan jual-beli lemak bangkai, dan ini 
mendukung apa yang telah kami kemukakan. Di samping itu, 
pandangan tersebut didukung pula oleh riwayat yang dikutip oleh Abu 
Daud melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda 


ketika berada di sudut Ka’bah, i iii j\ Ät JjVS 

^ fj* ij* äi oij tl^JUii ijiTij (Semoga 


Allah memerangi [melaknat] orang-orang Yahudi. Sesungguhnya 
Allah mengharamkan lemak bangkai atas mereka, tetapi mereka 
menjualnya dan memakan harganya. Sesungguhnya apabila Allah 
mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, moka Dia 
mengharamkan pula atas mereka harganya). 


Jumhur (mayoritas) ulama mengatakan, sebab (illat) lahimya 
larangan menjual bangkai, khamer dan babi adalah karena 
keberadaannya yang najis. Oleh karena itu, larangan ini mencakup 
semua najis. Akan tetapi, pendapat masyhur dalam madzhab Maliki 
mengatakan bahwa babi adalah suci. Adapun sebab (illat) larangan 
menjual patung adalah karena tidak adanya manfaat yang bersifat 
mubah (boleh). Atas dasar ini, apabila patung itu dihancurkan dan 
pecahannya dapat dimanfaatkan, maka boleh dijual menurut ulama 
madzhab Syafi’i dan para ulama di luar madzhab mereka. Namun, 
kebanyakan ulama tidak memperbolehkan berdasarkan makna lahiriah 
larangan tersebut. Secara zhahir, larangan untuk menjualnya adalah 
sebagai peringatan keras untuk tidak mendekatinya. Dalam hai ini 
termasuk salib-salib yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani, 
begitu juga diharamkan memahat dan membuat patung. 


FATHUL BAARI — 437 



Para ulama sepakat mengharamkan menjual bangkai, khamer 
dan babi, kecuali apa yang telah diisyaratkan terdahulu pada bab 
“Pengharaman Khamer”. Oleh sebab itu, sebagian ulama memberi 
keringanan ( rukhshah ) pada kadar yang sedikit berupa bulu babi untuk 
menjahit kulitnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir 
dari Al Auza’i dan Abu Yusuf, serta sebagian ulama madzhab Maliki. 
Dengan demikian, maka boleh menjualnya. 

Dikecualikan dari larangan menjual bangkai menurut 
kebanyakan ulama— menjual bagian-bagian tubuh yang tidak ada 
kehidupan padanya; seperti rambut, bulu domba, atau bulu unta. 
Semua ini adalah suci, maka boleh dijual. Demikian pendapat 
kebanyakan ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Sebagian mereka 
menambahkan; tulang. gigi, tanduk dan kuku. 

Ulama yang mengatakan bahwa rambut adalah najis adalah Al 
Hasan, Al-Laits serta Al Auza’i. Akan tetapi, menurut mereka dapat 
disucikan dengan cara mencucinya. Seakan-akan ia —dalam 
pandangan mereka— hanya tercemar oleh najis yang berasal dari 
cairan bangkai, bukan berarti rambut itu sendiri adalah najis. Mirip 
dengan pendapat ini adalah perkataan Ibnu Al Qasim tentang gading 
gajah, ia menjadi suci apabila dibilas dengan air. Sebagian besar 
pembahasan yang terkandung dalam hadits ini telah dijelaskan pada 
bab “Tidak Boleh Mencairkan Lemak Bangkai”. 


113. Harga Anjing 


* s . a S f»-- ' • o- ” f ° ' 1 

cy. yv y dr!' 

OsQ S 1 O y S S S f X ✓ o' y S K i f^ 0 '' I ^ . / 

.^aISOi c ls *3i jyj 


438 — FATHUL BAARI 


2237. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman. dari 
Abu Mas’ud Al Anshari RA, “ Sesungguhnya Rasulullah SAW 
melarang (mengambil) karga anjing, mahar pezina, dan upah tukang 
tenung 


-, f > 'i f JJ A» ° - 

(J 7^' C^Jlj :ju ^1 jj JjP ^ j~P-\ .Jls jP 


✓ / /• 

^ ^ £> /• / ^ ^9^ / Jj' ^ ^ 

ijLiš jp au!L— s ^»U 

✓ jj 9/0 ✓ ^ J- ä J- A, £> 

j o—~lS3i j»j j cj»uii j«j jp <yip «äi 

.jJ yfljJj CAU"Ij^Jl JU—»Jlj A—«iljil jüj 


2238. Dari Syu’bah, dia berkata: Aun bin Abi Juhaifah telah 
mengabarkan kepadaku, dia berkata, “Aku melihat bapakku membeli 
seorang tukang bekam laiu menyuruh alat bekamnya dihancurkan. 
Aku bertanya kepadanya mengenai hai itu, maka dia berkata, 
‘Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga darah, 
harga anjing, hasil usaha budak wanita, dan melaknat wanita yang 
ditato dan yang minta ditato, pemakan riba dan yang memberi orang 
lain untuk memakannya, serta melaknat pembuat gambar’.” 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertama 
adalah hadits Abu Mas’ud, “ Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang 
(mengambil) harga anjing, mahar pezina, dan upah tukang tenung ”. 
Kedua adalah hadits Abu Juhaifah, “ Sesungguhnya Rasulullah SAW 
melarang (mengambil) harga darah, harga anjing, dari hasil usaha 
budak wanita (dari melakukan zina)". Hadits ini telah disebutkan pada 
bab “Orang yang Memberi Makan Riba” di bagian awal pembahasan 
tentang jual-beli. 

Kedua hadits tersebut mencakup empat atau lima hukum jika 
kita bedakan antara mahar pezina dengan hasil usaha budak wanita. 


FATHUL BAARI — 439 


Hukum pertama adalah tentang harga anjing. Makna lahiriah 
larangan tersebut adalah haram menjualnya. Hai ini berlaku secara 
umum; baik anjing yang terlatih atau yang tidak terlatih, baik anjing 
yang boleh dipelihara maupun yang tidak boleh dipelihara. Sebagai 
konsekuensi logisnya. tidak ada ganti rugi bagi orang yang 
membinasakannya. Seperti itulah pendapat jumhur ulama. 

Imam Malik berkata, “Tidak boleh dijual, tetapi bagi yang 
membinasakannya wajib mengganti rugi.” Akan tetapi, dinukil pula 
pendapat lain darinya yang sama seperti pendapat jumhur. Laiu ada 
lagi pendapat lain darinya yang sama seperti pendapat Abu Hanifah, 
yaitu boleh dijual dan wajib mengganti rugi. 

Atha dan An-Nakha’i berkata, “Boleh menjual anjing pemburu 
dan tidak boleh menjual anjing selainnya.” 


Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi 
SAW, jii LiL: tb- di :JlTj wi&l jj °Jf 'pL,j äIp ÄI Jde> äi 

^-jiyJl v_i£ji (Rasulullah SAW melarang [mengambil] harga 


anjing, dan beliau bersabda, “Apabila seseorang datang meminta 
harga anjing, maka penuhilah telapak tangannya dengan tanah. ”). 
Sanad riwayat ini shahih. Abu Daud meriwayatkan pula melalui 
sanad yang hasan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, J*i j 

s5^’ ’-A* Yj i-J&l (Tidak halal harga anjing, upah 


tukang tenung dan mahar pezina ). Sebab (illat) larangan menjual 
anjing menurut ulama madzhab SyafTi adalah karena secara mutlak 
anjing itu najis, dan ini tidak terkecuali baik anjing yang terlatih dan 
yang lainnya. Adapun sebab (illat) larangan menjual anjing bagi yang 
berpendapat anjing bukan najis adalah adanya larangan untuk 
memel ihara serta perintah untuk membunuhnya. Oleh sebab itu, 
mereka mengecualikan dari larangan itu menjual anjing yang 


diperbolehkan untuk dipelihara. 
Jabir, dia berkata, LiT i^J&i 


Pandangan ini didukung oleh hadits 


^ r o - o', \ * ' * 

J* djš- ÄI ÄI Jjlsj Jp 


(Rasulullah SAW melarang harga anjing kecuali anjing 


440 — FATHUL BAARI 


pemburu). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang 
dinukil para perawi yang tsiqah (terpercaya), hanya saja 
keautentikannya diragukan. Dalam hadits Ibnu Ümar yang 
diriwayatkan oleh Abu Hatim disebutkan dengan lafazh, Jd> Jj 

s s O Os O 

JjU? jtf" ofj c^iSdl (Beliau melarang [mengambil] karga anjing 

meskipun anjing pemburu). Akan tetapi, sanad hadits ini lemah. Abu 
Hatim berkata, “Hadits ini munkarT Kemudian dalam salah satu 
riwayat Imam Ahmad disebutkan, :Jtöj u-iSJi Jd> ‘Jt- Jj 

(Beliau melarang [mengambil] karga anjing dan beliau bersabda, "la 
adalah makanan orang-orang jahiliyah. ”). Ath-Thabrani 
meriwayatkan hadits yang serupa dengan hadits dari Maimunah bin 
Sa’ad. 

Imam Al Qurthubi berkata, “Pendapat yang masyhur dalam 
madzhab Imam Malik mengatakan bolehnya memelihara anjing dan 
tidak disukainya menjualnya, tetapi jual-beli tidak dibatalkan apabila 
sudah dilaksanakan. Seakan-akan karena menurut pendapatnya anjing 
bukan najis dan diperkenankan dipelihara karena manfaatnya yang 
bersifat mubah, maka hukumnya sama dengan hukum semua barang 
yang diperjualbelikan. Hanya saja syariat melarang untuk menjualnya 
sebagai petunjuk untuk menjauhinya, karena tidak termasuk akhlak 
yang terpuji”. 

Al Qurthubi melanjutkan perkataannya, “Adapun disamakannya 
antara menjual anjing dengan mahar pezina serta upah tukang tenung, 
dapat dipahami bahwa yang disamakan adalah harga anjing yang tidak 
diperbolehkan untuk dipelihara. Namun, jika dikatakan bahwa 
larangan itu berlaku umum bagi setiap anjing, maka dijawab bahwa 
larangan pada ketiga perkara ini mengacu kepada makna ‘tidak 
disukai’ dalam artian yang lebih luas daripada sekadar makruh 
maupun haram, sebab keduanya adalah terlarang. Kemudian hukum 
yang lebih spesifik bagi keduanya dapat disimpulkan dari dalil lain. 
Kita telah mengetahui haramnya mahar pezina dan upah tukang 
tenung dari ijma’ ulama, bukan hanya bersumber pada larangan hadits 


FATHUL BAARI — 441 



di atas. Adapun penyebutannya secara berurutan tidakiah berarti 
semuanya sama dari segala segi, karena kadangkala suatu perintah 
disebutkan berurutan dengan larangan. dan kewajiban disebutkan 
berurutan dengan penafian.” 

Hukum kedua adalah tentang mahar pezina. Maksudnya adalah, 
sesuatu yang diambil oleh wanita pezina sebagai imbalannya melayani 
laki-laki. Dinamakan sebagai “mahar” hanya dalam konteks majaz. 
Hadits ini dijadikan dalil bahwa apabila budak wanita dipaksa 
melakukan zina, maka tidak ada “mahar” (imbalan) baginya. Namun, 
salah satu pendapat ulama madzhab Syafi’i menyatakan wajib 
diberikan kepada majikannya. 


Hukum ketiga adalah tentang hasil usaha budak wanita. Pada 
pembahasan tentang ijarah (sewa-menyewa) disebutkan satu bab 
dengan judul “Hasil Usaha Pezina dan Budak Wanita”. Di dalamnya 


o ' Oss*,, o', \ \ ■* p * 

disebutkan hadits Abu Hurairah, jp j*L»j <u1p <ö>i üii 


o 

(Rasulullah SA W melarang hasil usaha budak wanita). Abu 
Daud menambahkan dari hadits Rafi’ bin Khadij, 


yi jj' j* (Beliau melarang hasil usaha budak wanita hingga 


diketahui darimana ia mendapatkan). Berdasarkan riwayat ini 
diketahui maksud larangan tersebut, yaitu hasil usaha zina, bukan 
hasil usaha yang diperbolehkan ( mubah ). 


Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits Rifa'ah bin Rafi’ 

/ f J O x 

secara marfu\ U>-Lj L~Lp U *j[i k-JLf jp J# (Beliau melarang 

hasil usaha budak wanita kecuali apa yang dihasilkan oleh kedua 
tangannya). Dia berkata, “Apa yang dilakukan oleh kedua tangannya 
adalah seperti menenun, menyulam dan lain-lain.” Sebagian 
mengatakan bahwa maksud “usaha budak wanita ” adalah semua yang 
dihasilkannya. Larangan ini dikeluarkan untuk menutup pintu yang 
mengarah kepada kerusakan. Karena apabila diharuskan berusaha, 
sangat dikhawatirkan akan berusaha dengan memanfaatkan 


442 — FATHUL BAARI 


kehormatannya. Maka, makna hadits itu adalah tidak boleh ditetapkan 
bagi budak wanita iuran tertentu pada setiap harinya. 

Hukum keempat adalah tentang upah tukang tenung. Hukumnya 
adalah haram menurut kesepakatan ulama, karena termasuk 
mengambil imbalan atas perbuatan yang batil. Termasuk dalam hai ini 
adalah ahli nujum, mengukur dengan tongkat serta perbuatan- 
perbuatan para peramal untuk mengetahui perkara yang gaib. 

Kata CMjl?- (upah) merupakan bentuk mashdar (indefinit). Jika 

dikatakan djyU-, berarti “saya memberikan kepadanya”. Namun, 

* / 

kata tersebut berasal dari kata yang artinya “menyerupai sesuatu 

yang manis”. Upah tukang tenung disamakan dengan sesuatu yang 
manis, karena didapatkannya dengan mudah tanpa ada kesulitan dan 
biaya. Kata juga bermakna »'£>j ( suap ), dan digunakan pula 

untuk mengungkapkan perbuatan seseorang yang mengambil mahar 
putrinya. Pembicaraan lebih mendetail tentang tenung, dasar dan 
hukumnya akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang 
pengobatan. 

Hukum kelima adalah tentang harga darah. Ulama berbeda 
pendapat dalam memahami maksudnya. Ada yang mengatakan bahwa 
yang dimaksud adalah upah tukang bekam. Sebagian mengatakan 
sebagaimana makna lahiriahnya, yaitu haram menjual darah 
sebagaimana diharamkan menjual bangkai dan babi. Perbuatan ini 
haram menurut ijma’ ulama, maksudnya menjual darah dan 
mengambil harganya. Adapun pembicaraan tentang upah tukang 
bekam akan disebutkan pada pembahasan tentang ijarah (sewa- 
menyewa). 


Penutup 

Pembahasan tentang jual-beli telah memuat 204 hadits marfu’. 
46 hadits disebutkan secara mu ’allaq, sedangkan yang lainnya 


FATHUL BAARI — 443 



disebutkan secara maushul. Hadits yang diulang sebanyak 139 hadits, 
dan yang tidak mengalami pengulangan sebanyak 180 hadits. 

Riwayat-riwayat ini telah dinukil pula oleh Imam Muslim 
kecuali 29 hadits, yaitu; hadits Abdurrahman bin Auf tentang kisah 
pemikahannya, hadits Abu Hurairah tentang kurma yang tercecer, 
hadits Aisyah tentang mengucapkan nama Allah saat menyembelih, 
hadits Abu Hurairah “Akan datang pada manusia suatu masa dimana 
seseorang tidak peduli darimana ia mendapatkan harta”, hadits Abu 
Bakar “Sungguh kaumku telah mengetahui bahwa usahaku...”, hadits 
Miqdam “Sebaik-baik apa yang dimakan adalah dari hasil usahanya”, 
hadits Abu Hurairah “Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil 
usahanya”, hadits Jabir “Semoga Allah merahmati seseorang yang 
mudah (lapang)”, hadits Al Alla' tentang perjanjian, hadits Abu 
Juhaifah tentang tukang bekam, hadits Ibnu Abbas tentang akhir ayat 
yang turun”, hadits Ibnu Abi Aufa “Sesungguhnya seorang laki-laki 
menawarkan barang”, hadits Ibnu Ümar “Beliau berada di atas unta 
yang sulit dikendalikan”, hadits beliau tentang unta yang mengidap 
penyakit Him, hadits “Takarlah hingga kalian mencukupkan takaran”, 
hadits “Apabila engkau menjual, maka takarlah”, hadits Jabir tentang 
utang bapaknya, hadits Miqdam “Takarlah makanan kalian”, hadits 
Aisyah tentang hijrah, hadits “Makar dan tipu daya di neraka”, hadits 
Anas tentang jual-beli mulamasah dan munabadzah, hadits “Apabila 
salah seorang di antara kamu dimintai nasihat oleh saudaranya, maka 
hendaklah ia menasihatinya”, hadits Ibnu Ümar “Orang kota tidak 
boleh melakukan jual-beli untuk orang dusun”, hadits Ibnu Abbas 
tentang jual-beli muzabanah , hadits Zaid bin Tsabit tentang jual-beli 
buah, hadits Salman tentang perjanjian penebusan dirinya, hadits 
Abdurrahman bin Auf bersama Shuhaib, hadits Abu Hurairah, “Tiga 
golongan yang menjadi musuh-Ku”, dan hadits beliau tentang 
pengusiran orang-orang Yahudi. 

Dalam pembahasan ini juga terdapat 52 atsar sahabat dan 
tabi’in. Hanya Allah SWT yang lebih mengetahui kebenaran. 


444 — FATHUL BAARI 



